﻿Pada bulan Maret 2015, setelah penandatanganan gencatan senjata antara Ukraina dan DPR, ia secara sukarela mengundurkan diri sebagai Menteri Keamanan Negara dan kembali ke Rusia.
Ia dengan jujur dan gamblang berbicara secara emosional tentang detail yang tidak diketahui dari perang rahasia antara badan intelijen DPR dan Ukraina, serta tentang pekerjaan sehari-hari Menteri Keamanan Negara dalam bukunya.
 
Kata pengantar
– Apakah ini benar-benar mungkin untuk dipublikasikan?
- Mengapa tidak?
 
Jalan Donbass
 
Pendakian
- Lihat, dia terlihat seperti pria baik, tapi dia teroris!
Seorang anggota milisi bertubuh kecil dan kurus berusia sekitar empat puluh tahun, menyipitkan mata dengan seringai bergigi tipis, memandang calon Wakil Perdana Menteri Pertama Republik Rakyat Donetsk, Vladimir Antyufeyev1, di senja malam musim panas, sedang menyesuaikan senapan mesin yang terlepas. bahu jaket yang sempurna saat berlari dari toilet pompa bensin pinggir jalan ke salah satu mobil. Dalam kehidupan sehari-hari, Vladimir Yuryevich bangga dengan kenyataan bahwa dia tidak mengangkat senjata, secara samar-samar mengisyaratkan keadaan tertentu di masa lalu, tetapi kemungkinan penyergapan musuh atau pertempuran langsung dengan cepat menyembuhkan sikapnya. Kolom itu berangkat, dan kita harus bergegas.
Ada banyak orang menemui kami di perbatasan. Kami ditemani ke Donetsk oleh Ravil2 bersama jaksa, Zakharchenko3 dengan Oplotovites, dan Khodakovsky4. Ada beberapa komandan yang lebih kecil. Semua orang menunggu Alexander Borodai5, dengan siapa kami tiba. Tidak ada yang memperkenalkan kami. Beberapa orang Moskow, dan oke.
Akibatnya mobil tidak mencukupi, karena mobil yang kami datangi harus dikembalikan, dan kami pindah ke mobil lokal. Para pejuang yang ramai dimasukkan ke dalam kabin, masing-masing empat orang, di kursi belakang, dan bahkan di bagasi. Oleg dan saya, sebagai tamu, hanya mendudukkan satu orang di kursi penumpang belakang. Anggota milisi, yang memahami orang-orang baik, meluruskan helm gesernya dan terus-menerus memindahkan AK-47 tua dari tangan ke tangan, mengomentari apa yang terjadi sambil duduk di sebelah pengemudi tua apatis itu.
- Kenapa mereka main-main di sana! Kirim mereka untuk menggali parit!
Dari dia kita pertama kali mendengar ungkapan ceria ini, yang pada saat itu memiliki konotasi yang sangat mengancam. Gali parit. Itu adalah hukuman universal. Pelanggar dan pelanggar dikirim ke garis depan untuk menggali parit. Acara ini menjanjikan para pesertanya pengalaman hidup yang kaya dan bersemangat, tetapi tidak selalu bertahan lama.
Pemerintah daerah Donetsk setelah direbut oleh pemberontak Donetsk
Tiga malam pertama di Donetsk, sampai kami pindah ke “Capital Hotel” di persimpangan jalan pusat Artem dan Bogdan Khmelnitsky, kami harus tidur di sebuah rumah pribadi besar, yang disewa Sasha Kofman dari beberapa pengusaha lokal. Sebelum perang, rumah tersebut merupakan rumah bordil yang mahal, sehingga beberapa pengunjung dari pemerintahan DPR saat ini dan parlemen Novorossiya mengetahui alamat tersebut. Rumah itu megah dan tidak nyaman untuk berkemah.
Pada saat kami tiba, Oleg Tsarev juga telah tiba di sana. Mengingat Tsarev pada waktu itu terdaftar sebagai Ketua Parlemen Novorossiya, dan Kofman adalah wakil pertamanya, maka peringkatnya ditentukan. Kondisi seperti ini tidak akan bertahan lama. Pengiringnya tinggal bersama mereka di dalam rumah, jadi tidak ada cukup ruang.
Karena kami belum secara resmi ditunjuk untuk posisi kami dan dianggap hanya sebagai turis Moskow yang datang untuk menyaksikan perjuangan demi Dunia Rusia, Antyufeev, yang memiliki semua tanda-tanda lahiriah sebagai bos besar, ditempatkan di ruangan yang lebih tinggi. . Oleg dan saya harus tidur di sauna di sofa tua yang sempit dan meja biliar. Saatnya tidur, meski di sauna pengap dan tidak nyaman yang terletak di basement, lebih damai daripada di ruangan besar di bawah atap, baru saja tiba. Belum ada penembakan besar-besaran yang terus menerus terhadap kota tersebut.
Pada hari keempat saya tinggal di Donetsk, saya pergi ke kuil. Katedral Transfigurasi Suci, yang terletak di seberang Hotel Stolichny, yang sejak lama menjadi kediaman Boroday pertama dan kemudian Alexander Zakharchenko, adalah salah satu daya tarik utama Donetsk. Kuil yang indah dan sederhana, di dalamnya dihiasi dengan ikonostasis yang megah, adalah kebanggaan kota ini. Di masa depan, saya akan menghabiskan banyak waktu berjalan-jalan di taman sekitarnya dan berbicara dengan calon pegawai Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk.
Di depan pintu masuk kuil terdapat pemberitahuan tradisional: “Tidak diperbolehkan membawa senjata.” Ada informasi bahwa di salah satu pemukiman yang ditinggalkan oleh Strelkov, kaum nasionalis menembak anggota milisi yang sedang berdoa di kuil, yang menimbulkan kegugupan di sekitar ritual.
Tapi gerejanya bagus dan tenang.
Katedral Transfigurasi Suci Donetsk, kota setelah penembakan Ukraina lainnya
Kehidupan sehari-hari yang sibuk telah dimulai, ketika hari berganti bulan dalam hal kecerahan, kekayaan, dan konten. Kesibukan terus-menerus di lantai sebelas Administrasi Negara Daerah Donetsk berhubungan langsung dengan jadwal Borodai yang tidak merata. Anda dapat mencapai lift kesebelas baik dengan lift umum, yang menuju ke lift kesepuluh, dari sana Anda masih harus menaiki tangga, atau dengan lift terpisah, yang kunci magnetnya dipegang oleh anggota Dewan Menteri dan beberapa terutama yang terpercaya. Saya menerima kunci saya seminggu setelah tiba. Itu masih disimpan dalam ingatan hari ini.
Saat itu, selalu banyak aktivis yang bertugas di pintu masuk gedung. Orang-orang menunjukkan sikap tegas. Tenda terus didirikan, di mana pendaftaran dilakukan untuk berbagai unit milisi. Tenda Persatuan Veteran Donbass "Berkut" (SVD "Berkut"), yang sebagian besar terdiri dari pensiunan dan pegawai badan urusan dalam negeri setempat, terlihat menonjol. Setelah jangka waktu tertentu, struktur ini akan dibubarkan, karena satuan polisi independen dalam kondisi perang ternyata tidak efektif. Setiap malam diadakan prosesi keagamaan keliling Administrasi Negara Daerah.
Hampir semua ruangan di dalamnya memiliki bekas penyerangan, perkelahian, dan hari-hari tugas sejumlah besar orang. Beberapa lantai menjalani kehidupan mereka sendiri, terpisah dari yang lain - dengan komandan, aset, dan kepentingan mereka sendiri. Yang paling integral dan terhormat adalah blok yang ditugaskan kepada Oleg Tsarev.
Untuk masuk ke koridor dan kantor individu, seseorang harus mengatasi puing-puing sampah, furnitur, lantai dan benteng logam yang dilas dengan tergesa-gesa, dan barikade yang terbentuk secara kacau di semua lantai selama bangunan itu dikuasai oleh pemberontak Donetsk. Hal pertama yang dilakukan Vladimir Antyufeev adalah menunjuk seorang komandan umum gedung tersebut, menunjuk sebuah tim untuk membongkar “kandang Augean” dan membuka kunci tempat perlindungan bom yang terletak di area basement.
Hanya beberapa hari kemudian ada alasan untuk memeriksanya. Bereza dan saya berada di ruang pertemuan besar, salah satu pintunya menuju ke ruang resepsi Boroday. Meja itu berbentuk oval besar tempat rapat Kabinet dan konferensi pers diadakan. Saat aula kosong, kami menggunakannya untuk berbicara dengan orang-orang yang kami minati. Pada titik tertentu, pintu dari ruang tunggu tiba-tiba terbuka, dan Antyufeyev hampir berlari ke dalam ruangan dengan langkah cepat. Dia mengambil jaketnya, yang tergantung di sandaran kursi, dan melompat keluar, dengan cepat memberitahu kami sesuatu saat keluar. Saya tidak mendengar kata-katanya dan bertanya kepada Oleg apa itu. Oleg berkata mereka akan mengebom kami dengan Point U sekarang. Belakangan, muncul informasi dari posko di Krasnodon bahwa gedung administrasi negara kini akan terkena “Titik U”6.
Di ruang bawah tanah tempat perlindungan bom, Administrasi Negara Daerah Donetsk, 10 Juni 2014.
Ketika kami meninggalkan aula, kami melihat kerumunan orang yang beraneka ragam di lantai atas sedang menuruni tangga. Vladimir Yuryevich sudah berada di kejauhan, sibuk berjalan melewati warga sipil, mengatakan bahwa dia perlu menemui Perdana Menteri. Entah bagaimana, tidak nyaman bagi Oleg dan saya untuk mengikutinya, karena jika terjadi pukulan, ada orang di belakang kami. Oleh karena itu, kami menutup kolom, mempercepat mereka yang tertinggal, dan di setiap lantai kami melompat ke koridor dan beberapa kantor terdekat, dengan suara keras meminta untuk turun. Seluruh kamp ini bergerak cukup lambat, dan jelas jika “Titik U” benar-benar tiba, maka kami tidak punya peluang.
Sesampainya di lantai tiga, kami melihat kerumunan sudah berhenti. Di sini sudah dimungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, ke Antyufeyev, di mana ternyata jalan itu, yang dibongkar dengan hati-hati atas perintah Vladimir Yuryevich, berbatasan dengan pintu besar tempat perlindungan bom, dikunci dengan kunci oleh komandan yang telah berangkat untuk makan siang. Kami berdiri sekitar lima belas menit sambil mencari komandan, yang sedang makan siang di dekatnya, dan memasuki tempat perlindungan. Kami duduk dan berpisah. Kami terus bekerja.
I. Strelkov dan M. Reginskaya
Sekretaris Elena Ivanovna Filippova dan penggantinya yang muda dan cerdas, Tanya, secara teratur memotong sandwich, yang dijadikan makanan ringan selama pertemuan dan percakapan di ruang istirahat kantor perdana menteri. Terkadang mereka dibantu oleh sekretaris asisten Boroday Sergei Kavtaradze, Miroslava Reginskaya, yang kemudian menjadi istri Menteri Pertahanan DPR Igor Strelkov (Girkin)7.
Namun, kami tidak menghabiskan banyak waktu bersama Boroday; Oleg dan saya berpisah, mulai mempelajari situasi dan mencari orang yang cocok. Itu adalah pencarian abadi, yang secara kiasan digambarkan oleh keluarga Strugatsky dalam “Dibebani dengan Kejahatan.” Pekerjaan telah dimulai. Untuk saat ini, dengan nama konvensional, kami terdaftar sebagai penasihat Perdana Menteri.
 
Selangkah demi selangkah
Menentukan dislokasi
Kompleks gedung departemen SBU Donetsk, yang sebelumnya menjadi salah satu objek utama kemarahan rakyat dan serangan berikutnya, ternyata ditempati oleh Strelkov pada saat kami tiba. Tidak mungkin digunakan di bawah Kementerian Keamanan Negara DPR, meskipun sudah ada keputusan formal dari Kabinet Menteri8, karena beberapa alasan.
Pertama, tempat tersebut rusak parah selama peristiwa revolusioner Maret-April 2014, meskipun renovasi besar-besaran dilakukan sebelum acara dimulai. Belakangan, mantan petugas layanan logistik SBU, Alexander Podkopaev, yang saya rekrut, akan mengeluh dengan getir tentang perbaikan yang melibatkan dia langsung ini.
Kedua, Strelkov, yang pindah ke kota sebelum kedatangan kami, mendirikan markas besarnya di sana. Tidak ada kekuatan atau kesempatan untuk mengusirnya. Tidak perlu. Perang lebih penting. Selain itu, sebagian dari tempat itu dilengkapi sebagai sel penahanan sementara, di mana polisi militer akan ditempatkan di masa depan.
Pintu masuk utama ke gedung departemen SBU Donetsk setelah Donetsk direbut oleh pemberontak
Di antara bangunan tersebut terdapat beberapa bangunan yang cukup terlindungi dari serangan udara dan tembakan artileri. Strelkov menetap di salah satunya, yang merupakan gedung komunikasi khusus operasional yang lama. Tempat tersebut tidak mengalami renovasi yang sempurna seperti blok administrasi baru, namun karena lokasinya cukup aman dari penembakan. Di dekatnya terdapat gedung departemen utama "K" SBU, yang mengkhususkan diri dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir. Pavel Gubarev secara simbolis menetap di sana.
Kekuasaan yang kuat berlaku di kota, dan yang diperlukan hanyalah menjadi kuat. Sumber daya harus diakumulasikan. Oleh karena itu, atas persetujuan Oleg Bereza9, Kementerian Keamanan Negara DPR ditempatkan selama satu setengah bulan pertama di sayap gedung Departemen Dalam Negeri wilayah Donetsk, yang mulai 17 Juli menjadi lokasi. perangkat pusat Kementerian Dalam Negeri DPR. Mengingat situasi yang sulit, hal ini memungkinkan untuk saling mendukung jika terjadi kejengkelan.
Saya menerima posisi itu
Pada tanggal 17 Juli 2014, setelah mempelajari situasi selama dua minggu, saya disetujui sebagai Menteri Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk, setelah sebelumnya bekerja selama beberapa waktu, pertama sebagai penasihat keamanan Perdana Menteri dan kemudian sebagai penjabat menteri. Hari ini merupakan tanggal resmi pembentukan MGB DPR10.
Pada saat kementerian diproklamasikan, itu mewakili jumlah personel sesuai daftar - satu unit diwakili oleh Menteri Keamanan Negara, sumber daya material kementerian dalam bentuk segel MGB yang baru dipotong dan a keputusan yang dikeluarkan tentang pembentukan departemen. Saya tidak mengunjungi kolega atau sumber daya apa pun.
Beberapa orang percaya bahwa MGB sudah ada sebelum saya, tetapi kenyataannya tidak demikian. Faktanya adalah Alexander Khodakovsky, yang sebelumnya ditunjuk sebagai kepala Dinas atau Kementerian Keamanan Negara DPR (departemen disebut berbeda dalam dokumen berbeda), tidak berhasil membentuk MGB karena alasan yang membosankan. Permusuhan skala besar dimulai, dan inkarnasi kedua Khodakovsky dalam bentuk komandan batalion, dan kemudian brigade Vostok, menjadi dominan. Mungkin dalam kondisi seperti itu memang benar, karena tanpa pembela di garis depan tidak akan ada pembicaraan tentang pembangunan negara. Departemen ini dibentuk tidak hanya secara nyata, tetapi juga secara hukum - tidak ada keputusan tentang pembentukan MGB dan status hukumnya. Satu-satunya yang diperoleh para pejuang “Vostok” adalah kartu-kartu tercetak yang dilaminasi dengan tulisan “Batalyon MGB DPR “Vostok””, yang mereka gunakan untuk kehormatan.
Khodakovsky
Alexander Khodakovsky menerima pemecatannya dan pengangkatan saya dengan menyakitkan. Kami bertemu dengannya di ruang tunggu kantor perdana menteri. Tidak memperhatikan pertanyaan kami dan tidak terlalu memahami siapa kami, Alexander Sergeevich segera menceritakan versinya tentang apa yang terjadi pada 26 Mei di bandara Donetsk11. Jelas sekali bahwa kejadian ini menyakitkan baginya dan sangat mempengaruhi pandangan dunianya.
Alexander Khodakovsky, komandan brigade Vostok
Antyufeyev mulai berkomunikasi dengannya, dan menuntut agar Oleg dan saya pergi. Dia yakin bahwa dia bisa menghancurkannya dengan kekuatan otoritasnya. Dan dia salah perhitungan. Setelah secara mengesankan memeriksa Khodakovsky dalam perjalanan hidupnya dan menceritakan bagaimana dia sekarang akan bekerja di bawah kepemimpinannya, Vladimir Yuryevich, dengan aura seorang pemenang, menyatakan: “Besok saya akan mengambil alih komando Vostok.” Besok tidak akan pernah datang.
Selanjutnya, dia akan melakukan kesalahan yang sama dalam percakapan dengan komandan Gorlovka Igor Bezler12. Setelah meneleponnya tentang masalah sepele dan tidak mengenalnya, dia dikirim begitu saja oleh Bezler ke tempat-tempat yang diketahui semua orang.
Konsekuensi dari kebencian Khodakovsky, yang kemudian dengan getir berkata: “Saya sendiri yang membawa mereka dari perbatasan,” adalah penolakannya yang bersifat sementara terhadap republik. Dalam kondisi koordinasi militer yang normal, dalam menjalankan tugas yang dilimpahkan kepadanya, ia akan membiarkan dirinya mengeluarkan pernyataan di depan umum tentang DPR, yang nantinya akan merugikannya.
Pada bulan Agustus, saya harus tinggal di Rusia selama beberapa waktu untuk urusan pekerjaan. Saat itulah konflik antara Antyufeev, yang tersinggung oleh Khodakovsky, dan Khodakovsky, yang tersinggung oleh Antyufeev, mengambil bentuk yang parah.
Dengan menggunakan basis MGB yang baru saja saya buat, Antyufeyev akan memerintahkan karyawan saya untuk menangkap beberapa pejuang Vostok yang memotong kapasitas salah satu perusahaan menjadi besi tua. Menariknya cerita ini akan ditambah dengan fakta bahwa pesaing mereka di industri ini ditahan. Akibatnya, "Vostok", atas perintah Khodakovsky, akan mengepung pangkalan Kementerian Keamanan Negara DPR, di mana, atas perintah Vladimir Antyufeev, orang-orang yang ditangkap ditahan, akan menyesuaikan peralatan dan melepaskan beberapa tembakan dari Zushka13.
Saya harus menyelesaikan masalah ini setelah kembali ke Donetsk. Lambat laun, hubungan dengan Alexander Khodakovsky menjadi stabil dan menjadi positif. Ternyata menarik untuk berkomunikasi dengannya. Alexander Sergeevich banyak membaca, menyerap pengetahuan dan makna seperti spons.
Dia merasa seperti seorang ksatria biara di dunia. Identifikasi diri ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat keterlibatan spiritual dan keagamaan. Karakter ini adalah campuran aneh dari seorang prajurit pasukan khusus dan seorang intelektual yang halus, dan dia sendiri tidak fokus pada komponen kekuatan. Harus dikatakan bahwa ini adalah campuran yang menarik, namun menimbulkan reaksi non-linear terhadap masalah dan refleksi.
Dalam kehidupan sosial-politik, hal ini dikalikan dengan kekhususan tradisional dari mentalitas para politisi Ukraina, yang intinya adalah pencarian terus-menerus terhadap pusat-pusat kekuasaan alternatif dan upaya untuk “memasang taruhan dan menemukan pintu masuk.” Dia masih tidak dapat memahami bahwa dalam sistem kekuasaan yang baru, “makhluk surgawi”, dalam tradisi terbaik mitologi Yunani, dapat memiliki seluruh spektrum nafsu dan memiliki hubungan yang kompleks satu sama lain, tetapi hanya memiliki kendali atas orang yang dipercayakan. daerah itu diawasi dengan ketat. Karena gerakannya secara langsung bertentangan dengan tren Rusia modern tentang “satu plot - satu pemilik”, inilah yang pada akhirnya menyebabkan penolakan Alexander Khodakovsky sebagai calon pemimpin republik, dan kemudian mengeluarkannya dari negara. arsitektur yang sedang dibangun, meskipun ada manfaat yang jelas.
Untuk waktu yang lama, Khodakovsky tidak dapat menemukan dirinya dalam sistem koordinat DPR. Salah satu tanda lahir partisipasinya dalam proses tersebut adalah pertempuran pertama di bandara Donetsk.
 
Bandara sebagai simbol perang
Pertempuran di bandara Donetsk adalah ilustrasi nyata dari kebodohan umum seluruh konfrontasi militer. Mereka tampak berkonsentrasi dan merefleksikan perubahan situasi.
Dimulai dengan peristiwa terkenal pada 26 Mei 2014. Hari ini menjadi titik balik bagi segala sesuatu yang terjadi di Ukraina dan Donbass. Sehari sebelumnya, pada tanggal 25 Mei, pemilihan presiden awal, yang didorong secara aktif oleh komunitas Barat, diadakan, yang bertentangan dengan Konstitusi Ukraina.
Dengan demikian, Barat melegitimasi pemerintahan ilegal Kiev, yang pada akhirnya menerima kekuasaan penuh dan peta jalan. Ini adalah Rubicon, yang di luarnya syarat utama bagi kelangsungan kepemimpinan baru Ukraina ditentukan oleh kebijakan anti-Rusia yang sangat agresif. Pada gilirannya, bagi pasukan keamanan Ukraina, apa yang terjadi menjadi dasar untuk membangun di bawah bendera pemerintahan baru.
Alexander Zakharchenko memberikan wawancara di dekat bandara Donetsk sebelum jenazah pasukan terjun payung Ukraina diserahkan kepada perwakilan Ukraina. Pada saat ini, penembakan artileri besar-besaran dimulai dari pihak Ukraina, yang telah diperingatkan sebelumnya.
Mengapa situasi di bandara berkembang sesuai skenario tragis hari itu?
Faktanya adalah bagi banyak peserta acara, Krimea adalah contoh yang paling diprioritaskan dan paling diinginkan. Salah satu spanduk paling populer saat itu adalah “Donbass. Krimea. Rusia". Dan ciri utama “Musim Semi Krimea” adalah tidak adanya pertumpahan darah. Unit dan otoritas militer diambil alih dengan menggunakan opsi damai. Dan di Donbass mereka awalnya mencoba mengikuti jalan yang sama. Warga sipillah yang berdiri di depan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina14. Dan inilah yang dibicarakan oleh Presiden Rusia dalam pidatonya yang terkenal15. Ada banyak alasan untuk mengharapkan perkembangan seperti itu.
Personel militer Ukraina yang ditangkap membawa peti mati berisi jenazah rekan-rekan mereka, yang diserahkan ke pihak Ukraina. Beberapa dari tahanan ini pada hari yang sama, dengan keputusan Alexander Zakharchenko, tanpa syarat apa pun, akan dipindahkan ke orang tua mereka dengan jaminan bahwa mereka tidak akan berkelahi lagi.
Jika bukan karena radang dingin total musuh, itu tidak sepenuhnya diperhitungkan. Tidak dapat diterima jika orang normal menembaki wanita dan anak-anak. Tidak dapat diterima untuk menembaki sekolah, rumah sakit, gereja dan rumah sakit bersalin dengan artileri dan tank. Prajurit itu mengerti bahwa dia harus bertarung dengan tentara musuh, dan bukan dengan rakyatnya sendiri.
Di Ukraina ternyata berbeda. Semua perbatasan dengan cepat dilewati. Kebingungan di kepala mereka, propaganda umum, penasihat Barat dan sikap permisif dengan cepat memungkinkan Kyiv untuk mengubah “jendela Overton” ke arah yang benar.
Kolonel Angkatan Bersenjata Ukraina, kepada siapa jenazah pasukan terjun payung Ukraina yang tewas di bandara diserahkan
Pada bulan Januari 2015, saya harus berbicara dengan salah satu tahanan Ukraina yang paling terkenal, komandan batalion yang disebut “cyborg Ukraina”16 dari batalion lintas udara ke-90 dari brigade lintas udara ke-81 angkatan bersenjata Ukraina Oleg Kuzminykh, yang juga ikut serta dalam perebutan bandara pada 26 Mei 2014. Pria Zhytomyr yang solid ini menunjukkan keajaiban zombifikasi. Berkat propaganda negara Ukraina yang terus-menerus dihajar, dia dengan tulus yakin bahwa kami menembaki diri kami sendiri.
Saya mengundangnya untuk menjelaskan teknologi tembakan mandiri, termasuk dengan mempertimbangkan data balistik artileri yang kami gunakan, yang dalam situasi ini seharusnya ditempatkan jauh di posisi Ukraina. Dia tidak menemukan jawaban apa pun, hanya menjadi bingung dengan versi fantastis dari beberapa perkembangan artileri canggih khusus Rusia.
Sehari setelah percakapan dengan Kuzmin ini, direncanakan untuk menyerahkan beberapa jenazah pasukan terjun payung Ukraina yang tewas di bandara Donetsk kepada musuh. Keputusan ini dibuat karena mereka bertempur dengan bermartabat dan, karena terancam ditangkap, meledakkan diri dengan granat. Dengan latar belakang degradasi umum tentara Ukraina, tindakan maskulin seperti itu patut dihormati. Seorang kolonel dari Staf Umum Ukraina yang datang untuk mengatur penerimaan jenazah dengan tegas menolak untuk membawa mereka pergi jika proses tersebut difilmkan oleh kamera televisi, dengan kata-kata “jika demikian, maka lakukan apa yang Anda inginkan dengan jenazah tersebut.” Namun pada akhirnya mereka menemukan kompromi.
Jadi begini. Pada hari ini, pagi hari tanggal 22 Januari 2015, militer Ukraina menembaki kawasan Bosse di Donetsk. Mereka membidik pabrik Dongormash, yang wilayahnya sedang diperbaiki peralatan milisi.
Sehubungan dengan ini, tanaman tersebut dikupas secara teratur. Namun karena pelatihan para artileri yang buruk dan keausan senjata yang digunakan, peluru sering kali melayang, seperti yang terjadi pada saat itu.
Lokasi penembakan artileri oleh pasukan Ukraina di distrik Bosse di Donetsk
Tendangan voli tersebut menghantam halte angkutan umum di dekat pabrik, bus listrik, dan mobil yang melaju ke sana. Sekitar lima belas orang tewas, banyak yang luka-luka, gelombang ledakan merobek anggota tubuh dan menyebabkan gegar otak parah. Orang-orang akan berangkat kerja, sehingga transportasi menjadi padat. Saya dan Oleg Bereza saat itu sedang berada di area bandara, menunggu penyerahan jenazah tentara Ukraina. Salah satu korbannya adalah bawahan Oleg, seorang gadis muda yang kakinya patah. Kami pergi ke sana bersama Zakharchenko. Adegan tragedi itu tampak mengerikan. Pecahan, barang-barang rumah tangga, pecahan tubuh manusia yang lalu lalang, kabel troli yang digantung, sepatu seseorang yang berdarah, sampah berserakan dari tong sampah yang terbalik, berlumuran darah, tangis kerabat, keterkejutan para penyintas. Setelah melihat-lihat dan berbincang dengan warga sekitar, Zakharchenko memerintahkan Oleg Kuzmins untuk dibawa ke sana juga. Tanpa tujuan khusus. Dia hanya ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang dilakukan rekan-rekannya.
Saya menyadari betapa situasinya sangat menyentuh hati Zakharchenko ketika saya kemudian tiba di pangkalan bersamanya. Memasuki kantornya tanpa mengetuk, saya melihat dia menangis dengan kepala di tangan. Ini adalah air mata laki-laki yang normal dari seorang laki-laki yang mengalami rasa sakit dan kepahitan manusia yang tak tertahankan. Dia mencoba berbagi perasaan ini dengan keluarga Kuzmin.
Menangkap komandan batalion dari apa yang disebut "cyborg Ukraina" dari batalion lintas udara ke-90 dari brigade lintas udara ke-81 angkatan bersenjata Ukraina Oleg Kuzminykh di lokasi penembakan di distrik Bosse di Donetsk oleh militer Ukraina, yang menewaskan a sejumlah besar warga sipil
Namun penerjun payung Ukraina itu tidak yakin dengan apa pun; ia terus bersikeras bahwa “kita tidak bebas.” Dia bereaksi agak acuh tak acuh terhadap kematian warga Donetsk. Ketika saya bertanya kepadanya tentang kriteria kebebasan, Kuzminykh dengan tulus menyatakan bahwa untuk bisa bebas, Anda harus bisa menonton televisi Ukraina. Seluruh kesadarannya terdiri dari klise ideologis primitif Ukraina. Nanti, setelah dibebaskan dari penawanan sebagai gantinya, Kuzminykh akan menyatakan bahwa kami sendiri juga menembaki Bosse untuk tujuan propaganda, dan entah bagaimana mengatur pertemuannya dengan penduduk setempat. Jadi tingkat degradasi moral orang-orang ini, yang dipicu oleh propaganda, sangatlah tinggi.
Oleh karena itu, harapan untuk menguasai bandara Donetsk secara damai tidak membuahkan hasil. Kelonggaran yang dilakukan oleh para pemimpin operasi dan, sebagai konsekuensinya, milisi dan relawan yang tidak cukup siap menghadapi bentrokan, dapat menjelaskan sebagian tragedi tersebut.
Pejuang yang cukup berkualifikasi dengan pengalaman tempur tidak mengharapkan penembak jitu, helikopter, dan pertempuran penuh, dan pendekatan mereka sendiri tidak berhasil. Secara umum, bahkan “orang-orang sopan” di Krimea tidak mengharapkan pertempuran besar-besaran. Muncul situasi yang dicirikan oleh prajurit pasukan khusus “GRU” dengan rumusan “Jika Anda bersiap untuk perang, Anda akan selalu berparade. Jika Anda bersiap untuk parade, maka Anda kacau.” Pertama-tama, ini menyangkut persiapan penyerangan. Merupakan simbol bahwa sesaat sebelum pertempuran di bandara, milisi mengambil bagian dalam parade yang diadakan di pusat kota Donetsk.
Tentu saja, cerita ini tidak memiliki semua jawaban (walaupun ada beberapa). Jawaban atas pertanyaan mengapa penyerangan itu diperintahkan begitu tergesa-gesa. Mengapa, setelah benar-benar menang, musuh tidak memperkuat dan tidak melancarkan serangan ke kota. Mengapa dia mulai melawan dengan begitu tiba-tiba dan sekuat tenaga, padahal dia belum pernah bertempur sekuat tenaga di mana pun sebelum penyerangan atau beberapa waktu setelahnya? Apa sebenarnya tugas kelompok yang dikirim untuk menyerang bandara, siapa yang mengubah tujuan awal dan alasannya. Semua ada waktunya.
Sejak saat itu, Alexander Khodakovsky, sebagai penyelenggara serangan yang gagal, mendapatkan reputasi buruk karena perencanaan pertempuran di bandara yang tampaknya buruk, meskipun pertempuran tersebut tidak direncanakan di sana.
Kemuliaan ini akan diperkuat dengan kegagalan serangan di pos pemeriksaan perbatasan Marinovka pada tanggal 5–6 Juni. Dan ini terlepas dari kenyataan bahwa dalam waktu kurang dari satu setengah bulan, Strelkov akan melancarkan serangan lain yang gagal terhadap Marinovka, yang akan mengakibatkan korban jiwa di kalangan milisi, yang secara kumulatif melebihi kerugian baik selama penyerbuan bandara maupun selama serangan sebelumnya terhadap Marinovka oleh Khodakovsky. Orang-orang di ruang informasi tidak akan memperhatikan hal ini. Ini adalah pertarungan pertama untuk bandara Donetsk yang akan terdengar paling keras di media.
Bentrokan lebih lanjut di bandara bersifat ritual. Dalam mode lamban, para pejuang dari Vostok, Panitia Khusus, Oplot, Cossack dan unit-unit kecil lainnya menembak di sana. Ini adalah masa ketika praktis tidak ada yang bisa direbut oleh kekuatan militer murni dan taktik milisi direduksi hampir secara eksklusif menjadi tindakan defensif.
Setelah Strelkov tiba di Donetsk, dia mempercayakan hak asuh bandara kepada wakil intelijennya Khmury17 dengan kata-kata:
– Sergei Nikolaevich berhutang karena tidak mengambil bandara Kramatorsk. Dia akan membayar hutang ini.
Gloomy mengatur pekerjaan di bandara dengan metode “dengan kekuatan kecil kita akan menghancurkan bandara, dan kemudian, ketika dia santai dan memutuskan bahwa kita hanya mampu melakukan ini, kita akan menyerang musuh dengan kuat dan tidak terduga.”
Pada saat yang sama, informasi secara teratur disuarakan, yang, seperti yang sekarang jelas, bersifat mitos. Tentang lorong bawah tanah besar yang dilalui tank musuh, tembak balik dan pergi. Tentang simpanan barang-barang berharga dan arsip Yanukovych dan oligarki lainnya, yang dicari dan dilindungi di bandara oleh kelompok khusus misterius PMC Barat18, tentang persediaan dan amunisi yang secara teratur dijatuhkan melalui udara, dll. Komunikasi di sana, tentu saja, digunakan oleh musuh, tapi sama sekali tidak seperti yang dilaporkan.
Mempertimbangkan fakta bahwa Strelkov terus-menerus melibatkan kelompok Khmury ke arah lain, dan tidak ada perencanaan militer seperti itu, maka tidak mungkin untuk menyerang dengan kuat, dan bandara tidak dapat direbut kembali.
Waktu untuk merebut pelabuhan udara dengan cepat telah hilang. Selanjutnya, musuh semakin aktif mulai mengembangkan area bandara yang luas, selangkah demi selangkah membangun rekayasa struktur pertahanan di terminal lama dan baru, melengkapi benteng, dan wilayah pelabuhan itu sendiri, karena pertempuran posisi yang terus-menerus, secara eksternal berpaling dari DAP (Bandara Donetsk) menjadi AD (Bandara Donetsk ) dengan kandungan kata suci yang lebih lengkap ini.
Pada musim gugur, Bereza dan saya memutuskan untuk melihat dengan mata kepala sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah berpakaian dan memperlengkapi diri dengan tepat, mengikatkan perban putih pada “gunung” sebagai tanda milik milisi, kami pergi ke “sembilan” - sebuah bangunan sembilan lantai di Vzletnaya, 11a, akrab bagi siapa saja yang pernah ke sana. daerah yang terus-menerus dikupas. Rumah itu terletak di pinggiran pintu masuk bandara, berfungsi sebagai markas unit Givi dan Motorola dan sering menjadi sasaran serangan musuh dari semua jenis senjata yang tersedia. Tampaknya, seperti wilayah berikutnya, sebagai propaganda visual untuk beberapa penembak komputer atau film pasca-apokaliptik. Jendela pecah, tangga reyot, air menetes ke dalamnya, potongan dinding dan langit-langit yang menonjol, lubang cangkang dan lubang pada fasad. Sebuah koridor membagi bangunan menjadi dua bagian. Yang pertama, dikerahkan "menghadapi" musuh, titik pengamatan dilengkapi di lantai atas. Yang kedua, di seberang koridor, ada beberapa ruang markas.
Gedung yang menjadi markas divisi Motorola dan Givi ini terletak di depan pintu masuk bandara Donetsk. Dikenal sebagai "Sembilan"
Saat itu, unit DPR “Sparta” dan “Somalia” menguasai terminal lama.
Mengambil panduan, kami pergi ke bandara.
Kami harus terus-menerus lari dari gedung ke gedung, bersembunyi dari penembak jitu dan tembakan.
Memutuskan untuk pamer dan mengikuti mode Donetsk yang canggih pada waktu itu, saya mengenakan sarung pinggul universal Multicam di kaki saya, yang diikatkan ke ikat pinggang. Versi koboi yang sangat epik. Saat berlari, sarungnya mengenai kaki saya, mengganggu gerakan, dan di salah satu pemberhentian saya melepaskannya begitu saja, menempatkan Stechkin di area pembongkaran. Ini menjadi lebih nyaman. Pamer tidak punya tempat dalam perang.
Kelompok Oleg dan saya berpisah. Serangan mortir dimulai. Tiga ranjau bergema pelan di dekatnya, dan kami berbaring di bawah traktor di salah satu hanggar yang saringannya berlubang. "Wogs" dan penembak jitu ditambahkan ke ranjau. Setelah itu, setelah melihat sekeliling dan membuat kesimpulan mengenai isu-isu yang menarik minatku, aku memanggil sekelompok bala bantuan dari pasukan khususku dengan kendaraan lapis baja, dan aku berlari ke markas. Saya mengirimkan kelompok “lepas landas” untuk memperkuat Bereza, karena tidak ada gunanya pergi dari tempat saya berada saat itu dengan “pasukan pribadi”19 menuju pergerakan kelompok Oleg di sepanjang landasan pacu yang ditembaki.
– Apa yang harus kita lakukan di sana?! Menteri kita pergi, dan biarkan polisi menyelesaikan masalah mereka sendiri!
Perwira senior pasukan khusus saya sedang memeriksa area tersebut dari kokpit mobil lapis bajanya, yang di atapnya dipasang menara otomatis dengan senapan mesin.
– Berhenti bicara dan selesaikan tugasnya! - Aku menyela pembicara. Petarung itu tidak mengenali saya di “bukit”20. Pada saat ini, Motorola21 tiba, marah karena manajemen memasuki bandara tanpa dia (walaupun tentara saya memperingatkan dia, sebagai perwira senior di fasilitas tersebut, tentang kejadian tersebut). Bahasa Rusia lisan, dalam interpretasi kreatif Arsen, terdengar dengan nada asing yang aneh.
Momen pertempuran di bandara Donetsk pada 26 Mei 2014.
Di tanah yang diserang dengan senapan mesin adalah Perdana Menteri Alexander Borodai. Syuting ini dilakukan oleh asistennya Sergei Kavtaradze.
Setelah beberapa waktu, Oleg pun kembali. Tidak ada kerugian, namun ada pemahaman yang cukup jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Selain pandangan obyektif tentang apa yang terjadi, kami mencoba memecahkan masalah mendesak para pejuang yang mempertahankan terminal lama. Sekitar empat puluh orang tidak memiliki seragam, makanan, atau amunisi biasa. Atas permintaan kami, Alexander Zakharchenko menyelesaikan masalah ini. Sayangnya, senior garnisun dengan tanda panggilan “Serigala” dan beberapa tentara lainnya akan tewas ketika ditembak oleh tank musuh dengan tembakan langsung dua minggu kemudian.
Secara umum, pertempuran memperebutkan bandara secara akurat mencerminkan peningkatan tingkat koherensi, koordinasi dan pelatihan milisi. Dan seperti yang diharapkan, pada saat milisi berubah menjadi tentara penuh, bandara telah diambil alih.
 
Dari entropi
Runtuhnya norma-norma sosial
Emile Durkheim dan Robert Merton di Ukraina pada tahun 2014 akan menemukan konfirmasi lengkap atas teori anomi sosial mereka22. Dekomposisi, disintegrasi, dan runtuhnya sistem tertentu dari nilai-nilai mapan masyarakat Ukraina yang cepat, hampir seketika menurut standar sejarah, selama “periode Maidan” menyebabkan keadaan di mana norma-norma lama tidak lagi sesuai dengan cita-cita baru yang diproklamirkan. Hal ini diikuti oleh penyimpangan sosial yang parah dengan runtuhnya semua pilar moral masyarakat seperti longsoran salju.
Akibatnya, tidak hanya para maniak dan bajingan yang dipatenkan yang mulai menyiksa, membunuh, menghina, memperkosa, dan merampok. Seluruh masyarakat Ukraina telah menerima keadaan di mana otak menempatkan semua kekacauan yang terjadi di “titik buta” miliknya dan dirinya sendiri yang menemukan alasan untuk hal ini. Masyarakat Hitler dalam pengertian ini bukanlah fenomena yang terisolasi.
Psikiater profesional mengetahui kasus ini. Jika Anda menemui pasien dengan diagnosis tertentu dan berkata:
- Sayang, saya ingin berkonsultasi dengan Anda. Saya mempunyai pasien dengan beberapa gejala. Tapi kita akhirnya tidak bisa memutuskan apakah ini merupakan kondisi ambang batas atau sudah menjadi penyakit?
Setelah itu, mulailah menggambarkan gejala-gejala pasien yang Anda ajak berkomunikasi, tanpa menyebutkan nama.
Sebagai tanggapan, Anda akan mendengar:
- Ya, dia benar-benar psikopat! Tentu saja dia sakit.
Otak pasien tersebut tidak mampu melakukan identifikasi diri secara komparatif. Penyakit yang sama umum terjadi pada banyak peserta dalam proses kami. Seperti yang pernah dinyanyikan oleh salah satu grup pop Ukraina, “otak monyet melihat monyet.”
Sesampainya di Donetsk pada awal Juli, saya terkesima melihat betapa cepatnya warga negara bersama kemarin, di kedua sisi, beralih dari aksi unjuk rasa jalanan ke saling pemusnahan, baik besar-besaran maupun hiruk pikuk.
“Sebuah pesawat jatuh di pegunungan. Ekspedisi penyelamatan dikirim. Alhasil, tim penyelamat datang ke gunung tersebut dengan membawa puing-puing pesawat. Api menyala di dekatnya, dan seorang pria sedang memakan kaki manusia. Di dekat api ada tumpukan besar tulang dan sisa-sisa manusia. Melihat para penyelamat, dia berlari ke arah mereka sambil menangis dan, tersedak, terjatuh di kaki mereka sambil berteriak:
- Ya, aku memakan semuanya! Saya terpaksa melakukannya! Ini adalah perjuangan untuk eksistensi, baik saya atau saya! Saya punya anak, dunia ini kejam, dan inilah hukum alam! A-ah-ah!!!
“Astaga, kami mengerti segalanya… Anak-anak, alam, keberadaan… tapi baru dua hari berlalu sejak bencana…”
Keadaan badan-badan urusan dalam negeri, yang dapat dianggap sebagai ciri khas perang dan revolusi apa pun, sangatlah indikatif. Orang militer ternyata lebih mengerikan dan berkuasa daripada orang yang memiliki sertifikat. Polisi dan aparat penegak hukum lainnya, yang merasa menguasai situasi, langsung kalah dalam persaingan evolusioner dari orang-orang bersenjatakan senapan mesin.
Di wilayah Donetsk saja, jumlah perwakilan badan urusan dalam negeri lebih dari 16.000 orang. Dan ini tanpa kantor kejaksaan, pasukan internal, sistem lembaga pemasyarakatan, SBU, penjaga perbatasan, Komunikasi Khusus, SVRU, dll.
Aritmatika sederhana. Pada awal Juli 2014, “Oplot” terdiri dari tidak lebih dari 600–800 orang, “Vostok” – sekitar 800–900. Bezler memiliki sekitar 350–400. Kelompok kecil Cossack, RPA, dll juga tidak memberikan jumlah yang besar. Aparat penegak hukum bisa saja meredam pemberontakan... tapi mereka takut.
"Tugas. Dua suku tinggal di satu pulau. Seseorang memiliki seratus orang. Dan semua orang ingin mengambil tindakan dan berperang melawan tetangganya. Yang lain punya sepuluh ribu. Dan semua orang ingin... agar tetangganya mengambil tindakan dan berperang melawan suku tetangga. Pertanyaan. Siapa yang akan menang?" Omong-omong, proses ini tidak hanya dicirikan oleh keseimbangan kekuatan, melainkan oleh tingkat dukungan rakyat. Karena mereka takut padanya. Ya, dan Rusia, tentu saja. Ditambah disintegrasi organisasi pasca Maidan.
Ketika Oleg Bereza dan saya memasuki Departemen Dalam Negeri Regional Donetsk, kami benar-benar harus mengumpulkan petugas polisi.
Oleg melakukan pekerjaan yang baik dengan memulai ulang sistem. 500 orang pertama yang mengambil sumpah dengan tegas menolak menjawab panggilan atau berpatroli. Ada alasan untuk ini. Pelurunya bisa saja tertangkap begitu saja, apalagi mengingat adanya simbol Ukraina di seragamnya. Tanda pangkat tersebut segera dipotong, dan bentuk baru kemudian dipesan. Bereza sangat bangga dengan mobil polisi lalu lintas pertama dengan atribut DPR.
Untuk menghindari kiasan Ukraina dan menunjukkan vektor harmonisasi dengan Rusia, Oleg memutuskan untuk mengganti nama polisi menjadi polisi. Patroli diperkuat oleh milisi, dan ini adalah satu-satunya cara untuk menstabilkan situasi pada tahap pertama.
Dalam hal ini, posisi polisi hampir selalu (jika, tentu saja, hanya menjalankan fungsi penegakan hukum tradisional) merupakan barometer perang dan pengendalian situasi oleh pihak berwenang atau ketiadaan mereka. Semakin banyak hak identifikasi dalam masyarakat, semakin sedikit hak atas senapan mesin, dan sebaliknya.
Saya ingat kejadian lucu dalam hal ini. Pada bulan September 2014, dalam pertemuan antara Menteri Dalam Negeri DPR dengan para wakilnya serta pimpinan departemen di kementeriannya, seorang asisten masuk ke kantor dan menyatakan:
- Oleg Vladimirovich! Bagimu, hmm... Debu.
- Siapa?!
- Debu!
Pada saat itu, seorang gadis kecil, tingginya tidak lebih dari 150 sentimeter, sangat lucu memasuki kantor dan berkata:
– Saya harus memeriksa gedung Anda untuk mengetahui keberadaan server yang mengirimkan informasi ke Ukraina! Ada informasi seperti itu...
-Siapa kamu, sayang?!
- Aku Debu! Dari Khmury...
Tawa umum dan diskusi tentang debu Suram dan suram.
Di jalan pada saat itu segalanya tidak begitu lucu. Kelompok pasukan khusus yang datang bersama wanita muda itu mengepung gedung departemen kepolisian dan mengerahkan penembak jitu.
(Ketika beberapa waktu kemudian, sudah berada di kantor Persatuan Relawan Donbass di Moskow, sebelum menunjukkan lencana Relawan, saya mengingatkan gadis ini tentang kejadian itu dan dengan bercanda mengatakan bahwa lencana itu harus diberikan oleh Oleg Vladimirovich Bereza, Ekaterina akan sangat tersipu dan mulai bingung mengingat mengapa ini terjadi. )
Pada akhirnya konflik tersebut tentu saja dapat diatasi, permintaan maaf disampaikan kepada semua orang yang membutuhkan, namun faktanya tetap saja. Kebiasaan menyelesaikan masalah berdasarkan prinsip “siapa yang punya senjata lebih banyak” muncul dengan mudah dan sulit hilang.
Pada bulan September, saya memerintahkan penahanan salah satu komandan Oplot dengan tanda panggilan “Stalker”. Ada alasan bagus untuk hal ini. Karena dia adalah wakil Dewan Tertinggi, mereka menahannya di dekat gedung Administrasi Negara Daerah.
Menjelang malam, gedung MGB ditutup oleh Oplot, dan salah satu komandan dengan tanda panggil “Kadet” menyarankan agar saya menyerahkan rekan mereka di bawah ancaman penyerangan. Saya tahu bagaimana bereaksi dalam situasi seperti itu dan menyelesaikan masalah konflik.
Namun kasus seperti itu pada awalnya sering terjadi. Gedung Kementerian Keamanan Negara DPR selamat dari tiga upaya penyerangan, termasuk yang terakhir, yang terjadi pada 11 November 2014, ketika para penyerang melukai tiga orang yang berada di dekatnya.
Di lain waktu, salah satu unit operasional MGB memprakarsai penahanan sekelompok orang yang diduga melakukan kejahatan berat. Untuk dukungan kekuatan dan perlindungan para detektif dan penyidik, saya memerintahkan penggunaan pasukan khusus kementerian.
Kami pergi untuk menangkap. Setelah beberapa waktu, saya diberitahu bahwa salah satu prajurit pasukan khusus tewas dalam baku tembak, dan karyawan lainnya dihadang oleh pasukan Vostok dan departemen intelijen Kementerian Pertahanan DPR yang jauh lebih unggul.
Karena pada saat itu saya sudah menjalin hubungan dengan semua komandan utama, masalah ini segera teratasi. Orang-orang Vostokovites dipanggil kembali, dan Khmury, komandan departemen intelijen militer, bahkan menawarkan untuk menembak tentaranya yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Saya menolak karena saya menuntut kepatuhan yang ketat terhadap hukum. Melanggar diri sendiri, bisakah Anda bertanya kepada orang lain?
Akibatnya, ternyata kisah tragis tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan jumlah senjata yang berlebihan di dalam kota.
Pada saat petugas MGB memblokir apartemen yang diminati, dua pejuang Vostok sedang beristirahat di apartemen terdekat. Memutuskan bahwa mereka telah menghadapi kelompok sabotase dan pengintaian musuh, atau, menurut versi lain, bahwa mereka datang untuk mereka, mereka meminta bala bantuan, dan mereka sendiri mengambil posisi dominan dan melepaskan tembakan. Para “Vostokist” yang datang untuk membantu bertemu dengan tentara intelijen militer, dan mereka secara bersaudara menawarkan bantuan untuk melenyapkan para penyabot Ukraina. Hanya intervensi saya yang memungkinkan kami menghindari konsekuensi yang lebih tragis.
Sebuah kasus pidana dibuka atas insiden tersebut, penyelidikan diluncurkan, dan para pelaku ditahan. Saya mengajukan inisiatif mendesak untuk membatasi secara maksimal pengangkutan senjata di lingkungan perkotaan, memberlakukan cuti bagi tentara dan, jika mungkin, menarik unit milisi dari daerah yang padat penduduknya oleh warga sipil.
Bacchanalia umum di kedua sisi depan hidup berdampingan dengan pendekatan yang sepenuhnya sistemik dan sinis. Faktanya, dalam perkembangan teoritis khusus urusan militer terdapat serangkaian rekomendasi yang diketahui, misalnya, bagi perwira intelijen militer dan unit operasi khusus militer di banyak negara.
Esensinya bermuara pada fakta bahwa selama perang, dalam hal penyelesaian tugas partisan atau tugas khusus lainnya di kedalaman wilayah yang dikepung musuh untuk jangka waktu yang relatif lama, beberapa masalah mendasar perlu diselesaikan secara sistematis. Dan yang pertama adalah keselamatan. Yang kedua adalah pasokan.
Keamanan harus dijamin melalui pembentukan latar belakang ketika prasyarat perlawanan di tingkat lokal berkurang tajam. Ketika hanya nama seorang komandan tempur yang membuat orang-orang di sekitar Anda kagum. Hal ini memerlukan serangkaian tindakan hukuman yang demonstratif. Sehingga mereka membentuk stereotipe horor binatang untuk melawan detasemen atau komandan yang begitu keras. Namun hal ini tentu dibarengi dengan pembentukan institusi kuasi-kekuasaan. Kaum Bolshevik menerapkan skema ini dengan hampir sempurna dalam “Teror Merah” mereka.
Penyelesaian tugas pertama menciptakan prasyarat untuk pelaksanaan tugas kedua.
Dengan tingkat kendali situasi yang memadai karena otoritas dan ketakutan Anda, penyelesaian masalah swasembada menjadi murni teknis.
Di sini, Komando Militer hanya mengatur persoalan-persoalan beracara di bidang hukum, di mana ia berperan sebagai otoritas pengambilan keputusan akhir dan mengangkat pengurus sipil atau militer-sipil. Semua. Selanjutnya, menurut prinsip sinergis, sistem pengelolaan sosial mereproduksi dirinya sendiri.
Masalah dengan teknik ini, yang jika diterapkan dengan benar, menjadi sangat efektif, hanyalah satu. Ini dirancang untuk beroperasi melawan musuh. Dan jika Anda melakukan ini di dalam negeri, dan bukan di suatu tempat di New Hampshire atau dekat Wroclaw, maka Anda kehilangan manfaat dari perjuangan pembebasan yang adil yang didukung oleh masyarakat. Kecuali, tentu saja, Anda memiliki alat propaganda yang efektif dan ideologi transendental yang kuat.
Teknik ini secara aktif dipraktikkan oleh militer Ukraina, dan khususnya oleh batalyon nasionalis “sukarelawan”. Jadi, pada musim panas 2014, batalion Aidar23 melakukan operasi hukuman yang terkenal di desa Novosvetlovka. Pertama, dilakukan “pembersihan” desa dari pintu ke pintu. Pemerintahan baru telah ditunjuk dari kalangan penduduk setia. Indikasinya, monumen Soviet diledakkan dan beberapa orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan milisi dieksekusi di depan warga. Meski tidak diperlukan, dengan dalih registrasi, para pejuang menggiring seluruh warga ke dalam gereja, mulai menembaki gereja tersebut dan mencoba membakarnya. Banyak penduduk setempat yang terluka. Selanjutnya, “Aidarovites” sendiri membawa cerita ini kepada penduduk pemukiman lain di LPR sebagai contoh yang mengancam dan “mendidik”. Kasus seperti ini biasa terjadi.
Tapi, tentu saja, ada upaya, tidak secara massal, yang dilakukan oleh beberapa komandan kami. Saya harus menghentikan ini dengan keras.
Tidak diundang
Konflik antara berbagai unit milisi sering muncul pada tahap awal. Melemahnya struktur pengawasan dan pengendalian, ditambah dengan risiko dan akses terhadap senjata yang terus-menerus, menciptakan perasaan permisif yang salah bagi sebagian orang, yang terus-menerus harus mereka lawan. Hal ini tidak boleh dibiarkan menjadi gambaran besar. Karena perang, situasinya sudah seimbang.
...Pada akhir bulan Oktober 2014, suatu hari, seperti yang kami pertimbangkan, terjadi ketenangan. Kami memutuskan untuk mandi uap bersama Oleg dan orang-orang dari grup pribadi, yang tetap menjadi salah satu dari sedikit jenis relaksasi yang langka.
Melelehkannya. Saat ini, sebuah peluru menghantam gardu induk yang melayani wilayah kami. Listrik padam. Yah, itu tidak menakutkan. Mereka menyalakan beberapa lilin dan sebuah lentera listrik besar.
Saya sedang mencuci di pemandian ketika saya mendengar tembakan senapan mesin pertama di dekatnya. Mengenakan jubah dengan Glock di sakunya, dia melompat ke ruang ganti. Aku berlari ke atas, Oleg mengejarku. Pintu kamarku, tempat aku meninggalkan barang-barangku, terbuka, dan Oleg, sambil menarik pegangannya, menyadari bahwa pintu itu terkunci. Sambil mengumpat sambil berjalan, dia bergegas turun untuk mengambil kunci. Sejak saat itu, dia akan memasang senapan mesin di ruangan ini dan akan selalu menyimpan kuncinya.
Dia berlari ke dalam kamar, mengenakan celananya, mengenakan jubahnya, mengambil senapan mesin, melepas pengamannya dan bergegas turun. “Abram” sudah tergeletak di seberang pintu dengan senapan mesin.
Jadi apa yang terjadi?! Saya menelepon pasukan khusus saya melalui telepon dan menginstruksikan seorang prajurit “pribadi” untuk melakukan pengintaian, dan saya menempatkan diri saya dengan senapan mesin di depan pintu. Beberapa tembakan lagi terdengar di halaman. Ada informasi bahwa seorang tentara keamanan Krimea terluka.
Pasukan khusus tiba dan pintu dibuka. Para penyerang melarikan diri, tetapi Krimea menerima tiga peluru dari mereka, satu di pangkal paha, dan dua di kaki. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, dan sesaat sebelum kejadian itu dia mentraktir semua orang kue bolu kecil.
Pertama kami pergi bersama Krimea ke rumah sakit. Meninggalkan dia di sana, kami pergi untuk menyelidiki.
Kami sudah mempunyai gambaran kasar dimana dan siapa yang harus dicari. Hasilnya, gambaran khas muncul. Tentara dari salah satu unit Oplot memutuskan untuk memeriksa rumah tersebut. Menurut mereka, tetangga melaporkan beberapa orang yang mencurigakan. Mereka melakukannya dengan bodoh. Kami menemukan dan menahan pelakunya, dan kasus pidana dibuka.
Sekembalinya ke rumah sakit di Krimea, kami mengetahui dari dokter bahwa kakinya dapat diamputasi karena kondisinya kritis. Pin pengikat tulang khusus dapat membantu, namun rumah sakit tidak memilikinya. Kami segera memulai pencarian, menemukan gudang medis swasta, membukanya, dan membawa pin. Operasi selesai. Pada akhirnya, kakinya berhasil diselamatkan.
Krimea punya tanda panggil sendiri karena dia datang sebagai sukarelawan dari Krimea. Sudah di Donetsk, dia menemukan seorang janda yang mulai tinggal bersamanya. Awalnya, dia adalah bagian dari “tim pribadi” saya, di mana dia menemani saya pada bulan Juli 2014, khususnya, ke lokasi jatuhnya Boeing.
 
Persetujuan dan Boeing
17 Juli 2014 adalah hari yang sibuk.
Saat makan siang, calon Menteri Keamanan Negara dan Kementerian Dalam Negeri dipertimbangkan oleh Majelis Agung DPR. Secara formal, berdasarkan keputusan Kabinet Menteri, kami dilantik pada tanggal 14, namun tata cara persetujuan anggota pemerintahan pada waktu itu memerlukan persetujuan parlemen.
Rapat Dewan berlangsung penuh warna. Banyak deputi yang datang langsung dari garis depan. Mesin penjual otomatis di atas meja berada di sebelah buku catatan. Hampir tidak ada pertanyaan yang diajukan. Dari Rusia, dan oke. Artinya mereka ingat, artinya mereka tidak lupa. Jadi masih ada harapan.
Segera setelah pertemuan tersebut, muncul pesan tentang jatuhnya Boeing Malaysia. Vladimir Antyufeev, yang sebelumnya telah dikukuhkan sebagai Wakil Perdana Menteri Pertama Badan Penegakan Hukum, dengan tegas menolak untuk pergi ke lokasi kejadian, dengan mengatakan bahwa “dia tidak boleh diungkap dalam kasus ini,” dan memerintahkan saya untuk pergi ke sana. Ya, saya sendiri akan melakukan hal yang sama. Selain itu perdana menteri juga bergegas kesana, dan akhirnya kami berkendara menuju tempat jatuhnya pesawat bersama Alexander Borodai di dalam mobilnya.
Rekaman udara dari lokasi jatuhnya Boeing
Vektor puing-puing pesawat yang berasap, membentang beberapa kilometer, menyebabkan lokalisasi jatuhnya. Pada saat kami tiba, daerah musim gugur telah ditutup oleh pasukan Oplot dan milisi. Di pintu masuk kami berpapasan dengan beberapa rombongan jurnalis, termasuk jurnalis asing. Beberapa dari mereka diberikan akses bersama kami. Tiba.
Sejak saat itu, saya tahu persis seperti apa jalan menuju Neraka.
Hari mulai gelap dengan cepat. Lampu depan mobil menerangi lokasi kecelakaan. Jalannya tampak aneh. Warna coklat kotor bersinar kusam di bawah cahaya. Rerumputan di dekatnya memiliki warna yang sama, dan semuanya membentuk perasaan magma yang memadat. Bau. Bau daging manusia yang terbakar, yang tidak asing lagi bagi petugas pemadam kebakaran, bercampur dengan rumput yang terbakar, debu musim panas, dan asap dari kulit pesawat yang jatuh.
– Andrey Yuryevich, hati-hati! Ada kulit kepala...
Foto seorang jurnalis dari Deutsche Zeitung di lokasi jatuhnya Boeing, yang digunakan oleh banyak publikasi Barat untuk mengilustrasikan laporan mereka. Dalam foto tersebut, Perdana Menteri Alexander Borodai bersama petugas keamanan. Di sebelah kiri, dalam pakaian sipil - penulisnya
Pejuang “pribadi” itu memegang bahuku. Memang ada kulit kepala manusia dengan rambut dan potongan tengkorak di tanah. Borodai berjalan di dekatnya, dengan riang melihat sekeliling. Belakangan saya menyadari bahwa kekhasan karakternya justru terletak pada peningkatan semangatnya dalam kondisi ekstrim. Refleks pelindung.
Potongan daging manusia mulai bermunculan. Lebih, kurang... Boroday dan saya berjalan di sepanjang jalan neraka. Sekitar seratus meter dari halte mobil kami melihat tumpukan mayat manusia. Sekitar tigapuluh. Hampir semuanya telanjang. Diantaranya adalah anak-anak. Ciri khusus ledakan pesawat adalah pakaian sering kali robek dengan kecepatan tinggi dan di bawah pengaruh gelombang ledakan. Namun, pada saat yang sama, kaki dan lengan yang terkoyak dan terkoyak ditutupi sisa-sisa pakaian. Kebetulan, seperti dalam kasus ini, di bawah tekanan hampir semua darah keluar dari tubuh, yang, bersama dengan cairan pesawat, membasahi jalan.
Kami melihat sekeliling dan memberikan tugas kepada kantor kejaksaan, Kementerian Situasi Darurat, dan milisi untuk melindungi lokasi kejadian. Keesokan harinya, DPR secara resmi akan menawarkan Kyiv gencatan senjata di area kejadian agar penyelidikan tepat waktu atas insiden tersebut. Ukraina akan menanggapi hal ini dengan melakukan serangan ofensif dan meningkatkan penembakan di lokasi jatuhnya pesawat.
Borodai memberikan wawancara kepada jurnalis. Di akhir, ia menawarkan pembicaraan dengan Menteri Keamanan Negara DPR yang disetujui hari ini. Beberapa jurnalis, termasuk jurnalis asing, mendatangi saya. Kamera menembus malam, yang selama ini benar-benar buram.
Mereka bertanya kepada saya siapa yang menembak jatuh pesawat itu. Saya mengatakan fakta yang saya tahu. Bahwa sepanjang minggu lalu, perwakilan resmi Ukraina histeris dengan informasi yang mereka peroleh bahwa pesawat Rusia berencana mengebom mereka, dan untuk ini, konon, milisi memulai cerita tentang Su-25 mereka. Bahwa dalam hal ini, Ukraina telah mengerahkan seluruh sistem pertahanan udaranya ke garis depan. Bahwa kekacauan dalam formasi militer Ukraina, dengan adanya beberapa pusat kendali paralel - markas ATO, markas besar Angkatan Bersenjata, markas besar formasi sukarelawan - tidak memungkinkan mereka untuk mengoordinasikan kegiatan mereka di lapangan, yang menyebabkan hingga “tembakan ramah” yang terus-menerus. Di langit, hal ini bahkan lebih bertentangan. Bukan tanpa alasan langit di atas Donbass tidak ditutup, meski sudah terjadi kecelakaan dan kehancuran penerbangan. Semua jelas.
Salah satu lokasi jatuhnya pecahan Boeing dan jenazah penumpang
Koleksi jenazah korban ledakan Boeing
Selama beberapa hari berikutnya, jenazah dikumpulkan dari lokasi tersebut. Kementerian Situasi Darurat akan melakukan ini. Oleg Bereza akan menginstruksikan Alexei Diky24 untuk mengatur penjagaan, keamanan, dan pengumpulan jenazah. Karya ini akan membuat Si Liar yang sudah beberapa hari tidak tidur menjadi seperti seorang somnambulist yang mengantuk.
Jenazah yang berserakan dalam jumlah besar, menyebabkan situasi yang aneh dan tragis. Misalnya, salah satu korban terjatuh di sebuah rumah pedesaan yang sepi dan, menembus atap, jatuh ke dalamnya, membunuh seekor kambing. Ledakan tersebut merobek kepala penumpang dan, seperti banyak ledakan lainnya, merobek pakaiannya. Akibatnya, wanita tua yang malang dan kesepian itu duduk bersama mayat seorang pria telanjang tanpa kepala selama sehari, menunggu dia dibawa pergi.
Ayo kembali. Saya tidak menghadiri pertemuan dewan militer Strelkov.
 
Dewan Militer dan Strelkov
Siapa yang pergi dan mengapa tidak pergi ke dewan militer
Dewan militer Strelkov adalah pertemuan para komandan unit milisi. Igor Vsevolodovich mulai menemaninya sejak dia tiba di Donetsk, meskipun dia mungkin melakukan hal yang sama di Slavyansk. Biasanya, perwakilan Igor Bezler yang saat itu sudah berkonflik dengan Menteri Pertahanan DPR dan pimpinan Vostok tidak hadir. Komandan dari Zakharchenko berkunjung secara tidak teratur. Zakharchenko sendiri tidak berpartisipasi di dalamnya, secara paksa dan formal menunjukkan netralitas terhadap Strelkov. Dia melakukan ini atas permintaan Borodai, yang kemudian memiliki pengaruh besar terhadapnya.
Divisi Igor Bezler.
"Iblis" di tengah, mengenakan baret pasukan terjun payung biru
Terkadang keluarga Cossack tiba. Strelkov punya cerita terpisah dengan Cossack. Dia secara terbuka tidak menyukai mereka, dan setiap malam dia menekankan hal ini dengan segala macam komentar yang menghina dan hinaan verbal. Saya mencoba berada di sana setiap hari dengan pengecualian langka sepanjang bulan Juli.
Posisi Khodakovsky, Bezler, Zakharchenko dan sejumlah komandan lainnya yang tidak ingin tunduk pada Strelkov sederhana dan dapat dimengerti. Hal itu diungkapkan secara terbuka. Intinya, DPR saat itu masih dalam keadaan bangunan negara, karena jabatan menteri tidak berarti subordinasi administratif secara otomatis. Kami baru saja berjalan menuju ini selangkah demi selangkah. Persoalan-persoalan tersebut diputuskan bukan berdasarkan jabatan formal, namun berdasarkan otoritas nyata dan potensi militer.
Dalam benak masyarakat, kesatuan ideologi perlawanan belum sepenuhnya terbentuk, berbeda dengan pemahaman yang jelas mengenai tugas dasar pribadi yaitu melindungi tanah mereka dari musuh dan membela warga sipil.
Beberapa memimpikan aneksasi seluruh Ukraina ke Rusia, yang lain hanya memimpikan bagian “Novorossiysk” yang pro-Rusia dari delapan wilayah Ukraina. Yang lain memimpikan “Novorossiya” sebagai negara merdeka dalam bentuk “Rusia versi 2.0” dengan distorsi sosial-sosial yang telah diperbaiki, dan beberapa nasionalis sayap kanan menyebut “Novorossiya” sebagai “negara nasional Rusia.” Beberapa hanya berharap pada aneksasi Donbass. Banyak orang mengharapkan federalisasi Ukraina, perubahan kepemimpinan di Kyiv, dan terciptanya ruang tunggal Eurasia. Banyak Cossack mengharapkan Wilayah Tentara Don yang merdeka di wilayah Donbass.
Secara umum tidak ada monoton, meski tentu saja keinginan untuk bersatu dengan Rusia dalam bentuk apapun lebih dominan. Dengan pandangan politik seperti itu, persepsi terhadap peran DPR dan sikap terhadap republik saat itu tentu saja sangat berbeda dan ambigu bagi banyak orang.
Strelkov sendiri juga tidak berusaha menjadi Menteri DPR secara penuh. Tidak ada aparat kementerian, dia tidak berusaha mengatur pekerjaan seperti itu, karena percaya, seperti banyak orang, DPR akan berakhir dalam satu atau dua hari, berubah menjadi sesuatu yang lain. Dalam situasi ini, ia membatasi dirinya hanya pada posisi komandan milisi, yang kemudian lebih ia sukai.
Oleh karena itu, ia memberikan lebih banyak alasan kepada Khodakovsky, Zakharchenko, dan beberapa komandan lainnya untuk mengabstraksi diri mereka, karena pada awal pembentukan struktur militer DPR, batalyon Vostok ditetapkan sebagai keamanan negara, dan Oplot sebagai struktur penegakan hukum. Tentu saja, hal ini memisahkan unit-unit tersebut dari sistem milisi.
Perpindahan posisi logis ke Donetsk pada awalnya juga tidak menarik perhatian Strelkov. Sambil menunggu masuknya pasukan Rusia, ia mencoba menganugerahkan kepada dirinya sendiri kejayaan seorang komandan terkemuka. Ketika akhirnya menjadi jelas bahwa tidak akan ada pasukan dan alih-alih seragam bergaris mengkilap, kantor penghargaan dan parket yang bersinar, akan ada kehidupan militer sehari-hari yang berat, dia akhirnya pindah ke ibu kota di lokasi Kabinet Menteri, membawa serta dia seluruh garnisun untuk keandalan dan kepercayaan diri.
Oleh karena itu, bahkan seluruh DPR, tetapi wilayah Donetsk, sebelum ditinggalkannya Slavyansk dan kota-kota lain, ternyata terbagi menjadi wilayah tanggung jawab, yang secara efektif berubah menjadi kerajaan-kerajaan tertentu. Sistem seperti ini memungkinkan kami bereaksi lebih fleksibel terhadap situasi saat ini, meskipun nanti kami akan menerapkan sentralisasi yang ketat. Tapi itu akan terjadi nanti.
Pada saat yang sama, bidang tanggung jawab dibangun secara empiris. Igor Bezler menguasai Gorlovka, Yenakievo, bagian dekat Makeevka dan daerah sekitarnya. Strelkov - Slavyansk dan seluruh aglomerasi Slavia-Kramatorsk. Dan jika Gorlovka dan Slavyansk dengan cepat dikuasai oleh milisi, maka dengan Donetsk, di mana Boroday adalah yang utama, segalanya menjadi jauh lebih rumit. Bersama dengan Makeyevka, kota ini berpenduduk lebih dari satu setengah juta orang; ukuran, signifikansi, dan infrastrukturnya sangat berbeda. Kontrol langsung Borodai sebagai perdana menteri mencakup semua pemukiman di luar Donetsk hingga perbatasan (Torez, Zugres, Shakhtersk, Khartsyzsk, dll.).
Di masa depan, Alexander Khodakovsky juga akan memiliki tanah milik sendiri. Pada tanggal 18-20 Agustus 2014, pasukan Ukraina memasuki Yasinovataya25 dan bahkan menggantungkan bendera Ukraina di tengahnya. Melalui pertempuran yang keras kepala dan sengit, unit kami, yang bermarkas di Vostok, mengusir Brigade ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina keluar kota. Sejak itu, Khodakovsky juga menerima kerajaannya.
Situasi saat ini
Sejumlah unit militer dan pasukan keamanan Ukraina ditempatkan di Donetsk. Bahkan di Krimea, dengan dukungan militer yang kuat, diperlukan waktu lebih dari tiga minggu untuk mengendalikan unit-unit tersebut. Tidak ada peluang Krimea di sini. Serangan terakhir oleh unit militer terjadi di Donetsk menjelang akhir Juni 2014.
Alexander Khodakovsky akan mencoba menyerang pangkalan unit militer 3037 Garda Nasional Ukraina untuk terakhir kalinya pada tanggal 29 Juni 2014, yang akan menyebabkan ledakan seluruh persenjataannya. Sehari sebelumnya, bagian A1402 diambil.
Yang paling sukses pada masa itu di Donetsk adalah penyerbuan pangkalan Garda Nasional 3004 di Jalan Shchorsa (batalion konvoi), yang diserbu oleh detasemen Alexander Borodai bersama dengan unit Kalmius di bawah kepemimpinan Valentin Ivanovich Motuzenko (“Ataman Ivanovich”) pada bulan Juni. 26, 2014. Operasi inilah, yang menyebabkan lima anggota milisi terluka, yang memungkinkan diperolehnya senjata kecil dalam jumlah minimal untuk pertahanan kota, meskipun, tentu saja, senjata yang ada tidak cukup. Boroday kemudian memberi tahu saya bahwa pada masa itu dia menyimpan beberapa peluncur granat untuk senapan mesin di kamar kecilnya dan memberikannya kepada orang-orang paling terkemuka sebagai hadiah khusus. Di masa depan, hierarki penghargaan mereka akan digantikan oleh “Stechkins”26.
Igor Nikolaevich Bezler akan berusaha menyerbu departemen kepolisian kota sendiri sebelum kedatangan kami, hanya setelah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Sebelumnya, seluruh struktur DPR hanya mempunyai sumber daya yang terbatas.
Artinya, kita baru bisa membicarakan kendali yang relatif penuh atas Donetsk mulai 2 Juli 2014, ketika penyerangan terhadap seluruh unit militer dan gedung departemen kepolisian daerah selesai. Sebelumnya, kelompok milisi dan kekuatan rakyat yang diproklamirkan di kota itu sebenarnya dikelilingi oleh struktur bersenjata pro-Kiev, yang tidak menunjukkan aktivitas yang cukup hanya karena keragu-raguan sementara dari masing-masing komandan, dukungan rakyat yang besar terhadap milisi dan pelanggaran. dari sistem pemerintahan Ukraina yang terpusat.
DPR tidak mempunyai kesempatan untuk segera membentuk badan pemerintahannya sendiri. Sumber daya independen juga. Upaya untuk menunjuk “manajer rakyat” gagal total dan menyebabkan kelumpuhan total di bidang-bidang penting kehidupan publik.
Kota ini terus diperintah oleh walikota Lukyanchenko yang secara resmi pro-Ukraina, yang mendapat dukungan dan rasa hormat dari penduduk setempat. Pihak berwenang di Kyiv tidak terlalu tertarik padanya; dia adalah penguasa mutlak atas wilayahnya, namun tidak memberikan perlawanan apapun terhadap pimpinan DPR, terus-menerus memberikan konsesi yang diperlukan. Kehadiran Lukyanchenko diperlukan karena hingga Strelkov memaksanya pergi, ia berhasil menerima beberapa juta dolar dari anggaran Ukraina setiap bulan, yang digunakan untuk dana pensiun, layanan sosial lainnya, dan kebutuhan kota.
Tidak ada saluran alternatif untuk menerima uang ini. Sesampainya di Donetsk, Strelkov akan mengusir Lukyanchenko dari kota, tentu saja, karena kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masalah penduduk, dan sebagai gantinya ia akan melamar temannya Pavel Gubarev, seorang anggota milisi yang bersemangat dengan tanda panggilan yang sangat khas “Pasha Besheny ”. Hal ini akan mengakibatkan terganggunya proses pengelolaan alat penunjang kehidupan kota untuk sementara dan, sebagai konsekuensinya, akan terganggunya sejumlah permasalahan penting. Oleh karena itu, pada awal Agustus terdapat ancaman serius bahwa kota tersebut akan dibiarkan tanpa air. Masalah ini diselesaikan dengan susah payah oleh penasihat Boroday, Leonid Simunin.
Strelkov, setelah meninggalkan aglomerasi Slavia, pada awalnya akan mencoba berhenti bersama Igor Bezler di Gorlovka dan Yenakievo, tetapi akan menerima penolakan keras. Faktanya, salah satu pangeran tertentu, setelah meninggalkan dan kehilangan kerajaannya, pergi ke pangeran lain. Hal ini tidak menimbulkan banyak kegembiraan, juga tidak meningkatkan otoritas komandan lainnya.
Logikanya sangat kuat: jika saya tidak bisa mempertahankan milik saya, mengapa saya harus memberikan milik saya?! Hanya otoritas Alexander Borodai, yang dianggap oleh penduduk setempat sebagai penengah dalam pertengkaran mereka, serta citra Rusia yang memungkinkan Strelkov, setelah pendekatan yang gagal terhadap "Iblis", untuk menetap di Donetsk dengan relatif tanpa rasa sakit dan mengambil alih komando.
Jatuhnya Mariupol27 pada Mei 2014 juga turut menyebabkan runtuhnya otoritas Strelkov. Ketika “Azov”28 merebut kota tersebut pada tanggal 9–13 Mei dan menimbulkan konsekuensi tragis dengan eksekusi terhadap milisi, warga sipil, dan polisi, Strelkov telah ditahan di Slavyansk selama sebulan. Saat itu, dia sudah menyebut dirinya panglima milisi. Mariupol dikendalikan oleh garnisun kecil milisi yang terdiri dari sekitar tiga puluh hingga empat puluh orang di bawah kepemimpinan Andrei “Chechnya” Borisenko. Karena tidak merasakan dukungan dari pusat perlawanan utama dan paling terorganisir, yang pada saat itu adalah Slavyansk, kota ini ditinggalkan setelah serangan oleh “Azov” Ukraina. Pada saat yang sama, terdapat tanda-tanda pengkhianatan internal yang serius di antara pimpinan milisi yang ditempatkan di kota tersebut.
Strelkov menunjukkan ketidakpedulian mutlak terhadap pertahanan pusat pelabuhan terpenting ini, meskipun faktanya penembakan besar-besaran di Slavyansk dimulai setelah jatuhnya Mariupol. Seperti yang dikatakan salah satu komandan lapangan setempat kepada saya dengan getir, dia membawa 50 anggota milisi ke Strelkov dan siap memobilisasi hingga 500 orang lainnya dengan proposal untuk mengirim mereka ke Mariupol, karena sebagian besar dari mereka berasal dari sana dan ingin mempertahankan kota mereka. . Strelkov menolak senjata dan dukungan mereka, mengatakan bahwa pertahanan Slavyansk dan Kramatorsk lebih penting, dan memerintahkan para pendatang untuk tinggal bersamanya. Nuansa tambahan di sini adalah bahwa dalam pertempuran dengan "Azov" di dekat Mariupol, pendahulu Strelkov dalam posisi resmi, Menteri Pertahanan pertama DPR Igor Khakimzyanov29, ditawan, dan Strelkov dengan segala cara menghindari berpartisipasi dalam pembebasannya, termasuk melalui pertukaran. Dia akan dikembalikan ke republik segera setelah Strelkov meninggalkan DPR.
Dengan demikian, Strelkov sendiri menghancurkan persepsi dirinya sebagai seorang komandan tunggal dengan hak kepemimpinan keseluruhan tanpa syarat, terutama meninggalkan Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Druzhkovka, tanpa membela Mariupol. Bagi penduduk setempat, ini berarti dia akan melakukan hal yang sama terhadap wilayah yang mereka kuasai. Seperti yang dikatakan salah satu anggota Dewan Agung DPR dari podium pada salah satu sidang pada Juli 2014: “Dia tidak membenarkan kepercayaan kami.”
Igor Nikolaevich Bezler menonjol dengan posisi negatif terhadap Strelkov. Faktanya adalah bahwa Gorlovka, yang jauh lebih besar dan lebih sulit dipertahankan daripada Slavyansk, akan menggantikan Slavyansk karena mundurnya garnisun Slavia. Selama berbulan-bulan mendatang, kota itu akan berada di bawah pengepungan berdarah, dan Strelkov melarikan diri dari Slavyansk. Namun, "Bes" akan mampu menyelamatkan kotanya dan tidak akan mundur, setelah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh buronan Slavia tersebut. Adalah "Iblis" Strelkov yang akan dituduh dalam pertemuan tertutup para komandan senior bahwa dia, setelah meninggalkan Slavyansk, tidak memperkuat dirinya di Konstantinovka dan Druzhkovka. Menurutnya, dia yakin “Iblis akan menikamnya dari belakang.” Tentu saja, semua orang memahami absurditas argumen semacam itu.
Setelah Alexander Borodai memaksa Strelkov melepas topengnya dan tampil di televisi untuk pertama kalinya, diputuskan untuk menjadikannya “wajah milisi”. Intinya, dia adalah versi promosi dari Eduard Basurin30, yaitu “kepala yang bisa berbicara”. Idenya adalah untuk membuat sebuah bendera yang akan dikibarkan melalui kemampuan Borodai dan saluran televisi pusat, sehingga akan dikagumi oleh para wanita muda yang agung, patriot biasa, dan di bawah bendera ini orang lain akan melakukan pekerjaannya dengan sederhana dan efektif. Tapi mereka tidak memperhitungkan patologi pribadi. Akibatnya, benderanya berkibar, dia memutuskan bahwa dia adalah direkturnya sendiri, dan berusaha keras, gagal dalam tugas utamanya. Dengan Basurin, mereka memperhitungkan kesalahan yang dibuat dengan Strelkov, memisahkan bagian media dari fungsi kepemimpinan sebenarnya.
Tapi mari kita kembali ke dewan militer.
Pertemuan-pertemuan tersebut terutama dimulai dengan pembagian senjata. Terkadang itulah akhirnya. Kemudian Strelkov menguraikan visinya tentang situasi di peta, menetapkan tugas, dan mendengarkan para komandan. Dalam perjalanannya, dia melontarkan pernyataan apatis tentang kekalahan kita yang tak terhindarkan jika Rusia tidak melakukan intervensi. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak menghalangi pembelaan lebih lanjut. Secara umum, pertemuan-pertemuan tersebut bersifat sangat pesimis dengan latar belakang depresi berat.
Tsar, yang mengubah tanda panggilnya dari Konya31 (yang berasal dari nama belakangnya), lebih sering melapor dibandingkan yang lain. Dia adalah salah satu pemimpin brigade senapan yang paling siap tempur. Kesan yang saya buat sangatlah positif. Seorang pria kecil dan sederhana dengan keras kepala membela kepentingan batalionnya dan dengan pasrah menerima perintah untuk berpartisipasi dalam tugas-tugas yang paling tidak ada harapan. Ketika pada tanggal 30 Juli saya harus pergi ke Rusia untuk urusan bisnis, Tsar dan Zakharchenko-lah yang saya temui di Shakhtersk. Tepat di depan kami, musuh sedang menyelesaikan pengepungan, dan kami harus berjuang untuk keluar.
Setelah berjabat tangan dengannya dan Zakharchenko, saya tidak dapat menemukan hal lain untuk dilakukan selain berkata: “Tunggu! Sampai jumpa seminggu lagi." Yang ditanggapi oleh Tsar dengan fatalisme: “Wow! Seminggu... Kami mengukur kehidupan di sini dalam hitungan menit..."
Atasi yang destruktif
Menjelang paruh kedua bulan Juli, karena kecewa dengan ditinggalkannya Slavyansk dan sejumlah permukiman DPR, masing-masing unit brigade senapan berkeliaran di antara berbagai formasi. Beberapa pergi ke “Vostok” Khodakovsky, yang lain pergi ke Bezler di Gorlovka, Yenakievo atau Makeevka. Dari sana, secara bergiliran kelompok juga berpindah. Bahkan Kementerian Keamanan Negara DPR merekrut sejumlah besar orang dari Slavyansk untuk bertugas. Awalnya mereka tidak punya tempat tinggal, dan saya izinkan mereka tidur di gedung Direktorat Dalam Negeri yang sementara kosong, sehingga mengganggu ketertiban kegiatan resmi, namun dalam kondisi ekstrem seperti itu masyarakat hanya perlu bertahan hidup.
Dan secara umum, jumlah pengungsi, terutama setelah keluar dari aglomerasi Slavia-Kramatorsk, meningkat tajam. Selain itu, ada pula mereka yang melarikan diri dari wilayah Ukraina yang pro-Rusia, meninggalkan rumah mereka setelah bentrokan dengan pemerintahan baru Kyiv dan para pendukung ekstremisnya. Itu sangat sulit bagi mereka.
Tingkat kekacauan di kalangan milisi meningkat. Jumlah milisi yang ingin berperang di garis depan mulai berkurang, dan lebih memilih berada di belakang. Relawan yang datang dari Rusia sering kali terburu-buru keluar dari medan pertempuran, tanpa koordinasi tempur yang jelas. Karena kurangnya markas besar yang lengkap, pengendalian unit-unit tersebut dikurangi menjadi catatan tulisan tangan yang ditulis oleh Strelkov dan Dewan Komandan yang telah disebutkan. Apa yang terjadi terjadi dengan latar belakang peningkatan bertahap dalam kesiapan tempur pasukan Ukraina. Jika pada awalnya Angkatan Bersenjata Ukraina, yaitu tentara Ukraina, dengan beberapa pengecualian, sering menghindari pertempuran langsung, mengamati aktivitas kanibalisme tentara swasta yang dibentuk oleh oligarki - batalyon nasionalis “sukarelawan”, kemudian setelah meninggalkan Slavyansk situasinya mulai berubah. . Musuh percaya bahwa dia bisa menang, menjadi yakin bahwa tentara Rusia tidak ikut campur dalam apa yang terjadi, yang secara tajam meningkatkan aktivitasnya, koherensi relatif, agresivitas dan kesiapan untuk berkonfrontasi.
Borodai dan Antyufeev, karena tidak mampu mengatasi keputusasaan dan kesedihan Strelkov, mulai membentuk markas komando dan kendali paralel. Semakin banyak unit, bahkan menerima perintah langsung dari Strelkov, beralih ke sana untuk konfirmasi dan perintah yang lebih tepat.
Untuk mengalihkan perhatian temannya, Borodai bahkan mengatur pertemuan untuknya dengan bawahannya Miroslava Reginskaya, yang merupakan bagian dari kantor perdana menteri dan, sebagai sekretaris, ditugaskan sebagai asisten pekerjaan informasi Sergei Kavtaradze. Namun kencan tersebut pada awalnya tidak akan berjalan baik dan akan disertai dengan kesalahpahaman pribadi. Akibatnya, Reginskaya akan meninggalkan Donetsk, yang selanjutnya akan meningkatkan depresi Strelkov. Hubungan mereka baru akan terjalin kembali setelah dia keluar dari DPR.
Dengan kedatangan Strelkov di Donetsk, kehidupan kota berubah secara dramatis. Perang sudah dekat dengannya. Dari sudut pandang hukum dan ketertiban, situasinya juga menjadi lebih rumit. Lebih dari 4 ribu orang yang dibawa Strelkov ditampung di dalam kota, di asrama universitas dan hotel. Orang-orang berpindah-pindah jalan dengan membawa senjata. Konflik dan penembakan pun bermunculan. Para komandan unit senapan mulai merebut kantor sebagai markas mereka. Khmury berlokasi mewah - markas barunya berada di kantor gubernur Donetsk dari Ukraina, oligarki Taruta, apartemennya berada di kompleks gedung oligarki lokal lainnya. Yang lain juga tidak ketinggalan.
MGB dan MVD yang baru dibentuk dibombardir dengan pernyataan dan laporan tentang kendaraan yang disita dan kejahatan terhadap penduduk. Kata “spin” telah menjadi mapan dalam penggunaan sehari-hari.
Menteri Dalam Negeri Oleg Bereza dan saya secara teratur berbicara kepada Strelkov tentang masalah seperti itu. Dia memimpin formasi terbesar, dianggap setara dengan kami dalam posisi Menteri Pertahanan. Oleh karena itu, demi stabilitas internal, ia harus membantu menjaga ketertiban. Posisi Strelkov mengejutkan saya.
...Bereza dan aku berjalan melewati penghalang karung pasir menuju koridor sempit gedung teknis SBU. Sebuah kantor besar dengan lemari switchboard, tempat Strelkov memegang dewan komandan, terletak di sebelah kanan sepanjang koridor. Dua ruangan lebih dekat ke pintu keluar, di sebelah kiri sepanjang koridor, adalah kantor pribadinya. Seorang petugas di meja yang terletak di tengah koridor, bersebelahan dengan tumpukan kotak “seng”, menawarkan untuk menyerahkan senjata. Saya menjawab bahwa tidak ada senjata. Pistolnya ada di tas kerjaku, tapi menurutku tidak ada gunanya meninggalkannya.
Kami pergi ke kantor di sebelah kiri. Strelkov di peta. Badan tegang, ada keputus-asaan berkaca-kaca di kejauhan. Dia sudah lama mengalami stres. Hal ini menimbulkan rasa kasihan dan simpati. Membahas situasi di waktu senggang, Oleg dan saya saling memberi tahu bahwa kami tidak ingin berada di tempatnya dan tidak siap untuk mengutuk kepergian Slavyansk. Sebab ketegangan yang dialami orang tersebut sangat besar. Situasi di mana seorang militer karier merasa percaya diri, sebagai seorang yang pada dasarnya adalah seorang semi-sipil, menakutkan dan melelahkannya.
Strelkov, atas inisiatifnya sendiri, menceritakan bagaimana dia melihat situasi di depan. Situasinya, harus dikatakan, terlihat sangat suram. Ia kembali mengatakan bahwa tanpa pengerahan pasukan, situasi ini tidak akan bertahan lebih dari satu atau dua minggu. Membahas kelayakan memindahkan badan kendali ke Snezhnoye32.
Menteri Pertahanan Igor Strelkov dalam salah satu keputusasaannya
(Kemudian, dalam salah satu wawancara pertamanya pasca-Donbass, Strelkov sendiri akan berbicara tentang upayanya untuk meninggalkan Donetsk:
Alexander PROKHANOV. Dalam situasi kritis ini, apakah ada niat untuk meninggalkan Donetsk, apakah kekuatannya kembali tidak seimbang?
Igor STRELKOV. Mereka menuduh saya ingin meninggalkan Donetsk. Saya akan memberi tahu Anda dengan jujur: pada titik tertentu saya tidak lagi percaya bahwa bantuan dari Rusia akan datang. Saya berhenti percaya! Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjamin hal ini kepada saya...
...Pada saat musuh memotong jalan antara Shakhtersk dan Torez, saya mengalami krisis psikologis, saya mulai memikirkan apa yang harus saya lakukan, saya berpikir untuk memindahkan markas ke Shakhtersk atau Snezhnoye dan mempersiapkan evakuasi Donetsk. Karena saya mengerti: jika tidak ada bantuan, setidaknya kita harus menyelamatkan orang...
...Mengapa saya mengatakan bahwa ada titik balik? Karena saat itu saya perintahkan markas bersiap-siap untuk diliburkan dan seluruh petugas staf untuk memuat. Orang-orang tidak membicarakan pesanan saya karena mereka mempercayai saya. Dan saya sendiri berangkat ke Shakhtersk...
...Saya menjawab pertanyaan apakah ada rencana untuk menyerahkan Donetsk. Ada rencana untuk tidak menyerahkan Donetsk, namun ada niat, sebagai pilihan, untuk meninggalkan Donetsk dengan tujuan menarik dan menyelamatkan orang, kekuatan dan sarana33.)
Sebagai tanggapan, kami mengusulkan untuk membahas masalah internal. Oleg membacakan informasi tentang sejumlah fakta “pemerasan” dan kejahatan lainnya. Berbagai komandan Strelkov dan dirinya sendiri terus-menerus mengeluarkan “instruksi” untuk apa yang disebut “penarikan sementara demi kepentingan garis depan.”
- Igor Ivanovich! Perjuangan kita bertumpu pada rakyat, kita tidak boleh menjadi perampok terhadap mereka yang mendukung kita. Sangat mendesak untuk membentuk patroli antardepartemen dan membentuk markas bersama untuk segera menanggapi kejahatan. Penting untuk memulihkan ketertiban di tempat tinggal milisi dan memperlancar pergerakan mereka di sekitar kota dengan senjata.
– Ya, saya setuju bahwa ini perlu. Tapi tidak sekarang. Situasinya didasarkan pada ingus! Jika orang mengambil sesuatu, mereka berhak atasnya. Karena pemilik sebelumnya mengkhianati rumahnya dengan melarikan diri, dan para pejuang mempertaruhkan nyawa mereka. Hari ini mereka mengambilnya, besok mereka akan membunuh mereka! Dan secara umum, jika saya memulai pertarungan, mereka tidak akan mendengarkan perintah saya. Dan tidak mungkin dilakukan tanpa permintaan, transportasi tidak mencukupi, dan orang membutuhkan tempat tinggal.
Faktanya, unit belakang dan unit suplai, yang jumlahnya terlalu banyak di pasukan Strelkov, paling sering terlibat dalam kejahatan tersebut. Igor Vsevolodovich menyukai pengiringnya. Beberapa stafnya mulai memburu jurnalis, perwakilan misi luar negeri, dan “mata-mata lainnya”, itulah sebabnya saya harus sering menyelesaikan masalah yang muncul. Mereka melakukannya dengan kikuk, tidak profesional, dan tidak masuk akal. Pada saat yang sama, para penjarah mengorganisir pencarian demonstratif terhadap para penjarah. Situasinya seringkali melampaui logika dan akal sehat.
Awalnya saya tidak mengerti mengapa sejumlah kelompok semi-bandit dan komandan yang tidak mau berperang menunjukkan kesetiaan kepada Strelkov. Lalu saya menemukan jawabannya. Dia tidak menuntut banyak dari mereka. Pengabdian yang disengaja dan mencolok dalam kata-kata, dan tidak lebih. Untuk ini dia memberi mereka semacam “atap”. Gambaran ini diamati dengan latar belakang perjuangan tanpa pamrih dan pengorbanan dari sebagian besar milisi biasa, yang melakukan prestasi tanpa pamrih di garis depan. Dan mungkin bagus bahwa pada saat itu para prajurit dan komandan mereka di garis depan tidak mengetahui betapa anehnya komandan mereka dan lingkaran dekatnya.
Rapat Markas Besar Militer DPR. Dilakukan oleh Perdana Menteri Alexander Borodai. Di dekatnya terdapat Menteri Pertahanan Igor Girkin dan Wakil Menteri Dalam Negeri, kepala gerakan “Oplot Donbass” Alexander Zakharchenko
Strelkov sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Pada tanggal dua puluh Juli, dia dengan gembira melaporkan pada sebuah pertemuan bahwa pada malam musuh memotong jalan menuju Rusia, 147 orang yang terluka dievakuasi dengan 145 kendaraan. Ketika saya bertanya dari mana mobil-mobil ini berasal dan apakah rasio jumlahnya membingungkannya, saya tidak mendengar jawaban apa pun.
Strelkov semakin tidak tertarik pada perang. Di hadapan saya, dia beberapa kali mencela Borodai karena Alexander Yuryevich pernah menjanjikannya “kediktatoran militer”. Untuk jawaban yang masuk akal bahwa sekarang situasinya telah berubah dan untuk menjadi “diktator militer”, perlu untuk memastikan setidaknya semacam stabilitas dan setidaknya pengembalian wilayah yang ditinggalkan, “diktator militer” bereaksi sangat menyakitkan.
Dalam hal ini, salah satu percakapan telepon antara Andrei Purgin dan Denis Pushilin, yang disadap dan diterbitkan oleh SBU pada masa itu, merupakan indikasi, di mana wakil perdana menteri pertama saat itu dengan cukup ringkas menggambarkan situasinya:
“Pushilin: Apakah kamu sudah berbicara dengan Strelok?
Purgin: Ya, sedikit saja... Ya, sedikit setiap hari...
Pushilin: Anda menemukan pengertian, bukan?
Purgin: Tidak, sejujurnya... Ya, dia agak seperti... kolonel (cabul). Mari jujur. Orang-orang yang datang bersamanya berkualitas rendah. Ide-idenya tentang perang di kota, dalam konglomerasi satu setengah juta orang... Ketika dia memanggil walikota kota itu untuk bertikai dan berkata: “Mari kita hentikan angkutan umum dan ledakkan gedung sembilan lantai di jalan pinggiran kota”... Dia benar-benar mengacaukan dan mengganggu kerja semua jaringan ritel! Itu saja, kita akan mengalami kelaparan karena kita tidak bisa meyakinkan Strelkov untuk membiarkan apa pun lewat... Dia tidak membiarkan batu bara masuk... tambang kita berhenti! Dia bertarung... (cabul - bagus), tapi, tahukah Anda, musuh yang akan mati jauh lebih sedikit daripada penduduk sipil yang dia bebaskan!
Alexander Borodai mendiktekan teks dokumen resmi kepada Igor Strelkov
Pushilin: Saya mengerti...
Purgin: Dia benar-benar mengurus urusannya sendiri. Dia duduk di sana selama sepuluh jam, melihat beberapa orang idiot di ruang tunggu. Saya benar-benar tidak mengerti alasannya. Dia bertanya kepada saya tentang beberapa bank... Saya bertanya kepadanya: “Dengar, mungkin Anda akan memulai perang?.. Mengapa Anda perlu terlibat dengan bank? Mengapa Anda perlu menyelesaikan beberapa konflik perusahaan?”
Pushilin: Ya, ya.
Purgin: Anda memanggil teman-teman Anda untuk memesan agar mereka tidak menderita omong kosong! Seluruh kota melakukan push-up, lho?! Dalam jumlah banyak, dalam jumlah besar! Mereka datang, mereka tidak memerlukan surat-surat apa pun, mereka dari Slavyansk! Mereka hanya merampok kota! Saya mencoba mengatakan kepadanya: “Ayo lakukan ini!” Mengapa Anda membutuhkan investor ini?! Dua ratus orang setiap hari Anda mendengarkan! Mengapa Anda Membutuhkannya?!". Fakta bahwa dia adalah “komandan berbakat”, hmm... Dia akan menghancurkan kota berpenduduk satu juta orang untuk membunuh sepuluh ribu orang Ukraina..."34
Sebuah lingkaran dekat terbentuk di sekitar Strelkov, tempat dia sangat bergantung. Dia bahkan mencoba menyingkirkan beberapa di antaranya, tetapi karena sangat rentan terhadap sanjungan, dia mendapati dirinya terjebak dalam pujian. Wakilnya di bidang logistik, Victoria Krivonosova, berperilaku sangat cerdas dalam hal ini.
Karena dia, hubungan Strelkov dengan wakil lainnya, Sergei “Khmury,” bahkan agak memburuk, yang, berdasarkan materi yang membahayakan, dokumen yang, dalam kata-katanya, dia laporkan kepada Strelkov, bersikeras untuk ditangkap atas tuduhan ketidakjujuran finansial dan material. Strelkov mencoba melakukan ini, tetapi "Vika-Vika" dari ambang pintu mulai bersumpah setia dan mengagumi kehebatan Menteri Pertahanan, yang sepenuhnya menutupi semua klaim terhadap dirinya sendiri.
- Panggil Vika-Vika kepadaku.
- Ya, Igor Ivanovich!
Vika-Vika masuk ke kantor.
- Igor Ivanovich! Aku sangat bosan dengan mereka! Mereka semua hanya orang bodoh! Mengapa tidak ada orang lain yang setidaknya sedikit seperti Anda! Atau mereka pengecut, atau mereka mengobrol, atau mereka mencuri dan memeras! Jika bukan karena Anda, saya bahkan tidak akan percaya bahwa masih ada petugas terhormat yang tersisa! Mengapa mereka tidak mengagumimu?! Saya sangat bersyukur pada takdir karena bertemu dengan Anda! Sekarang saya tahu untuk apa saya siap memberikan hidup saya! Percayalah, Anda tidak memiliki orang yang lebih setia!
- Baiklah... Rapikan tempatmu... ayo...
Kisah dengan Vika-Vika akan berlanjut. Ketika pada bulan Agustus keputusan akhirnya matang bahwa Strelkov tidak lagi mampu memimpin pasukan, dan dia akan dikirim ke Rusia, penahanan Wiki-Viki-lah yang akan menjadi katalisator yang akan memperburuk hubungannya dengan seluruh pimpinan negara. DPR dan Alexander Borodai. Setelah kehilangan penyanjung utamanya, Strelkov akan menjadi gila dan mulai menuntut pembebasannya, mengancam bahwa dia tidak akan meninggalkan republik jika tidak. Tentu saja, dia tidak akan bisa mencapai tujuannya, tapi itu akan mengisi cawan keluhannya terhadap dunia.
Sementara itu, kami harus menjalin kontak dengan komandan tingkat menengah dan, bersama mereka, secara bertahap mulai memulihkan ketertiban.
ulasan Strelkov
Kita semua melihat Napoleon;
Ada jutaan makhluk berkaki dua
Bagi kami hanya ada satu senjata
Kami merasa liar dan lucu... 35
Mengamati Strelkov, saya mencoba menentukan sendiri esensi dunia batinnya, yang sangat memengaruhi tindakannya. Pemahaman ini penting untuk analisis praktis mengenai potensi dan memperkirakan tindakan lebih lanjut, yang banyak bergantung pada saat itu.
Secara pribadi, dalam keadaan serupa, saya telah lama mencoba mengklasifikasikan orang menurut metode “Tujuh Radikal” dari psikolog praktik Rusia Viktor Ponomarenko36, yang nyaman dan praktis untuk non-spesialis (yang disebut “Metode pengenalan karakter visual dan manajemen perilaku”). Esensinya bermuara pada derivasi berdasarkan analisis sifat-sifat utama dan sifat-sifat (radikal) karakter, yang dalam interaksinya membentuk profil individu.
Ponomarenko mengidentifikasi kualitas-kualitas ini dengan analogi dengan terminologi penyakit kejiwaan, yang mencirikan ciri-ciri sebelum eksaserbasi patologis, karena penyakit mental tidak menciptakan sesuatu yang baru, tetapi hanya mengubah karakter lama yang melekat pada seseorang ketika ia masih sehat. Tujuh radikal utama adalah histeris, epileptoid, paranoid, emotif, skizoid, hipertimik, dan cemas. Akhiran “-id-” dalam hal ini diterjemahkan dari bahasa Yunani berarti “kesamaan”. Kesimpulan lebih lanjut diambil berdasarkan karya spesialis ini.
Dan kesimpulan mengenai Strelkov ini pesimistis.
Radikal dasar pribadi Strelkov jelas menonjol sebagai campuran tipe paranoid dan skizoid sebagai tipe utama, ditambah tipe histeris sebagai tipe tambahan.
Seperti yang Anda ketahui, paranoid dicirikan dengan cara yang jelas. Berdasarkan ciri-ciri umum kaum radikal tersebut, pengusungnya seringkali memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat. Dia lebih menyukai gaya klasik daripada semua gaya. Alasan utamanya adalah gaya klasik mencerminkan prioritas tujuan dan nilai-nilai publik tanpa syarat di atas tujuan individu. Ini melambangkan kekuatan masyarakat yang percaya diri dan terkonsolidasi dan, karenanya, kesediaan untuk melayani kepentingannya. Namun hanya dalam pemahaman tentang apa yang sedang dipelajari. Dia adalah seorang pekerja keras yang mencintai pekerjaannya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengelilinginya mengandung jejak aktivitas utamanya dan tujuan yang dipilihnya. Paranoid bekerja dimanapun dia berada.
I.Strelkov
Kecenderungan karakter paranoid adalah tujuan, ketekunan, kepercayaan diri, kinerja tinggi, ketekunan dalam mengatasi rintangan, kepemimpinan, yaitu kebutuhan objektif akan asisten, karena skala rencana.
Namun, kegigihan paranoid yang terkenal, kepercayaan pada diri sendiri – dan hanya pada diri sendiri! – bersikap benar berubah menjadi keras kepala, keengganan dan ketidakmampuan untuk mendengarkan lawan, untuk memahami sudut pandang yang berbeda, seringkali lebih rasional. Inti dari pandangan dunia dan penetapan tujuan terletak pada pemeliharaan egosentrisme seseorang. Ada ego yang menggairahkan dan dunia yang tidak penting, tidak sempurna, dan kejam yang memerlukan perubahan segera sesuai aturannya. Tanpa menghargai ide orang lain sama sekali, paranoid mementingkan ide mereka sendiri, meskipun dicuri dari orang lain. Persepsi sepihak terhadap dunia adalah kebalikan dari kualitas ini. Keberpihakan dan kesederhanaan. Karena tidak mungkin menangkap kesadaran massa dengan sebuah ide tanpa menyederhanakannya menjadi sebuah slogan yang dapat dimengerti semua orang. Dan menyederhanakan gagasan mendistorsi makna aslinya yang sebenarnya. Paranoid sebenarnya cukup primitif.
Pengabdian paranoid terhadap suatu ide merupakan konsekuensi dari kecemasan yang muncul dalam sistem saraf dan merupakan produk dari perubahan organik yang melemahkannya. Orang paranoid biasa takut menyimpang dari jalan yang dipilih dan berpegang teguh pada gagasan seolah-olah itu adalah pegangan.
Pada saat yang sama, meskipun ada retorika yang digunakan, masyarakat hanya memperlakukan orang lain sebagai bahan bakar untuk memuaskan ambisi mereka.
Di sini penting bagi saya untuk mempertimbangkan kekhasan komunikasi dengan kategori ini. Secara umum, kesalahan komunikasi yang besar terhadap orang paranoid adalah upaya meyakinkan dia dengan argumen Anda. Argumen dan keyakinan apa pun tidak memiliki bobot bagi orang yang paranoid.
Namun, sejumlah tanda tambahan masih membedakan Strelkov dari paranoid klasik yang “murni”. Patologi lain ditambahkan ke patologi aslinya. Dan kemudian muncullah Strelkov radikal berikutnya, yang juga sangat penting, yang bersama-sama membentuk individualitasnya.
Ini adalah skizofrenia. Mempertimbangkan fakta bahwa ada alasan faktual dan biografis untuk percaya bahwa skizofrenia bukanlah suatu batas, tetapi kondisi yang sepenuhnya patologis dari Igor Vsevolodovich, pentingnya gejala ini sulit untuk ditaksir terlalu tinggi. Dialah yang membentuk sentuhan nonlinier yang menyakitkan dari tindakannya.
Skizoid berbeda dari orang lain (non-skizoid, orang dengan pemikiran ortodoks) karena konsep mereka tentang objek di dunia sekitar mereka dibentuk tidak hanya berdasarkan kualitas utama, tetapi juga kualitas sekunder, ketiga, dan kesepuluh. Penderita skizoid dengan mudah membuat konsep bahkan berdasarkan properti fiktif dan diasumsikan, terkadang mengabaikan properti yang sudah jelas dan nyata. Baik kualitas fenomena yang utama maupun yang tidak penting, yang nyata dan yang ilusif, dengan kemungkinan yang sama, dapat menggantikan yang utama, yang secara fundamental penting dalam kesadaran seorang penderita skizofrenia. Seorang skizoid memiliki beberapa konsep dengan makna yang sama untuk setiap subjek.
Kekhususan komunikasi dengan tipe ini adalah anjuran untuk menjalin hubungan persahabatan formal dengan mereka, menjaga jarak, tanpa perlu mencoba menembus kedalaman gelap jiwa yang aneh ini. Kedua, bersiaplah untuk tidak adanya hasil dari reaksi normal yang memadai terhadap argumen dan argumentasi yang masuk akal. Ketiga, dalam kasus pemulihan hubungan dengan pasien, perkirakan konsekuensi negatif dari hal ini. Sifat ini, seperti halnya paranoia, menyebabkan kurangnya keterampilan untuk “bersyukur” dengan sistem pembenaran diri yang berliku-liku dalam hal ini. Misalnya, Alexander Borodai, yang memberi Strelkov uang sepanjang hidupnya, membantu keluarganya, memberinya pekerjaan bergaji tinggi setelah pemecatan yang memalukan dari dinas, mempromosikannya pertama ke Krimea dan kemudian ke Donbass, merasakan hal ini sepenuhnya.
Nah, radikal berikutnya yang membantu Strelkov dengan mudah menerima “kemuliaan duniawi” adalah histeria. Kecenderungan ini adalah untuk menciptakan dan menyajikan kepada masyarakat umum sebuah model dunia di mana diri menempati tempat sentral. Namun, berbeda dengan paranoia, yang penting di sini bukanlah pengakuan terhadap “ide super” yang diusungnya, melainkan sekadar penilaian terhadap dirinya sendiri. Jadi, dua kualitas sekaligus mendorong Strelkov ke arah kehausan akan ketenaran. Dan di masa depan kita akan melihat bahwa salah satu keluhan utama Strelkov terhadap pemerintah Rusia adalah bahwa ia dibatasi dalam aksesnya terhadap media, di mana, di satu sisi, ia dapat menerangi umat manusia yang bersyukur dengan cahaya kebenaran yang diketahui. hanya untuk dia (terlepas dari kenyataan bahwa Strelkov yang bersuara tidak pernah memiliki sesuatu yang independen), dan di sisi lain, untuk menerima kemenangan yang memang layak.
Dan jika skizoidisme memaksa Strelkov untuk menulis dongeng yang membosankan dan dangkal,37 maka histerialah yang membentuk kegemarannya terhadap rekonstruksionisme. Sebab, tidak seperti kebanyakan orang yang memecahkan masalah sejarah, budaya, dan sosial lainnya melalui rekonstruksi, Strelkov tertarik pada hal ini semata-mata dengan tujuan untuk tampil cantik dan khusyuk dalam pakaian tertentu dan suasana yang sesuai. Dan ketika kunjungan singkatnya di Donbass memberikan kesempatan seperti itu, rekonstruksi pun terlupakan.
Histeria didasarkan pada sistem saraf yang lemah. Dalam neurofisiologi, kekuatan/kelemahan sistem saraf biasanya dinilai dari kemampuan (atau ketidakmampuannya) menahan proses eksitasi dalam waktu yang lama. Jadi, salah satu kondisi internal utama radikal histeroid adalah ketidakmampuan sistem saraf menahan eksitasi dalam waktu yang relatif lama. Pada tingkat perilaku, ini berarti kinerja yang terputus-putus dan tidak stabil, peningkatan penipisan potensi energi. Kualitas-kualitas inilah yang tidak memungkinkan Strelkov untuk bertahan lama dalam “duduk Slavia”, kemudian intensitas ketidakpastian Donetsk, dan peristiwa-peristiwa sebelumnya untuk memastikan tindakan sistematis di Krimea dan kesabaran ketika membuat keputusan untuk memasuki Slavyansk.
Bagi para histeris, dengan egoisme dan egosentrisme mereka yang mendalam, orang hanya penting sebagai penonton yang mendengarkan dan mengagumi mereka. Mereka sedang tidak mood untuk memahami siapapun, tidak bersimpati pada siapapun, mereka hanya bisa meniru keadaan psikologis lawan bicaranya, seperti “pantulan cermin”, dan tidak lebih.
Adanya kecenderungan histeris selalu mempengaruhi sikap objek terhadap hasil usahanya sendiri: ia cenderung membesar-besarkan keberhasilan dan mengabaikan kegagalan. Di satu sisi, keyakinan akan infalibilitas seseorang, pada “bintang penuntun”, tentu membantu dalam mengatasi kesulitan, di sisi lain menambah rasa percaya diri dan mengubur sepenuhnya kebutuhan akan nasihat orang lain, untuk mengatasi kesalahan dan mengakuinya. . Oleh karena itu, terkadang hanya seorang skizoid radikal yang membentuk di Strelkov beberapa keraguan sekilas tentang diri yang dicintainya.
Karakter objek menunjukkan egosentrisme yang jelas, keinginan untuk menerima penilaian yang tinggi atas kelebihannya (dengan kecenderungan untuk mengaitkan kelebihan tim dengan dirinya sendiri). Pemikiran tentang eksklusivitas mereka sendiri, misi khusus, dan signifikansi sosio-historis selalu muncul di benak orang-orang seperti itu. Ambisi dan keinginan untuk pertumbuhan karir semakin meningkat.
Semua karakteristik pribadi yang ditunjukkan dari profil psikologis individu tertanam kuat pada orang yang terlibat dengan gangguan kepribadian disosial (atau sosiopati). Ilmu psikiatri modern mendefinisikan sosiopati sebagai perbedaan besar antara perilaku dan norma sosial yang berlaku, yang ditandai dengan tanda-tanda berikut (untuk membuat diagnosis, psikiater hanya memerlukan tiga kriteria atau lebih untuk dicocokkan):
a) ketidakpedulian terhadap perasaan orang lain;
b) sikap tidak bertanggung jawab dan mengabaikan aturan dan tanggung jawab sosial yang kasar dan terus-menerus;
c) ketidakmampuan menjaga hubungan tanpa adanya kesulitan dalam pembentukannya;
d) kemampuan yang sangat rendah untuk menahan frustrasi, serta ambang batas yang rendah untuk melakukan agresi, termasuk kekerasan;
e) ketidakmampuan untuk merasa bersalah dan mengambil manfaat dari pengalaman hidup, terutama hukuman;
f) kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atau memberikan penjelasan yang masuk akal atas perilaku seseorang, yang menyebabkan subjek berkonflik dengan masyarakat.
Sebagai gejala tambahan, iritabilitas terus-menerus dapat terjadi. Pada masa kanak-kanak dan remaja, diagnosis dapat dipastikan dengan adanya gangguan perilaku, yang menurut ulasan dari orang-orang yang mengenal Strelkov secara dekat, terjadi.
Dalam praktik medis internasional, selain kriteria umum gangguan kepribadian, tiga atau lebih poin berikut harus ada:
1. Ketidakmampuan untuk mematuhi norma-norma sosial dan menghormati hukum.
2. Kemunafikan, diwujudkan dengan seringnya berbohong, menggunakan nama samaran, atau menipu orang lain demi mendapatkan keuntungan.
3. Impulsif.
4. Iritabilitas dan agresivitas.
5. Mengambil resiko tanpa memperhitungkan keselamatan diri sendiri dan orang lain.
6. Sikap tidak bertanggung jawab yang terus-menerus, yang diwujudkan dengan kegagalan berulang kali dalam memenuhi jadwal kerja tertentu atau memenuhi kewajiban keuangan.
7. Kurangnya rasa penyesalan, diwujudkan dengan rasionalisasi atau ketidakpedulian untuk merugikan orang lain, menganiaya orang lain, atau mencuri milik orang lain38.
Seperangkat tanda-tanda ini pada Strelkov secara jelas didiagnosis melalui pengamatan.
Secara umum, ini adalah salah satu tipe penduduk kota besar yang hampir klasik dari keluarga yang cerdas, lemah dan tidak ramah di masa kanak-kanak, hidup di dunia ilusi yang ia ciptakan, mengumpulkan keluhan terhadap orang-orang yang menyinggung perasaannya selama bertahun-tahun dan menunda balas dendam. sampai kesempatan yang tepat dengan kata-kata “Aku akan menunjukkannya nanti.”, kamu akan mengenaliku lagi,” seorang pemimpi tertutup dan tipe yang rusak secara emosional. Sepanjang hidupnya dia telah berusaha melampaui kebodohannya, untuk melampaui kualitas pribadi standar aslinya di bawah pengaruh sifat-sifat yang menyakitkan. Ada tanda-tanda bahwa Strelkov mengalami trauma psikologis yang serius saat masih kecil. Akibatnya, orang tersebut mengangkat patologinya ke dalam kategori individualitas.
Jadi, intinya adalah bahwa kami memiliki klien yang tidak mampu melakukan analisis diri secara kritis, melebih-lebihkan tujuan dan misinya sendiri, tetapi tidak mampu menanggung tekanan psikologis jangka panjang, bersemangat untuk presentasi diri dan menganggap dunia di sekitarnya sebagai tempat. konflik terus-menerus antara dia dan sistem yang ada. Semua ini harus diperhitungkan ketika mengatur interaksi dengan Strelkov.
Leonid Baranov, Ketua Pansus DPR
(Juni 2014)
 
Memutuskan pengambilan gambar
Lingkungan personel
Saat membentuk sebuah departemen, seperti pada umumnya di mana pun, isu kuncinya adalah pekerjaan personel. Tapi dari siapa harus direkrut? Saat saya tiba di DPR, semua impian masa kecil saya tentang bermain pramuka, tentang partisipasi aparat keamanan negara dalam pelaksanaan cita-cita dan kompleksitas mereka, semua film yang saya tonton tentang mata-mata misterius dan “The Bourne Identity” sudah menjadi kenyataan. diwujudkan. Di suatu tempat NKVD, Departemen Khusus, intelijen militer, intelijen khusus, kontra intelijen militer, kontra intelijen non-militer, dan kontra intelijen lainnya dibentuk.
Kegilaan terhadap tanda-tanda menakutkan, yang tidak terkait dengan isinya, dimahkotai oleh Panitia Khusus yang dipimpin oleh aktivis lokal Leonid Baranov. Segera setelah kedatangan saya, Borodai memanggil Alexander Zakharchenko dan Leonid Baranov. Zakharchenko, bersama Oplot, ia secara langsung mensubordinasi Kementerian Dalam Negeri dan Bereza, sekaligus memasukkan Oplot ke dalam cadangan pribadinya. Sejak saat itu hingga pengangkatannya sebagai Perdana Menteri, Alexander Zakharchenko menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri DPR, dan Oplot tercatat sebagai basis pasukan dalam negeri. Atas rekomendasi Oleg Bereza, Kabinet Menteri menganugerahkan Alexander Zakharchenko pangkat "mayor".
Saya mengambil komando Panitia Khusus. Unit ini tidak banyak berguna, karena orang-orang tersebut terutama terlibat dalam fungsi polisi dan komandan. Di Makeyevka, mereka mendirikan semacam bangsal isolasi, para pelanggar ditempatkan di sana, ketertiban dijaga, dan terkadang mereka “membuat mimpi buruk” terhadap musuh.
Faktanya, orang-orang yang baik dan sebagian besar naif, yang menggantung diri dengan tanda-tanda intimidasi, melakukan apa saja, namun bukan pekerjaan keamanan negara yang tradisional. Api revolusioner menarik berbagai macam ngengat. Dalam kasus terbaik, mereka menangkap pengedar narkoba atau orang-orang yang mereka anggap sebagai pengedar narkoba, dalam kasus terburuk... Ada yang lebih buruk. Saya menghapus semuanya dari staf dan memerintahkan sertifikasi ulang.
Ada juga orang-orang seperti Ayah berikutnya (ada lebih banyak Ayah di Donetsk daripada di unit gawat darurat rumah sakit bersalin Krasnodar). Saat memilah-milah puing-puing intelijen dan kontra intelijen setempat, saya bertemu dengan sekelompok sekitar seratus milisi, yang ditempatkan di daerah dekat bandara. Sebagian besar terdiri dari sukarelawan Rusia. Komandan mereka, yang memperkenalkan dirinya sebagai Batya, dengan tegas menyatakan bahwa mereka adalah pasukan khusus keamanan negara. Kemudian, tanpa banyak basa-basi, saya meminta gambaran umum personel, serta laporan tentang partisipasi dalam peristiwa dan permusuhan, penilaian situasi operasional dan proposal penggunaan tempur. Alhasil, sang ayah yang malu mengaku tidak bertengkar di mana pun, melainkan bersatu karena entah kenapa sejak kecil mereka tertarik pada kata ajaib “keamanan negara”. Orang-orang yang mendukung MGB sama sekali tidak berguna. Dan ini bukanlah pilihan terburuk yang ditemui.
Tulang punggung awal MGB DPR terdiri dari pegawai Pansus dan veteran SBU, SVRU39, yang mengundurkan diri jauh sebelum peristiwa dimulai. Tidak ada yang lain. Belakangan, menyadari bahwa situasi dengan DPR akan berlangsung lama, pegawai badan intelijen Ukraina pun mengulurkan tangan. Mereka harus mencari pekerja di mana-mana, kadang-kadang hanya mengidentifikasi satu atau dua wilayah yang berbeda, membuat kompromi yang serius dan mengingat perlunya penggantian yang cepat dalam jangka pendek. Saya terpaksa menyimpan beberapa, yang jelas-jelas tidak cocok, untuk waktu yang singkat agar ada seseorang yang melaksanakan tugas-tugas pokok. Pekerjaan harus dimulai dengan roda dan pemilihan serta pembersihan terus-menerus harus dilakukan sepanjang proses.
Penilaian situasi menentukan prioritas yang jelas untuk konstruksi dan kegiatan departemen saat ini. Penting untuk merekrut jumlah minimum dan kualitas karyawan yang dibutuhkan. Pada saat yang sama, dengan hati-hati membubarkan dan membubarkan mereka yang sama sekali tidak cocok dengan departemen lain. Setelah ini, kembangkan basis material yang diperlukan, susun dan atur pekerjaan di bidang prioritas, yaitu: kontra intelijen militer dan teritorial; partisipasi dalam pemberantasan penjarahan dan kelompok ilegal; melawan sabotase, pengintaian dan kegiatan teroris; badan intelijen; perlindungan rahasia. Saya mulai memberikan arahan lain seiring dengan kemajuan pembangunan departemen.
Dari sudut pandang teknologi, jelas bagi saya bagaimana masalah ini diselesaikan. Seluruh kehidupan sosial bernegara yang sebenarnya terbagi menjadi blok-blok yang terdiri dari “garis” dan “benda”. Garis-garisnya adalah bidang - ideologi, ekonomi, budaya, agama, kejahatan, korupsi, dll. Objeknya adalah institusi tertentu. Perusahaan, departemen pemerintah, badan pemerintah, organisasi politik dan publik, badan dan formasi militer, dll. Di bawah struktur masyarakat, struktur keamanan negara dibentuk, yang karyawannya ditugaskan ke jalur dan objek. Hal ini ditumpangkan pada pekerjaan keamanan dan operasional untuk melindungi rahasia negara, sistem intelijen, kontra intelijen dan perang melawan terorisme. Berikutnya adalah pengenalan bentuk, metode, standar, alat, bahan dan praktik.
Setiap arah membutuhkan solusi yang telaten dan tidak standar. Misalnya, pada musim gugur tahun 2014, seorang pensiunan, seorang veteran kontra intelijen militer dengan pangkat perwira senior, diangkat menjadi salah satu wakil saya. Saya memiliki pengalaman profesional yang panjang dan intens di belakang saya. Tentu saja, dengan mempertimbangkan pengalaman dan situasi, saya mengidentifikasi prioritas utama kegiatan resminya sebagai pembentukan struktur kontra intelijen militer yang lengkap. Dalam kondisi perang, sistem badan keamanan di angkatan bersenjata merupakan salah satu instrumen utama perlindungan negara. Pentingnya hal ini tidak dapat dilebih-lebihkan - ini termasuk pekerjaan penyaringan terhadap tahanan di kedua sisi, dan perlindungan rahasia militer, pencarian agen musuh di lingkungan tentara dan melawan aktivitas musuh, dan perang melawan penjarahan, kelompok bersenjata ilegal, berbagai pelanggaran, pelanggaran dan kejahatan di angkatan bersenjata.
Namun, tidak seperti bidang kegiatan lainnya, pada saat itu saya tidak memiliki satu pun, baik mantan maupun saat ini, pegawai kontra intelijen militer setempat, atau seorang veteran, atau pemuda opera yang tidak memiliki pengalaman. Semua orang lari dan tidak terburu-buru untuk kembali.
Pertama, saya mencoba memilih di antara milisi beberapa orang yang aktif dan giat dengan pengalaman di lembaga penegak hukum yang menikmati otoritas di milisi. Namun, tanpa pengetahuan teoretis yang spesifik, pemahaman tentang dasar-dasar dasar pekerjaan, dan kurangnya praktik, orang-orang ini, dengan tidak kompeten menggunakan kekuatan besar yang diberikan layanan, berdasarkan rumor, gosip, suka dan tidak suka pribadi, mengubah pekerjaan menjadi sebuah pekerjaan yang lengkap. pencemaran.
Wakil saya yang baru memiliki konsep orisinalnya sendiri tentang kegiatan resmi, yang dia yakini keefektifannya. Dia menyarankan agar masing-masing komandan unit terbesar diberi dua tentara, yang dia yakini, dan mengirim mereka untuk bertugas di MGB. Prajurit ini ditugaskan ke unit sebelumnya dan, di bawah kepemimpinan seorang komandan berpengalaman, mengorganisir dukungan kontra intelijen untuk unit sebelumnya. Hal ini, menurut pendapatnya, menghilangkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan komandan dan memungkinkan pada tahap pertama peluncuran layanan yang dapat diubah di masa depan.
Ide yang menarik dan tampaknya menjanjikan ternyata hanya omong kosong belaka. Para komandan tidak ingin memilih milik mereka sendiri, menghindari hal ini dengan berbagai alasan, atau memilih yang paling tepercaya, seperti yang dilakukan Alexander Khodakovsky, dan mereka hanya memperoleh status tambahan di bawah naungan MGB, tetapi pada kenyataannya mereka hanya mematuhi satu komandan dan melaksanakan perintahnya secara eksklusif, menyembunyikan proses nyata dari MGB. Atau, untuk menghilangkannya dan menyabotasenya, mereka memilih karakter yang sama sekali tidak cocok. Pada saat itu, semua unit utama telah memperoleh struktur operasionalnya sendiri, yang disebut departemen khusus, kontra intelijen, dll., dan tidak melihat alasan untuk mengungkapkan rahasia mereka kepada departemen yang saya pimpin.
Akibatnya, dua bulan kemudian, sang deputi, sambil menundukkan kepalanya yang sudah beruban, dengan jujur mengatakan kepada saya bahwa dia telah gagal dalam pekerjaan kontra intelijen militernya. Saya tidak dapat menemukan orang-orang cerdas, beberapa tambahan yang saya sendiri tunjuk ke arah ini tidak mampu melakukan aktivitas profesional, dan konsepnya ternyata fiksi.
Lalu saya mengatasi masalah ini. Dia meyakinkan salah satu mantan perwira senior kontra intelijen militer SBU yang energik, yang sebelum perang memastikan keamanan salah satu perusahaan lokal besar dan selama Maidan pergi ke Krimea, untuk bergabung dengan dinas tersebut dan mengambil posisi wakil kepala SBU. unit kontra intelijen militer MGB ketika jabatan kepala kosong. Kemudian, bersama dia, kami memilih orang-orang dengan pengalaman signifikan dalam organisasi dan operasional intelijen kepolisian atau dinas militer dan dalam tiga minggu meluncurkan bidang penting ini, meningkatkan basis material dan peraturannya. Tentu saja, beberapa dari mereka yang direkrut segera mulai disortir, tetapi inti utamanya ternyata cukup efektif dan, berkat energi dan inisiatif bos baru, yang mengetahui dengan baik kekhasan lokal, dengan cepat diorganisasikan ke dalam satu sistem. . Dengan demikian, masalah ini terpecahkan.
Inilah yang penting di sini. Anda dapat berbicara sebanyak yang Anda suka tentang bagaimana seharusnya teori itu. Latihan selalu berbeda. Dan lebih baik memulai proses yang tidak sempurna, sambil memperbaikinya, daripada berdiam diri tanpa tujuan, membicarakan bagaimana seharusnya, tanpa melakukan apa pun. Tidak peduli berapa banyak Anda mengalikannya dengan nol, pada akhirnya Anda akan mendapatkannya.
Karena hal tersulit selalu merupakan permulaan, ketika tidak ada apa-apa dan Anda perlu melakukan prosedur alkimia yang sulit - untuk membuat sesuatu dari ketiadaan. Pertanyaan untuk meningkatkan “sesuatu” ini sudah menjadi pertanyaan tentang teknologi. Ternyata, mereka yang bisa mencipta dari ketiadaan, meski tidak sempurna, secara acak, dengan kesalahan, tapi mencipta! – segelintir orang, mereka yang kemudian dapat mengoreksi, mengoreksi, mengkritik dan menggunakan apa yang telah diciptakan – kegelapan.
Upaya awal untuk merekrut perwira SBU yang saat itu bersikap anti-Kiev (dan ada beberapa) untuk bekerja di DPR MGB sama sekali tidak berhasil. Dan ini terlepas dari kenyataan bahwa pada awal peristiwa-peristiwa revolusioner, beberapa dari mereka secara aktif berkontribusi terhadap hal ini. Saya berhasil menemukan di Krimea salah satu wakil kepala departemen SBU Donetsk, yang sebelumnya berperilaku cukup pro-Rusia. Saya mengundang dia datang ke Donetsk untuk mengobrol. Ia setuju, namun segala upaya untuk meyakinkannya agar ikut serta dalam pembentukan DPR MGB tidak berhasil. Pria itu berangkat ke Krimea. Kontak dipertahankan hanya dengan sekelompok kecil bawahannya yang memutuskan untuk membantu, tetapi “tanpa menjadi staf.” Baru pada akhir September mereka menyadari kenyataan baru dan disahkan menjadi layanan reguler.
Surat Keterangan Menteri Keamanan Negara DPR
Saya berakhir dalam situasi yang lucu. Di tangan saya ada SK tentang pembentukan MGB dan banyak peminat yang ingin mengabdi, tetapi sama sekali tidak memenuhi kriteria departemen saya. Pada awalnya hampir tidak ada orang dengan pelatihan yang sesuai. Namun dalam bidang kegiatan kita, keinginan dan kesiapan saja tidak cukup. Badan intelijen melibatkan algoritma tindakan, keterampilan, pengetahuan, alat dan pelatihan tertentu.
Matbaza
Awalnya, saya tidak memiliki infrastruktur dan dana yang diperlukan. Angkutan resmi SBU dirampas atau dijarah. Senjata-senjata tersebut didistribusikan ke unit-unit milisi. Bangunan-bangunan itu ditempati oleh Strelkov dan Vostok, yang tidak ingin meninggalkannya. Catatan operasional dan arsip pribadi karyawan diambil atau disembunyikan. Juga tidak ada peralatan khusus. Bahkan tidak ada kerangka peraturan.
Segala sesuatu yang diperlukan harus diciptakan kembali. Pada malam hari saya menulis perintah, standar minimum pertama, dan pada siang hari saya bekerja dengan orang-orang. Kedepannya saya akan melibatkan beberapa veteran lokal dalam penulisan dokumen pengantar. Saya membawa "flash drive" berisi materi yang tersisa dari peristiwa Krimea sebelum bergabung dengan Rusia. Di sinilah mereka berguna. Sebagai dasar untuk staf MGB DPR, saya awalnya mengambil tabel kepegawaian yang kami kembangkan untuk Dinas Keamanan Krimea. Maket ID pertama berasal dari tempat yang sama.
- Oleg Nikolaevich! Sertifikatnya harus siap besok! Dan tidak ada kartu plastik laminasi. Sertifikatnya harus berupa buku!
– Andrey Yurievich, itu tidak akan berhasil besok! Percetakan tempat kami berencana mencetaknya... Secara umum, dekat stasiun kereta... Kemarin, ketika ada upaya untuk menerobos tank Ukropov, sebuah peluru menghantam percetakan, pemiliknya meninggalkan kota hari ini. ..
- Oke, cari percetakan baru.
Saya menunjuk administrator lokal yang bertele-tele Oleg Kazak sebagai kepala departemen SDM. Tidak ada orang lain sama sekali. Nanti saya akan jadikan dia wakil personalia saya. Dia akan dibunuh di halaman rumahnya setelah saya mengundurkan diri.
Sementara itu, saya mencoba membuat MGB dari ketiadaan. Kami memasang dan menangkap kendaraan dinas eks SBU di sekitar kota. Kami mengidentifikasi lokasi penyimpanan dokumen dan peralatan khusus yang tidak sempat diangkut oleh karyawan ke Mariupol. Kami mencari, menyita, dan menaruh senjata di neraca. MGB secara bertahap sedang dibentuk. Pada akhir September, saya akan dapat melakukan sertifikasi pertama di tempat yang selanjutnya akan menjadi badan intelijen Donetsk.
Penempaan ulang
Seiring waktu, karyawan SBU dan layanan khusus Ukraina lainnya mulai berhubungan. Itu adalah proses yang sangat rumit dan teliti.
Di satu sisi, kami selalu takut akan “pengaturan” dan provokasi.
Di sisi lain, dinas khusus Ukraina begitu bingung dan difitnah secara internal sehingga calon buronan dapat dipahami. Kebanyakan dari mereka adalah penduduk Donetsk dan dianggap oleh pengunjung dari Kyiv dan wilayah barat sebagai pengkhianat. Sikap terhadap mereka mencurigakan dan memalukan. Hasilnya, beberapa orang membuktikan kesetiaan mereka dengan semangat komprador yang sadis, namun banyak juga yang ingin kembali ke kampung halamannya, Donetsk.
Kemudian serangkaian tindakan dikembangkan, setelah itu karyawan tersebut tidak memiliki jalan kembali.
Setiap transisi ke pihak kita memiliki efek rangkap tiga. Pertama, kami memperoleh personel profesional. Kedua, pembelot membawa seluruh informasi resmi. Dan ketiga, setiap kali sehubungan dengan transisi tersebut, SBU melakukan inspeksi internal, terkadang kasus pidana dimulai, manajer dan tim diberhentikan dari tugasnya, yang melumpuhkan pekerjaan seluruh sektor layanan khusus Ukraina. Pendekatan ini jelas memberikan hasil positif. Pada saat yang sama, seorang supervisor dan masa percobaan ditetapkan untuk karyawan yang dipindahkan. Pemeriksaan terus-menerus dilakukan. Orang-orang membuktikan kesetiaan mereka dengan perbuatan.
...Mereka bilang ada perumpamaan Tiongkok kuno... Dahulu kala, kaisar sedang mempertimbangkan calon untuk posisi penting di pemerintahan. Pada akhirnya, hanya tersisa dua pesaing.
Dewan orang bijak membahas masing-masing orang, menimbang kualitas pribadi mereka. Dan kemudian seseorang berdiri dan berkata:
- Ini tidak bisa ditentukan!
- Mengapa?!
- Dia pencuri! Lima tahun lalu dia mencuri dan ditangkap! Setelah itu dia digulingkan secara memalukan dari semua jabatan!
- Ya! - orang bijak itu berteriak serempak. - Ini benar! Anda tidak dapat menunjuk seorang pencuri!
Kaisar berpikir sejenak dan mengumumkan keputusannya:
- Tunjuk yang ini! – katanya sambil menunjuk orang yang mencuri tadi.
- Oh bagus sekali! – para penasihat memohon. – Terangi kami dengan cahaya kebijaksanaan Anda! Beritahu kami, orang-orang yang tidak penting, mengapa Anda menunjuk seorang penjahat?!
“Oke,” kaisar mengalah. Faktanya adalah pencuri ini, setelah terungkap, benar-benar digulingkan. Dan semua orang memperhatikannya selama tahun-tahun ini, mengingat reputasi buruknya. Menjaganya adalah hal yang istimewa. Meskipun demikian, kariernya kembali berkembang selangkah demi selangkah dan bahkan dapat melamar untuk pengangkatannya saat ini. Jika dia mencoba mencuri lagi, dia akan tertangkap. Tapi dia tidak mencoba. Artinya dia mampu menarik semua kesimpulan dari pelanggarannya. Artinya, kita tahu batasan kejatuhannya, kita tahu dia bisa menarik kesimpulan dari situ dan tidak mengulangi kesalahan. Kami melihat kegigihannya dan kualitas terbaik yang ditunjukkannya bangkit kembali. Dan kita hanya mengetahui hal-hal baik tentang kandidat lain dan tidak mengetahui hal buruk apa pun, meskipun pada kenyataannya dia, seperti orang lain, memiliki hal-hal buruk. Artinya kita tidak tahu apa-apa tentang dia. Jadi tentu saja saya menominasikan yang pertama!
Pengisian ulang Abwehr
Dalam salah satu percakapan pribadi, Strelkov mengatakan kepada saya bahwa dia perlu “membuat keputusan mengenai Abwehr.” Sergei Zdrilyuk40, yang datang ke Slavyansk bersama Strelkov dari Krimea, pada saat itu sudah menjadi tokoh media dan dianggap sebagai tangan kanan Strelkov. Pada tahap pertama memang demikian, tapi kemudian Khmury mulai mendorongnya ke samping. Hal ini difasilitasi oleh fakta bahwa Abwehr, setelah berita dari Vinnitsa tentang penganiayaan terhadap kerabatnya oleh “sayap kanan”, mulai banyak minum dan melakukan kesalahan dengan meninggalkan lingkaran dekat staf yang terus-menerus menjaga Strelkov. .
...Selama percakapan, Strelkov dan Antyufeyev pergi sebentar. Sekembalinya, Antyufeyev mengatakan bahwa Strelkov meminta Abwehr untuk “membersihkan”. Ini mungkin penyabot Ukraina atau insiden penangkapan. Ada alasan untuk melakukan penahanan, karena menurut materi yang tersedia, beberapa pejuang Abwehr terlibat dalam “pemerasan”. Dia takut melakukan ini dengan menggunakan kekuatan unitnya, karena dia takut akan kebocoran informasi.
Beberapa saat kemudian Strelkov juga kembali. Saya menyatakan pendapat bahwa “pembersihan” Abwehr tidak tepat. Pertama, hal ini akan menimbulkan resonansi negatif di kalangan milisi. Kedua, Abwehr memiliki semacam struktur personel. Abwehr dianggap sebagai kepala kontra intelijen militer Strelkov. Faktanya, saya percaya bahwa keputusan seperti itu pada dasarnya tidak dapat diterima dan tidak bermoral.
Dalam hal ini, saya menawarkan untuk mentransfer Abwehr dan pertaniannya kepada saya. Strelkov setuju, tetapi dengan jaminan bahwa Abwehr tidak akan terlibat dalam kontra intelijen militer dan tidak akan mengawasi atau berinteraksi dengan pasukan. Timbul pertanyaan: apa yang harus dilakukan dengannya? Kontra intelijen apa pun dalam kondisi perang tidak bersifat militer. Bidang pemberantasan kejahatan juga akan bersinggungan dengan milisi. Sebaliknya, mengingat MGB DPR masih embrio, maka bisa ditempatkan di mana saja. Dan kemudian, untuk mengalihkannya ke arah yang berlawanan, dia diberi sektor ekonomi. Dialah, betapapun lucunya kelihatannya dalam kondisi normal, yang pada saat itu adalah yang paling nomor dua.
Jadi, saya juga memperoleh detasemen Abwehr. Dia sangat beragam. Pegawai SBU, polisi Ukraina, beberapa relawan Rusia, milisi lokal. Jelas bahwa mereka perlu dicerna dan, pada akhirnya, hanya beberapa orang yang akan tertinggal, tetapi ini harus dilakukan secara bertahap. Wajar saja, sebagian dari mereka mencoba menerapkan kebiasaan lama dalam kondisi baru. Saya memerintahkan penangkapan beberapa penerima suap langsung pada rapat kantor, sehingga sisanya dapat memvisualisasikan gambaran masalah yang mungkin terjadi.
Selain itu, saya mengundang peminat lokal, yang sebagian besar terdiri dari pensiunan veteran Kementerian Dalam Negeri Ukraina. Pada awal peristiwa revolusioner, mereka bersatu dalam Persatuan Veteran Donbass “Berkut”. Beberapa mantan pejabat senior Departemen Pengendalian Kejahatan Terorganisir membentuk dinas intelijen mereka sendiri di sana atas dasar sukarela. Saya juga mencoba menggunakan beberapa orang dari sana di MGB.
Saya juga berbicara di saluran TV lokal dan meminta karyawan layanan khusus Ukraina datang untuk mendaftar ke MGB. Tidak ada yang menjawab. Ketika pada tanggal 24 Juli di gedung pertemuan Direktorat Dalam Negeri saya membacakan Surat Perintah Nomor 1 tentang Kepegawaian yang saya tulis malam sebelumnya, karena belum ada bagian kepegawaian, tentang perekrutan 43 pegawai pertama, saya memberi tahu mereka dan beberapa kandidat yang hadir:
- Ini adalah masa-masa sulit. Setiap orang yang mampu membantu rakyatnya. Namun ketika undang-undang tersebut disahkan, sebagian besar dari mereka yang hadir di sini tidak akan bertugas di keamanan negara.
Dan itulah yang terjadi. Ini adalah pola dari proses tersebut.
Masalah di awal
Selama periode ketika saya di Rusia, melalui koneksi saya, mencoba menyelesaikan setidaknya beberapa masalah dari departemen yang sedang dibentuk, pelayanan saya selama Agustus 2014, dengan energi khasnya, diawasi oleh Vladimir Yuryevich Antyufeev (yang, menurut resolusi Kabinet Menteri berhak mengendalikan MGB, tetapi tidak mengelolanya, karena departemen tersebut berada di bawah Perdana Menteri), yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Pertama DPR Bidang Penegakan Hukum.
Dia membuat beberapa keputusan penting, pertama-tama, menyetujui usulan Abwehr untuk memukimkan kembali keluarga karyawan pengungsi dari Slavyansk dan pemukiman terbengkalai lainnya di Hotel Liverpool.
Namun pada periode yang sama, sejumlah posisi bermasalah muncul di bawah naungan Kementerian Keamanan Negara DPR yang masih muda. Secara khusus:
1. Konflik dengan Alexander Khodakovsky (yang telah disebutkan).
2. Konflik dengan Leonid Baranov, yang saya tinggalkan sebagai penanggung jawabnya, sejak ia menjabat sebagai ketua Panitia Khusus sebelum pembentukan MGB.
3. Konflik dengan Andrey Purgin41.
4. Konflik internal di pasukan khusus militer MGB yang baru dibentuk.
5. Pernyataan di media massa dari para pejuang eks Pansus mengenai “kudeta di DPR”.
6. Serangkaian penahanan kontroversial terhadap para komandan milisi.
Karena segera setelah saya kembali, Vladimir Antyufeyev meninggalkan republik tanpa dapat ditarik kembali, saya mulai menyelesaikan masalah ini sendiri.
Kisah dengan Alexander Khodakovsky terselesaikan berkat kecukupan yang terakhir dan algoritma tindakan yang diperlukan yang dapat dimengerti.
Dengan Baranov segalanya menjadi lebih rumit.
Leonid Baranov adalah seorang pemimpin DPR yang muda dan ambisius. Setelah mengambil bagian dalam proses revolusioner sejak hari-hari pertama peristiwa tersebut, ia adalah salah satu penyelenggara referendum dan berpartisipasi dalam penulisan teks Konstitusi Donetsk yang pertama.
Pada April 2014, ia diangkat menjadi salah satu Ketua Pemerintahan Rakyat DPR. Dia kemudian ditangkap oleh dinas khusus Ukraina dan dibawa ke Kyiv. Nanti ditukar. Kembali ke Donetsk, ia menyerahkan diri kepada Alexander Boroday dan, sebisa mungkin, mencoba membentuk semacam gabungan antara penegakan hukum dan struktur khusus. Ternyata memang begitu. Namun pengabdiannya pada cita-cita tidak dapat disangkal. Ia juga awalnya mengepalai Komite DPR untuk Tawanan Perang dan Pengungsi.
Baranov adalah orang pertama yang saya beri pangkat militer. Leonid menjadi kapten. Faktanya, sebelumnya tidak ada gelar seperti itu di DPR. Saya memahami bahwa tidak mungkin membangun struktur militer dan merancang layanan khusus tanpa regulasi yang diperlukan dan pembentukan sistem subordinasi multi-level. Oleh karena itu, saya menulis “Peraturan Sementara tentang Dinas Militer di Republik Rakyat Donetsk,” yang saya serahkan kepada Kabinet Menteri untuk dipertimbangkan, dan disetujui.
Selama perkembangannya, Strelkov mendekati saya dengan permintaan untuk memperkenalkan posisi letnan dan letnan dua. Seperti yang dia katakan, itu adalah “keinginan kecilnya”. Namun Antyufeyev dengan keras menentang inovasi semacam itu, dan tentara Donetsk dibiarkan tanpa bakat Pengawal Putih. Berdasarkan ketentuan ini, saya memperkenalkan di kementerian saya “Peraturan Sementara tentang Dinas Militer di Badan Keamanan Negara DPR”, yang menjadi pedoman saya untuk mengesahkan dan menganugerahkan pangkat militer pertama.
Setelah meninggalkan urusan bisnis, saya menunjuk Baranov sebagai wakil kepala salah satu departemen operasional MGB. Pria itu mulai menyebut dirinya penjabat wakil menteri, bahkan terkadang menteri. Ini menyanjung harga dirinya, dan saya tidak terlalu menariknya kembali. Pada saat itu, hal-hal seperti itu tidak penting. Aku punya rencanaku sendiri untuknya. Untuk memperkuat stabilitas parlemen yang terus bergolak dan kemudian berfungsi sangat buruk, saya berencana untuk mengangkat Baranov, yang juga merupakan wakil Dewan Agung DPR, ke posisi Ketua Dewan Agung atau wakil pertamanya, di mana dia mempunyai otoritas yang baik.
Namun, Leonid tidak akur dengan Vladimir Antyufeyev. Vladimir Yuryevich umumnya tidak bisa bergaul dengan baik dengan orang-orang Donetsk. Memiliki karakter berkemauan keras dan ambisius, Antyufeyev menuntut penyerahan tanpa syarat dan pengakuan atas kemegahannya, terlepas dari kontribusi nyata terhadap proses revolusioner yang sedang berlangsung. Itu tidak berhasil dengan tim Donetsk.
Alhasil, Antyufeyev memanfaatkan peluang pertarungan tersebut. Leonid Baranov, setelah memutuskan untuk mencoba mencapai setidaknya semacam kemenangan militer dengan latar belakang kemunduran baru-baru ini, mencoba menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina dengan unitnya. Operasi itu tidak direncanakan dengan baik. Tidak ada korban jiwa, namun banyak yang luka-luka, dan beberapa senjata serta kendaraan juga hilang selama retret.
Dalam hal ini, Antyufeyev memerintahkan untuk memulai kasus pidana terhadap Baranov, menahannya dan membebaskannya dari jabatannya. Baranov melarikan diri ke Rusia.
Ada kasus lain yang buruk, yang kemudian juga muncul di media. Memasuki kantor Baranov, Vladimir Antyufeev bertemu dengan sekretarisnya. Gadis itu tidak memberikan penghormatan yang diperlukan, seperti yang terlihat oleh Wakil Perdana Menteri Pertama, kepada pria yang, menurut pendapatnya, mengejar bosnya secara tidak masuk akal. Vladimir Yuryevich memerintahkan penangkapannya. Tidak ada alasan untuk penangkapan tersebut, namun tidak menghalangi pelaksanaannya. Intinya, dia bertindak sebagai sandera.
Setelah kembali dan mengetahui kejadian terkini, saya memerintahkan gadis itu untuk segera dibebaskan. Setelah dibebaskan, dia mengundangnya ke rumahnya dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Kemudian dia bertanya bagaimana dia dipelihara. Gadis muda kurus berambut merah yang ikhlas mendukung DPR itu bercerita, selama beberapa hari berturut-turut, dalam posisi setengah bungkuk, ia diikat ke radiator di bawah wastafel kamar mandi. Saya merasa sangat tidak enak dan malu di hadapannya.
Pada saat yang sama, saya membatalkan perintah untuk terus menyiarkan informasi tentang pencarian Baranov di televisi lokal. Tidak ada alasan nyata untuk tindakan tersebut.
Mengingat Baranov adalah komandan beberapa unit tempur, konflik dengannya memicu perpecahan internal. Beberapa bersumpah setia kepada Antyufeyev, beberapa tetap setia kepada Baranov.
Peristiwa mengenai Baranov membuat tegang hubungan antara Vladimir Antyufeev dan Andrei Purgin. Faktanya, tulang punggung rombongan Baranov adalah aktivis organisasi Republik Donetsk, yang pendirinya adalah Purgin. Salah satu pendukungnya yang paling terkenal adalah Alexander Matyushin, dengan nama panggilan “Varyag”, yang membuat sejumlah pernyataan kasar di media mengenai Antyufeev. Terlepas dari kenyataan bahwa Antyufeyev dan Purgin memegang posisi yang sama sebagai wakil pertama Ketua Dewan Menteri DPR, Vladimir Yuryevich memutuskan bahwa dia secara apriori lebih penting.
Mengingat peran Andrei Evgenievich Purgin dalam peristiwa di Donbass, pendapat ini tampaknya meragukan. Pada saat itu, Purgin telah membela ide-ide Dunia Rusia di wilayah tersebut selama bertahun-tahun, sering dianiaya dan ditangkap oleh dinas khusus Ukraina, dan membuktikan otoritasnya melalui perbuatan. Namun, karena memiliki penampilan dan kebiasaan seorang semi-alkohol liberal, yang tidak sesuai dengan pikiran ingin tahunya yang tajam sebagai seorang patriot nasional pro-Rusia yang gigih, Purgin, tentu saja, tidak cocok dengan karakter Antyufeev, yang juga memposisikan dirinya sebagai pembela jangka panjang kepentingan Rusia dalam jarak dekat (walaupun di luar Donbass), tetapi dengan citra elang penegakan hukum yang dibangun selama bertahun-tahun. Bagi Vladimir Yuryevich, ini adalah persaingan yang tidak diragukan lagi.
Alhasil, segala macam pernyataan tentang kudeta di Donetsk yang dilontarkan media saat itu, tuntutan histeris mengenai hal tersebut, dan lain sebagainya hingga mengusik situasi yang sudah memanas.
Situasi di ranah media memanas dengan latar belakang skandal yang diprovokasi oleh SBU. Layanan khusus Ukraina mencegat dan mempublikasikan di media dan YouTube percakapan telepon antara Antyufeev dan Zhirinovsky.
Suatu pagi, setelah malam yang penuh gejolak yang dipenuhi dengan tembakan, ledakan, dan menunggu musuh menerobos, Vladimir Yuryevich memutuskan untuk memberikan kontribusinya dalam pengambilan keputusan penting, yang penting dia sampaikan kepada Oleg dan saya saat sarapan. Pada saat ini, dia telah secara proaktif menelepon Vladimir Volfovich, yang dia kenal sejak masa Transnistrian, dan, dengan menyatakan bahwa “keberadaan DPR terus berjalan, dan kita tidak akan mampu mengatasi pertahanan,” menuntut agar pemimpin tersebut LDPR mengambil langkah-langkah untuk intervensi terbuka Rusia dalam konflik42. Tentu saja, musuh tidak gagal untuk menggunakan hal ini sebagai bukti dugaan campur tangan Rusia, meskipun argumen tersebut sama sekali tidak signifikan, dan seruan itu sendiri tidak menimbulkan konsekuensi apa pun.
Pada saat itu, Vladimir Antyufeev juga telah mengatur penangkapan wakil Strelkov, Victoria Krivonosova (Wiki-Wiki), Abwehr dan komandan batalion milisi dengan tanda panggil “Kerch” (Vadim Pogodin), yang berada di bawah Khmury. Dia sangat bangga akan hal ini, percaya bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik.
Peristiwa itu sendiri mempunyai arti tertentu. Bagi Abwehr, penahanan setidaknya menyelamatkan nyawa. Adapun bagi Vika-Vika, pertanyaan tersebut menurut Khmury memang nyata, meski saat memberikan perintah penahanan, Wakil Perdana Menteri tidak pernah melihat materi apa pun. Namun ketergesaan dan keengganan Vladimir Yuryevich untuk mempertimbangkan semua aspek situasi merupakan lelucon yang kejam. Jika dia menunggu beberapa hari sebelum pembebasan Strelkov, yang telah dicopot dari jabatannya selama beberapa waktu, tidak akan ada keributan tentang Krivonosova. Namun dia memutuskan untuk memasukkan pin Strelkov dan menahannya tanpa ragu-ragu. Yang menimbulkan reaksi terkenal, histeria lain di pihak Igor Vsevolodovich dengan upaya menyelesaikan masalah dengan Antyufeev.
Konflik timbal balik antara Antyufeev dan Strelkov, yang akarnya juga terletak pada peristiwa Krimea sebelumnya dan kualitas pribadi, awalnya berkembang di depan mata saya. Kedua pahlawan tersebut sangat ambisius, bangga dan tidak meragukan pengabdian mereka yang luar biasa terhadap Tanah Air, yang, pada gilirannya, membutuhkan rasa hormat yang jelas dari orang-orang di sekitar mereka dan tanggapan dari Tanah Air. Ketika, menurut Vladimir Antyufeev, rasa hormat ini tidak sepenuhnya ditunjukkan oleh Strelkov (walaupun, harus dikatakan, Igor Vsevolodovich berperilaku cukup normal dalam hal ini), Antyufeev berhenti pergi ke dewan militer Strelkov dengan kata-kata “dia akan merangkak ke arahku dirinya sendiri”. Kemudian Strelkov menjadi meradang karena permusuhan yang nyata terhadap jenderal tua itu. Secara umum, saya menemukan sabit di atas batu.
Di Kerch juga, semuanya tidak merata. Operasi yang tidak direncanakan dengan baik menyebabkan fakta bahwa selama penangkapan, di mana Kerch tidak memberikan perlawanan, seseorang secara acak terbunuh. Dia ternyata adalah teman dan sopir Menteri Pertahanan baru Vladimir Kononov (“Tsar”).
Selain itu, perlu untuk secara tajam menghentikan proses yang telah diluncurkan oleh Vladimir Yuryevich untuk “swasembada” lembaga penegak hukum. Atas saran musuh, mereka mencoba mencap kami sebagai penjarah dan penjahat. Tidak mungkin memberikan dasar faktual apa pun, bahkan sekecil apa pun, atas hal ini, bahkan sampai merugikan organisasi yang sedang dibentuk.
Secara umum, seiring dengan langkah awal dalam membangun departemen, kami harus segera menghilangkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan.
 
MGB akan berada di sini
Basis baru
Timbul pertanyaan terkait lokasi Kementerian Keamanan Negara DPR. Pertama, di Donetsk, dan kemudian di seluruh republik. Departemen tersebut berangsur-angsur tumbuh, menjadi lebih kuat dan tidak dapat lagi hidup berdampingan dengan polisi.
Bagian dari gedung administrasi Kementerian Keamanan Negara DPR
Kemudian pada tanggal 12 September 2014, pada pertemuan Kabinet Menteri berikutnya, saya mengajukan proposal untuk mentransfer ke MGB sebuah kompleks bangunan di Shevchenko Boulevard di distrik Kalininsky di Donetsk, yang sebelumnya milik Pengadilan Banding Regional Donetsk, departemen kontrol dan audit regional dan salah satu kantor pajak, yang berdekatan satu sama lain. Selain itu, hal ini melegitimasi penugasan kepada MGB sejumlah tempat yang diperlukan untuk pekerjaan dengan mempertimbangkan spesifikasi profesional.
Ini umumnya merupakan keputusan pertama yang dibuat oleh Kabinet Menteri mengenai pengalihan penuh gedung-gedung ke dalam neraca departemen pemerintahan DPR, dan bukan penempatan sementara. Resolusi tersebut ditandatangani oleh Perdana Menteri baru Alexander Zakharchenko.
Lelucon jaksa
Beberapa saat kemudian, Ravil Khalikov, yang ditunjuk sebagai pengganti Vladimir Antyufeyev untuk jabatan Wakil Perdana Menteri Pertama, yang terus mengendalikan Kejaksaan Agung DPR, akan mencoba mengeluarkan MGB dari gedung baru, dengan alasan kebutuhan. untuk melimpahkannya ke Mahkamah Agung DPR.
Dalihnya menggelikan, karena pertama, pengadilan saat itu belum berfungsi. Kedua, pengadilan di wilayah Donetsk memiliki banyak sekali bangunan yang berbeda-beda, tidak kalah besar dan telah diperbaiki dengan baik, dan yang ditempati oleh MGB bukanlah satu-satunya. Hanya saja Khalikov memutuskan membangun hubungan dengan cara ini, menunjukkan bahwa dialah yang tertua. Pada hari yang sama, Bereza dan saya menandatangani resolusi klarifikasi dengan Zakharchenko, yang menyatakan bahwa lembaga penegak hukum dan badan intelijen secara pribadi berada di bawah dan diawasi olehnya, dan Ravil Khalikov menjadi wakil perdana menteri tanpa rumah tangga. Setelah itu, melalui sumber tertentu, saya memaksa Khalikov untuk melepaskan klaimnya.
Mengingat jabatan Wakil Perdana Menteri Pertama Bidang Penegakan Hukum dan Keamanan Negara diciptakan langsung untuk Vladimir Antyufeev, Khalikov mendapati dirinya berada dalam posisi yang tidak masuk akal. Jika sebelum pengangkatannya sebagai Jaksa Republik, ia memiliki pengaruh yang besar, kini ia mendapati dirinya seorang raja tanpa kerajaan.
Ravil Khalikov, jaksa DPR (2014)
Ketika dia menyadari bahwa awan sedang berkumpul di sekelilingnya, dia mulai mencari peluang untuk mempersiapkan batu loncatan untuk masa depan. Peristiwa yang sangat berkesan adalah kedatangan para deputi Duma Negara Rusia sebagai delegasi tidak resmi dalam pemilihan Ketua dan Dewan Rakyat DPR. Pemilihan berlangsung pada 2 November 2014. Sebagian besar pekerjaan organisasi dan operasional berada di departemen saya. Keamanan fisik di lapangan disediakan oleh polisi. Saya masih bangga dengan cara pemilu diselenggarakan. Terlepas dari semua upaya musuh, dalam kondisi perang dan penembakan terus-menerus, kami tidak mengizinkan satu pun provokasi!
Wakil komisi Duma Negara Rusia dipimpin oleh Leonid Slutsky43. Saya tidak punya waktu untuk bersama para tamu sepanjang waktu, jadi saya hanya menugaskan petugas keamanan saya untuk melayani mereka. Dia sendiri terlibat dalam semua aktivitas yang diperlukan hampir sepanjang waktu.
– Kamerad Menteri, izinkan saya melaporkan tamu Rusia kita?
- Laporan.
- Kamerad Menteri, saya tidak punya kekuatan untuk mendengarkan ini lagi! Khalikov mengikuti kita sepanjang waktu! Dia benar-benar terpaku pada Slutsky, merayunya!
- Ya baiklah. Biarkan dia berjalan. Apa bedanya bagi Anda? Dia tidak mengganggumu, kan?
- Itu tidak mengganggu. Tapi aku mendengar apa yang terus-menerus dia katakan padanya! Bahwa dia mengatur pemilu dan menjamin keamanannya! Bahwa semuanya ada padanya! Dan pada saat yang sama dia melemparkan lumpur ke MGB dan Anda secara pribadi! Tapi kami yang melakukan semua pekerjaan, dan dia tidak ada hubungannya dengan itu!
- Mendengarkan. Lebih sedikit emosi. Jika dia mau, biarkan dia pergi. Dan lebih sedikit ambisi. Yang penting kita sendiri dan pimpinan kita tahu siapa melakukan apa dan bagaimana. Tidak ada hal lain yang penting. Jernih?!
- Ya pak. Bolehkah saya pergi?
- Pergi.
Kisah Khalikov luar biasa dan dengan jelas menggambarkan beberapa proses di republik ini.
Awalnya, Ravil adalah seorang komandan biasa dari salah satu detasemen tempur Borodai dengan nama panggilan "Bar" dengan pengalaman bertugas di Pasukan Lintas Udara, Chechnya dan Afghanistan, tetapi juga dengan masa kerja tertentu di kantor kejaksaan transportasi Rusia. .
Pada saat Alexander Borodai diangkat ke pemerintahan, tiba-tiba tidak ada satu pun jaksa biasa yang siap menduduki jabatan pemimpin. Seperti yang kemudian dikatakan Borodai sendiri, dia, seperti Strelkov, pada awalnya yakin bahwa DPR hanyalah struktur dekoratif yang diperlukan untuk menjamin terbentuknya struktur pengerahan pasukan atau pencapaian hasil-hasil strategis negara lainnya. Oleh karena itu, pendekatan terhadap pembentukan Pemerintahan kurang serius.
Maka, seperti yang dikenang oleh saudara-saudara Khalikov sambil tertawa, Bars berlari ke kantor Borodai untuk melapor, dan Jaksa Agung keluar dengan tenang.
Akibatnya, Ravil dirusak oleh ambisi yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan bersama dan ketidakkonsistenannya.
Dari akhir Juli hingga akhir Agustus, Ravil Khalikov mangkir dari DPR, kembali setelah serangan balasan pasukan kita. Sejak saat itu, dia mencoba mengubah Kantor Kejaksaan menjadi hibrida militer yang aneh. Setelah membentuk Direktorat Operasi Khusus yang berjumlah lebih dari 500 orang ditambah kelompok sabotase (kelompok sabotase dari Kantor Kejaksaan Agung!), ia mengalihkan semua kegiatan penuntutan kepada wakilnya Remizov. Ia sendiri mulai membangun potensi dan intrik militernya. Dia dengan serius mempertimbangkan gagasan untuk membuat unit tank Kejaksaan Agung dan menempatkan pesawat ringan di neraca.
Itu memberikan kesan yang baik. Pada pertemuan pertama, dia banyak berbicara tentang kesopanan dan integritasnya. Ia menegaskan, ia tidur satu barak dengan prajuritnya dan bergerak tanpa pengamanan, sehingga jika ada upaya pembunuhan, prajurit tersebut tidak dirugikan. Dia berbicara banyak tentang supremasi hukum. Sayangnya, perkataan dan perbuatan dengan cepat mulai berbeda.
Awalnya, hubungannya dengan Kementerian Dalam Negeri tidak berjalan baik. Sekelompok jaksa tiba di salah satu departemen kepolisian daerah, melucuti senjata unit tersebut dan menahan beberapa pegawai. Bayangkan betapa terkejutnya detektif yang ditahan ketika ia mengenali penyidik kantor kejaksaan sebagai penjahat dengan catatan kriminal, yang telah dua kali ia masukkan ke penjara! Kemudian terungkap sejumlah kasus anggota Kejaksaan DPR yang menjaga fasilitas komersial. Selanjutnya, kantor kejaksaan mencoba melobi kepentingan salah satu pengusaha besar Donetsk, memulai kasus pidana berdasarkan materi dari tahun 2007 dan menyita properti terkait dalam skala besar.
Oleg Bereza mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini dengan kasar, tetapi pada awalnya saya meyakinkan dia untuk tidak memperburuk hubungan dengan Ravil dan membiarkan dia menunjukkan potensinya. Ya, harus saya katakan, dia menunjukkannya.
Khalikov mengalami konflik akut dengan Komandan Badan Intelijen DPR, Sergei Nikolaevich Dubinsky, yang saat itu dikenal dengan julukan “Petrovsky” dan “Khmury”. Konflik tersebut memiliki sejumlah ciri yang sangat rumit. Dalam konflik ini, Khalikov meminta dukungan seluruh kepala departemen utama untuk menangkap Khmury. Karena saat itu Khmury dianggap sebagai komandan yang berpengaruh, semua orang menyaksikan perkembangannya dengan rasa ingin tahu. Namun, setelah mengatakan “a”, Ravil tidak mengatakan “b”, yang sangat melemahkan otoritasnya.
Sebaliknya, ia mulai membangun karirnya, melakukan serangkaian gerakan di belakang layar dengan tujuan mengambil posisi wakil perdana menteri pertama dari Alexander Zakharchenko, sehingga menggali lubang untuk dirinya sendiri.
Sejak posisi itu diciptakan untuk Vladimir Antyufeev, yang meninggalkan Donetsk pada 6 September 2014, tetapi terdaftar di dalamnya selama dua minggu berikutnya, dan mengambil hubungan dekat dengan saya dan Bereza sebagai menteri terkait, setelah mengambilnya dan pada saat yang sama kalah. kesempatan untuk mengontrol secara langsung pejabat keamanan, Ravil Khalikov, setelah dipromosikan secara resmi, kehilangan sumber daya yang nyata.
Kami memberinya waktu untuk membuka diri. Namun pertemuan yang diadakannya tidak sistematis, tingkat efisiensi dan konsekuensinya hanya membuahkan hasil yang minim. Oleh karena itu, upaya organisasi tertentu dilakukan, dan Khalikov berangkat ke Rusia tanpa meninggalkan banyak jejak.
Ayo pergi ke pinggiran
Setelah menyelesaikan masalah lokasi aparat pusat, saya membentuk komisi yang selangkah demi selangkah mengembalikan gedung-gedung bekas SBU di kota-kota dan wilayah-wilayah republik kepada pemilik yang sah dalam diri MGB. Selama masa ini, mereka berhasil menampung kantor komandan militer, markas besar struktur militer, dan formasi lainnya.
Bersamaan dengan pengembalian tempat itu, pertama dalam tim kecil, dan kadang-kadang dengan satu atau dua karyawan, saya menunjuk departemen teritorial MGB, menciptakan jaringan organisasi keamanan negara. Divisi teritorial pertama kementerian, dengan persetujuan Igor Bezler, dibentuk di Gorlovka. Itu sangat sulit baginya. Situasi internal yang sulit, pengepungan dan penembakan kota secara berkala, serta kerja badan intelijen musuh menciptakan kondisi yang sulit. Anna Vitalievna Kazak, seorang veteran SBU, letnan kolonel, yang dipecat sebelum Maidan karena posisinya yang pro-Rusia, diangkat sebagai kepala pertama unit tersebut.
Seiring dengan pembentukan departemen MGB kota dan regional, perlu segera mengambil tindakan untuk membangun vertikal kekuatan tunggal antara Donetsk dan pemukiman yang merupakan bagian dari republik (Lampiran No. 2).
Jadi, di kota Snezhnoye, sekelompok orang yang sebelumnya dihukum dipimpin oleh Sergei Kiryushkin mulai mengendalikan seorang komandan tempur biasa, tetapi seorang manajer yang sangat naif, Sergei Godovanets, dengan tanda panggilan “Vesovshchik,” menunjuk komandan militer (yang kemudian menjadi walikota) dari kota tersebut. kota.
Berkat pengaruh mereka terhadap komandan, para penjahat lokal, mengambil keuntungan dari kebingungan umum, mengorganisir sebuah sistem untuk berfungsinya “penggalian” batu bara44, pemerasan, pemerasan dan tindakan kejahatan terorganisir lainnya. Karena sudah merasakannya, para terdakwa mencoba berenang bebas sama sekali. Oleh karena itu, mereka menunjuk “Menteri Transportasi dari tiga kota Snezhnoye, Torez, Shakhtersk,” yang mengenakan upeti kepada operator di wilayah tersebut.
Penting untuk melakukan operasi khusus dan menangkap seluruh kelompok kriminal, bersama dengan komandan militer, yang kesalahan utamanya adalah kenaifan, dan kemudian membantu memulihkan ketertiban dan memusatkan kekuasaan. Situasi serupa terjadi di tempat lain, di mana kejutannya sendiri terjadi.
Misalnya, ketika memahami situasi di kota Khartsyzsk, kami menemukan bahwa tugas wakil walikota pertama kota tersebut sebenarnya dilakukan oleh Vasily Zaroza.
Selain itu, pada awal pembentukan kementerian saya, orang ini, sebagai bagian dari daftar umum Panitia Khusus, terdaftar di staf MGB, di mana ia segera diberhentikan selama pembersihan personel berdasarkan karakteristik negatif. .
Pemecatan dari MGB, di mana Zaroza tidak lama terdaftar, tidak menghalangi Vasily Viktorovich untuk terus menampilkan dirinya kepada publik sebagai pegawai badan intelijen republik.
Dan ketika kami mulai membentuk departemen MGB kota Khartsyzsk, kami mengetahui bahwa departemen itu telah dibentuk di bawah naungan Zaroza. Artinya, Vasily Zaroza merekrut sekelompok pejuang, yang ia tunjuk kepada masyarakat dan pejabat sebagai pegawai MGB. Setelah mempersenjatai mereka dengan baik, dia mulai menggunakannya untuk tujuannya sendiri.
Berdasarkan materi perkara, orang-orang tersebut melakukan serangkaian tindak pidana. Pembunuhan, perampokan, penjarahan sumber daya material perusahaan daerah, penculikan orang dan kendaraan.
Mereka menggunakan pendekatan kreatif dalam kegiatannya.
Dari materi kasus: “Pada periode 22 Oktober 2014 hingga 30 Oktober 2014, dengan menembakkan RPG “Mukha” pada penyangga saluran listrik, mereka mencuri kabel AC-500/64 220 kW sepanjang 300 meter, yang berada di neraca. lembar MES Chaikinsky "
Ada juga pencurian bantuan kemanusiaan.
Sejak didirikan, kelompok ini dilindungi oleh salah satu pejabat pemerintah pusat di DPR sehingga mereka bisa lepas dari hukuman dalam jangka waktu yang lama.
Tentu saja, saya memberikan semua instruksi yang diperlukan untuk melakukan operasi khusus terkait. Kelompok ini dinetralisir, anggota aktifnya ditahan dan diadili. Acara tersebut juga dihadiri oleh pegawai yang direkrut dari departemen MGB kota setempat, yang diharapkan dapat mengembalikan reputasi Kementerian Keamanan Negara.
Kami juga menemukan upaya untuk menggunakan afiliasi mitos dengan MGB di daerah lain. Kami segera menghentikan hal-hal seperti itu. Dalam waktu singkat, karena dicurigai terlibat kegiatan kriminal, Kementerian Keamanan Negara DPR menahan para petinggi di hampir seluruh formasi bersenjata yang ditempatkan di wilayah yang jauh dari Donetsk dan pemerintah daerah. Segala kemungkinan harus dilakukan untuk memastikan otoritas pemerintahan baru di hadapan orang-orang yang mempercayai kami. Dan tidak hanya di Donetsk, tapi di seluruh republik. Sudah waktunya untuk membersihkan diri dari orang-orang sembarangan.
Menjadi tenang
Secara bertahap kami menetap di tempat baru.
Saya mengalokasikan departemen komunikasi khusus di staf kementerian, yang karyawan barunya membentuk semua komunikasi khusus yang diperlukan.
Unit komandan melengkapi ruang senjata dan mulai memberikan tingkat rezim dan keamanan yang diperlukan. Mereka membawa dan meletakkan brankas. Semua karyawan telah ditampung. Kota telah memilih dan melengkapi tempat yang diperlukan untuk layanan khusus departemen tersebut. Atas inisiatif Oleg Kazak, kantin departemen untuk karyawan dibuka dan diluncurkan. Kami membentuk komisi pengesahan dan memulai pemeriksaan menyeluruh terhadap kandidat dan karyawan yang direkrut sebelumnya. Berkat pencarian yang berhasil, sebagian besar staf kendaraan dan peralatan khusus dari bekas departemen SBU dipulihkan. Pangkalan pasukan khusus kementerian mulai berfungsi. Dari apa yang mereka temukan, mereka mulai membentuk pusat kesehatan sendiri.
Dari laporan: “Persiapan sedang dilakukan untuk pembukaan bagian rawat jalan Rumah Sakit Kementerian Negara.
Peralatan dan perabot kesehatan untuk menunjang pekerjaan tenaga medis harus tersedia paling lambat tanggal 1 Desember 2014.
Peralatan diterima berdasarkan perjanjian hak asuh dengan CSMP No. 4: sofa medis - 3, elektrokardiograf - 1, meja manipulasi - 2, singkatan dari infus intravena - 2, lemari panas kering untuk sterilisasi instrumen - 1.
Perlu diketahui, kecuali alat elektrokardiograf (baru), seluruh peralatan dalam kondisi bobrok dan perlu diperbaiki, hal ini dikarenakan peralatan yang diterima berada di zona penembakan. Setelah perbaikan kecil, dapat digunakan sebagaimana dimaksud.
Pada bulan November-Desember 2014 juga, telah diperoleh kesepakatan dengan RS Kota No. 3 bahwa mereka juga dapat mentransfer sebagian peralatan medis. Yang hilang telah dibeli: satu set kacamata berukuran sedang, meja Sivtsov untuk dokter mata, dan kaset untuk elektrokardiograf. Kantor otolaryngologist membutuhkan peralatan medis, faktur diterima di toko peralatan medis.
Per 27 November 2014, dokter bekerja di spesialisasi berikut: terapis, ahli bedah, ahli saraf, dokter mata. Pemilihan pegawai untuk posisi dokter dilakukan: psikiater, dermatovenerologist dan otolaryngologist.
Dari gedung klinik di wilayah yang sebelumnya dimiliki oleh SBU, dibawakan sebagai berikut: kursi ginekologi, meja manipulasi - dalam kondisi kerja, mesin USG, sayangnya mereka tidak dapat memulihkannya sendiri, itu perlu untuk mengundang karyawan pabrikan untuk memutuskan kemungkinan menggunakannya." .
Selangkah demi selangkah, MGB DPR menjadi badan intelijen negara yang utuh.
Di bidang hukum
Sejak saya mulai bekerja, saya melakukan segala upaya untuk memberikan pelayanan saya bentuk hukum yang eksklusif, yang diatur oleh undang-undang. Hal ini penting karena sejumlah alasan yang jelas. Dalam konteks tuduhan eksternal mengenai “bandit”, “ilegalitas”, masalah internal dalam menata sistem kekuasaan yang terpadu dan menegakkan ketertiban, kegiatan lembaga penegak hukum dan layanan khusus harus didasarkan pada platform peraturan yang kokoh.
Keseluruhan sistem hukum republik pada waktu itu terdiri dari undang-undang yang disahkan oleh Dewan Tertinggi DPR, atau undang-undang Ukraina pada masa sebelum Maidan (dan sejumlah undang-undang, misalnya di bidang undang-undang. peraturan perundang-undangan pidana, periode sebelumnya), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan DPR. Selain itu, jejak deklarasi yang diadopsi tentang harmonisasi undang-undang dengan Federasi Rusia juga tertinggal.
Sayangnya, parlemen republik pada waktu itu, yang sebagian besar terdiri dari kaum revolusioner gelombang pertama, tidak efektif dalam urusan kerja legislatif yang sistematis, oleh karena itu sangat sedikit peraturan lengkap yang mengatur kehidupan nyata yang diadopsi.
Mengenai undang-undang Ukraina, pendekatan ini tidak orisinal. Keputusan serupa dibuat, misalnya, pada tahun sembilan puluhan di Transnistria, di mana, sebelum kerangka hukumnya terbentuk sepenuhnya, undang-undang Moldova berlaku selama beberapa tahun, meskipun terjadi konflik bersenjata. Namun, negara bagian ini, karena bersifat transisi dan sementara, memerlukan penggantian bertahap dengan undang-undang republik.
MGB memiliki peraturan dasarnya sendiri, yang diadopsi pada saat pembentukan departemen dan pengangkatan saya sebagai menteri (lihat lampiran). Namun hal ini memerlukan pengembangan dan regulasi yang lebih jelas.
Kawal Kehormatan Kementerian Keamanan Negara DPR dengan spanduk dan panji pada Rapat Upacara tanggal 20 Desember 2014.
Untuk tujuan ini, saya mulai mencari pengacara yang dapat mengatasi tugas ambisius dan kompleks seperti menciptakan kerangka legislatif yang lengkap untuk sistem keamanan, karena tidak mungkin meninggalkan sistem Ukraina yang lama atau menduplikasi sistem Rusia. . Ada terlalu banyak nuansa dan ciri lokal dari situasi ini. Dalam peran ini, saya membayangkan diri saya sebagai seorang profesional yang berpengalaman dan berpengalaman dengan praktik hukum yang baik dan pengalaman bertahun-tahun. Namun, saya menyesal, saya dihadapkan pada situasi di mana personel lokal yang dipilih untuk pekerjaan tersebut benar-benar memahami logika dan pendekatan sistem Ukraina, yang sama sekali tidak cocok untuk saya, atau melakukan tugas verifikasi terlalu lambat. tidak terinci dan tidak cukup diuraikan.
Keputusan tersebut ternyata tidak standar, seperti banyak keputusan lainnya pada periode itu.
“Namaku Masha,” mengulangi kalimat dari video grup “Zveri,” kata seorang gadis manis yang duduk di seberangnya, menjawab pertanyaanku. Dengan baik. Penampilan model dan rambut panjang bukan alasan untuk berhenti bicara. Saya bertanya tentang biografinya. Pendidikan hukum, pengalaman di kantor kejaksaan. Khawatir. Dia menjawab pertanyaan saya, yang primitif bagi seorang pengacara tentang unsur-unsur kejahatan, dengan kebingungan dan keraguan. Namun, setelah melanjutkan wawancara, saya memahami bahwa dia mirip dengan mantan bawahan saya Natalya Kapinskaya, yang merupakan kepala departemen hukum saya di Kementerian Keamanan Negara Transnistria. Dia juga cukup cantik, tetapi pada saat yang sama dia memiliki semua kualitas terbaik dan terburuk dari seorang pengacara profesional: perhatian yang cermat terhadap detail, ketekunan ketika bekerja dengan dokumen, kebosanan birokrasi yang normal, keras kepala, keangkuhan dan keyakinan bahwa dunia bertumpu pada tulisan. aturan dan melanggarnya berarti menghancurkan dunia.
Pada umumnya petugas personalia membawa seorang gadis dengan prospek untuk diangkat menjadi sekretaris saya, mereka hanya memberi saya sejumlah tugas di bidang yurisprudensi sementara saya memilih waktu untuk wawancara. Saya akan berurusan dengan sekretaris. Pekerjaan regulasi lebih penting.
Saya menunjuk dia untuk masa percobaan dan saya tidak salah. Dalam waktu singkat, upaya pembentukan komprehensif kerangka peraturan MGB mulai bergerak maju. Kami mengatur sebagian besar aktivitas kami.
Pendewaannya adalah pengembangan rancangan undang-undang “Tentang Kementerian Keamanan Negara DPR”, “Tentang Rahasia Negara”, “Tentang Keamanan”. Di dalamnya, kekuasaan keamanan negara sangat luar biasa. Hal ini diperlukan oleh situasi militer dan paramiliter.
Mengingat di MGB Transnistria saya adalah Wakil Resmi Presiden Transnistria pada sejumlah peraturan perundang-undangan, saya punya gambaran bagus tentang mekanisme legislasinya. Oleh karena itu, dengan menggunakan pengaruh yang ada terhadap situasi dan format interaksi yang ada dengan Dewan Rakyat yang baru, saya memastikan bahwa proyek kami dipertimbangkan dan diadopsi terlebih dahulu. Bahkan menurut catatan nomor parlemen baru, diberi nomor 1, 2 dan 3. Undang-undang ini akan menjadi contoh dan pendorong bagi kerja legislatif seluruh sistem ketatanegaraan republik.
 
Mekanika proses
 
Tentang asal mula revolusi Donbass
Perlawanan Donbass melalui beberapa tahapan, hingga tahap militer. Tergantung pada mereka, komposisi pesertanya pun dibedakan.
Keunikan Ukraina modern adalah bahwa selama lebih dari dua puluh tahun, kekuasaan di sana tidak pernah dialihkan dengan cara tradisional ke negara-negara normal. Oranye dan Maidan lainnya, “Kuchmagate”, serangkaian pembubaran Rada dan sebagainya mencerminkan esensi politik Ukraina. Semua ini disertai dengan kerusuhan besar-besaran dan acara televisi yang penuh warna. Kurangnya roti terkompensasi oleh tontonan itu.
Oligarki lokal awalnya mencoba mengambil keuntungan dari proses tersebut berdasarkan hubungan jangka panjang mereka dengan Kiev.
Sejak setelah kudeta berikutnya, salah satu kelompok dekat-pemerintah yang bersaing berkuasa di Kyiv, beau monde Donetsk memutuskan untuk membangun hubungan dengan mereka sesuai dengan skema klasik sebelum peristiwa berikutnya. Esensinya bermuara pada demonstrasi para penambang yang marah dan ancaman untuk mengirim mereka ke Kyiv.
Kemudian kompromi dicapai berdasarkan prinsip: Anda tidak mengganggu kami, dan kami akan menjaga situasi tetap berjalan.
Memang benar, orang-orang dari Akhmetov45 menggoda rombongan Pavel Gubarev dan “Pasukan Patriotik Donbass”, yang kemudian berubah menjadi batalion “Vostok”. Mereka diberi sejumlah dukungan. “Oplot” (atau, lebih tepatnya, “Oplot dari Donbass”, berbeda dengan “kakak laki-laki” dalam pribadi “Oplot” Kharkov Evgeniy Zhilin, yang juga memberikan bantuan kepada masyarakat Donetsk pada tahap pertama) adalah awalnya membantu memperlengkapi orang yang berwibawa di Donetsk, wakil Verkhovna Rada dan ketua “Partai Daerah” Donetsk Alexander Bobkov, yang menjadi “ayah baptis” bagi dua pengusaha muda yang mendirikan organisasi untuk mempertahankan kota dari kaum nasionalis , dan bahkan, untuk membedakan “dua Sans”, menciptakan tanda panggilan “Tashkent” untuk salah satu dari mereka setelah nama sekolah militer Tashkent tempat dia lulus. Namun semua pemimpin dan struktur pertahanan diri dengan cepat meninggalkan hubungan awal mereka dengan oligarki lokal dan bebas.
Protes rakyat di Donbass benar-benar tulus. Tapi, tentu saja, ada upaya untuk menggunakannya dalam perdagangan. Pendewaan dari hal ini adalah penunjukan tokoh oligarki kompromi, Sergei Taruta, sebagai gubernur wilayah tersebut. Namun, skema seperti itu segera dibatalkan. Pertama, karena ketidakmampuan mengendalikan dorongan yang tumbuh. Kedua, karena mereka yang berkuasa di Kyiv benar-benar menjadi gila dan mengalami berbagai macam masalah.
Titik balik dalam hal ini adalah unjuk rasa di Donetsk, yang pada tanggal 1 Maret 2014 awalnya diorganisir oleh pengusaha Donetsk untuk sekali lagi “menakut-nakuti” Kyiv, yang sarat dengan kaum nasionalis, ekstremis, dan radikal politik. Namun massa bertindak berdasarkan skenario yang tidak direncanakan. Keinginan untuk bersatu dengan Rusia diumumkan, dan “animator” Donetsk sederhana Pavel Gubarev naik ke panggung dalam segala hal. Saat itulah upaya pertama dilakukan untuk menyerbu pemerintahan daerah Donetsk, di mana bendera Rusia dikibarkan.
Maret 2014, unjuk rasa gerakan Republik Donetsk
Sepanjang bulan Maret 2014, Donetsk dan kota-kota lain di kawasan ini dilanda kerusuhan, demonstrasi, aksi massa, dan konfrontasi yang semakin meningkat. Pemimpin protes Andrei Purgin dan Pavel Gubarev ditangkap. Pada pertengahan bulan, moderator Kyiv mengirimkan beberapa “kereta persahabatan” yang terdiri dari kaum nasionalis paling agresif untuk menyerbu kota. Penolakan terhadap upaya-upaya ini menunjukkan tingkat kohesi dan organisasi kekuatan pro-Rusia yang serius di wilayah tersebut.
Tuntutan utamanya adalah federalisasi dan persatuan dengan Rusia.
Di kota-kota di tenggara, unit milisi dan badan pemerintahan sendiri rakyat secara bertahap dibentuk. Protes di Ukraina timur jauh lebih terorganisir dan damai dibandingkan yang terjadi di wilayah tengah dan barat.
Unjuk rasa pro-Rusia di pusat kota Donetsk pada tanggal 1 Maret 2014 untuk mendukung federalisasi
Namun bukan hanya kejadian di Kyiv yang menimbulkan kemarahan. Intinya, sebuah revolusi sosial sedang terjadi, dan kaum oligarki, termasuk kaum lokal, menjadi lawannya yang tidak kalah dengan kaum nasionalis dan elit kekuasaan di Kiev. Dan terutama yang lokal. Ada banyak bendera dan slogan komunis dan sosialis.
Pendukung Maidan adalah orang pertama yang menunjukkan contoh penyitaan pemerintah daerah. Pada Januari-Februari 2014, mereka mengepung pemerintahan daerah di wilayah Rivne, Ternopil, Khmelnitsky, Volyn, Vinnytsia, dan Chernihiv, serta menyerbu pemerintahan daerah di Poltava, Lvov, Zhitomir, Cherkassy, dan Sumy. Gedung-gedung sejumlah SBU dan departemen kepolisian disita, dan para penentang Yanukovych menyita gudang senjata secara massal. Pada saat yang sama, legitimasi lebih lanjut terhadap pemerintahan baru yang menggulingkan Yanukovych di Kyiv secara langsung bertentangan dengan Konstitusi negara tersebut.
Peristiwa yang terjadi di Ukraina timur merupakan cerminan, namun seringkali merupakan respons yang jauh lebih damai terhadap pesta pora para pendukung integrasi Eropa. Dalam hal ini, dari sudut pandang legitimasi dan teknologi kemunculannya, pemerintahan baru di Kyiv tidak berbeda dengan pemerintahan rakyat yang memproklamirkan diri di wilayah timur.
Penting untuk dipahami bahwa tiga proses yang independen, meskipun saling terkait erat, berkembang dalam periode kronologis yang sama.
Yang pertama secara kondisional disebut "Maidan". Faktanya, penulis asli “Maidan” sebagai aktualisasi nyata dari gerakan penduduk Ukraina untuk “Eropaisasi” negaranya adalah Viktor Yanukovych. Pemerintahannyalah yang selama beberapa tahun mengintensifkan negosiasi dengan Uni Eropa mengenai Perjanjian Asosiasi, meskipun proses ini dimulai dan dipromosikan oleh para pendahulunya. Semua departemen pemerintah di bawah pemerintahan Yanukovych menerima tugas resmi untuk transformasi pro-Eropa-pro-Barat. Dan rombongan Yanukovych-lah yang memprakarsai demonstrasi pertama untuk integrasi Eropa, yang seharusnya menunjukkan dukungan masyarakat terhadap keputusan pemerintah, yang kemudian berkembang menjadi “Euromaidan” setelah perubahan arah yang tajam. Dengan latar belakang ini, sepanjang paruh pertama tahun 2013, hubungan Ukraina dengan Rusia memburuk, dan Rusia bahkan mulai membicarakan sanksi terhadap negara tetangganya.
Faktanya adalah bahwa proses “Westernisasi” dan “integrasi Eropa” di Ukraina direduksi menjadi identitas penolakan terhadap segala sesuatu yang “Soviet-Rusia”. Oleh karena itu, perpindahan ke Barat pasti menyebabkan putusnya hubungan dengan Rusia. Apalagi aspirasi tersebut, pertama-tama, mengandaikan transformasi mentalitas dan perubahan sistem nilai. Dalam kondisi seperti itu, potensi anti-Rusia dari apa yang terjadi sudah ditentukan sebelumnya. Mengingat komponen teritorial dan kemanusiaan Ukraina yang secara historis pro-Rusia, hal ini pasti memicu perpecahan internal, dan itulah yang terjadi.
Gambaran tersebut dilengkapi dengan peningkatan tajam chauvinisme. Bahkan Parlemen Eropa mengadopsi resolusi pada tahun 2012 yang mengutuk lonjakan nasionalisme Ukraina.
Di tingkat intra-Ukraina, situasi diperburuk oleh persaingan antarwilayah. Selain itu, konflik ini berkembang berdasarkan pola konflik tradisional antara wilayah “timur” dan “barat”, di mana tim Yanukovych mewakili wilayah “Donetsk”, dan konfrontasi intra-timur. Persaingan antara Donetsk dan Dnepropetrovsk, dari mana Igor Kolomoisky dan Yulia Tymoshenko berasal, posisi ambigu kepemimpinan Kharkov, upaya untuk melakukan manuver di Odessa dan wilayah Nikolaev, kebiasaan abadi Ukraina dari lapisan elit “meletakkan telur mereka di keranjang yang berbeda ” mengalihkan penekanan dari konfrontasi yang murni bersifat peradaban ke konflik beragam elit dan stereotip regional.
Proses kedua adalah intensifikasi aspirasi pro-Rusia di wilayah timur dan beberapa wilayah tengah Ukraina, yang dipicu oleh “integrasi Eropa”, ketakutan akan hilangnya identitas diri, dan putusnya hubungan berbagai aspek dengan dunia Rusia.
Yang ketiga adalah proses patriotik untuk mendukung populasi persaudaraan Ukraina di Rusia sendiri, yang diprakarsai oleh retorika anti-Rusia dari sebagian besar Euromaidan dan seruan dari wilayah pro-Rusia.
Pemerintahan nasionalis yang muncul setelah Maidan mengambil jalur langsung penghancuran negara yang rapuh. Karena mabuk oleh obat-obatan pelanggaran hukum, para putschist pertama-tama mengesahkan undang-undang yang menghapuskan status regional bahasa Rusia, dan kemudian sepenuhnya mempertanyakan legalitas dan legitimasi negara mereka sendiri. Dan mereka berhasil berhasil.
Faktanya adalah bahwa untuk waktu yang lama setelah pengakuan kemerdekaan, Ukraina modern berada dalam konflik mentalitas tertentu antara pedoman nilai yang dinyatakan dan kepribadian hukum dan sejarah negara.
Di satu sisi, setelah meninggalkan Uni Soviet, Ukraina secara hukum dinyatakan sebagai penerus SSR Ukraina. Di sisi lain, kebijakan “de-Sovietisasi” ditempuh, pemuliaan pejuang melawan rezim Soviet, dll.
Faktanya, sejak kemerdekaan, kepemimpinan Ukraina mempromosikan hubungan Ukraina modern bukan dengan RSK Ukraina, tetapi dengan Republik Rakyat Ukraina (UNR), yang ada setelah jatuhnya Tsar Rusia dan sebelum pembentukan Ukraina. RSK.
Pertama, pencipta UPR dimuliakan - M. Grushevsky, P. Skoropadsky dan lainnya, dan kemudian - kelompok tempur yang memperjuangkan kemerdekaannya - Sich Riflemen Ukraina, kemudian UPA, dll.
Presiden terakhir UPR di pengasingan, Mykola Plaviuk, pada 22 Agustus 1992, dua hari sebelum peringatan pertama deklarasi kemerdekaan Ukraina, secara resmi diserahkan kepada presiden pertama Ukraina merdeka Leonid Kravchuk di Istana Mariinsky di Kiev surat yang menyatakan bahwa Ukraina adalah penerus sah UNR.
Konflik ini berlanjut di Ukraina hingga Mei 2015, ketika P. Poroshenko menandatangani undang-undang mengenai dekomunisasi negara, yang secara efektif melegitimasi prasyarat keruntuhan Ukraina.
Presiden Ukraina Petro Poroshenko menandatangani empat undang-undang: “Tentang kecaman terhadap rezim totaliter komunis dan sosialis nasional (Nazi) di Ukraina dan larangan propaganda simbol-simbol mereka”; “Tentang akses ke arsip badan-badan represif rezim totaliter komunis tahun 1917–1991”; “Tentang kelangsungan kemenangan atas Nazisme dalam Perang Dunia Kedua tahun 1939–1945” dan “Tentang status hukum dan kenangan para pejuang kemerdekaan Ukraina di abad kedua puluh.”
Dokumen-dokumen ini melarang simbol-simbol Soviet, mengutuk rezim komunis, membuka arsip badan intelijen Soviet dan mengakui UPA dan organisasi lain sebagai pejuang kemerdekaan Ukraina.
Yang mendasar adalah Undang-undang “Tentang kecaman terhadap rezim totaliter komunis dan sosialis nasional (Nazi) di Ukraina dan larangan propaganda simbol-simbol mereka.”
Berbeda dengan deklarasi, konsep, strategi dan lain-lain, Undang-undang membentuk perbuatan hukum dan akibat hukum (termasuk pidana. Misalnya, pertanggungjawaban pidana atas pelanggarannya diperkenalkan - Pasal 4361 KUHP Ukraina - pembatasan kebebasan hingga lima tahun atau penjara untuk jangka waktu yang sama dengan atau tanpa penyitaan harta benda).
Dokumen ini menyamakan rezim komunis dengan Nazi (fasis). Oleh karena itu kesimpulan yang sesuai - larangan propaganda, simbol dan pembenaran atas tindakan kriminal rezim ini.
Dokumen tersebut menetapkan di tingkat legislatif kecaman terhadap rezim komunis dan Nazi sebagai tindakan kriminal.
Secara khusus: “Pasal 2. Kecaman terhadap rezim totaliter komunis dan sosialis nasional (Nazi).”
1. Rezim totaliter komunis tahun 1917–1991 di Ukraina diakui sebagai rezim kriminal dan menerapkan kebijakan teror negara, yang ditandai dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk pembunuhan individu dan massal, eksekusi, kematian, deportasi , penyiksaan, kerja paksa dan bentuk-bentuk teror fisik massal lainnya, penganiayaan atas dasar etnis, kebangsaan, agama, politik, kelas, sosial dan lainnya, menyebabkan penderitaan moral dan fisik ketika menggunakan psikiatri untuk tujuan politik, pelanggaran kebebasan hati nurani, berpikir, berekspresi, kebebasan pers dan kurangnya pluralisme politik dan dalam hal ini dikutuk karena tidak sesuai dengan hak-hak dasar dan kebebasan manusia dan warga negara.
Suatu situasi telah muncul, yang kejelasan, ketidakjelasan dan konsekuensinya dalam aspek ini mungkin dapat dinilai sepenuhnya terutama oleh pengacara profesional. Bagaimanapun, kriminalisasi periode Soviet di Ukraina berarti pengakuan atas kegiatan ilegal badan-badan negara Soviet Ukraina dan konsekuensi dari keputusan yang mereka buat. Termasuk aneksasi lahan baru ke bekas wilayah UNR!
Hal ini sampai batas tertentu dipahami oleh pihak berwenang Ukraina, yang kemudian dipaksa untuk mengadopsi amandemen undang-undang ini, yang melegalkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Soviet, tetapi hanya itu, dan tidak lebih.
Kutipan: “Verkhovna Rada mengklarifikasi undang-undang yang diadopsi sebelumnya “Tentang kutukan rezim totaliter komunis dan sosialis nasional (Nazi) di Ukraina dan larangan propaganda simbol-simbol mereka.” Dengan amandemennya, anggota parlemen menghapus larangan penggunaan simbol bendera pertempuran dan penghargaan dari Perang Dunia Kedua, serta penghargaan yang dikeluarkan pada tahun 1991–2015 dalam rangka peringatan Perang Dunia Kedua. Selain itu, dokumen badan-badan negara dan badan-badan pemerintahan daerah, lembaga-lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan, organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan yang diadopsi atau dikeluarkan sebelum tahun 1991 tidak lagi tunduk pada hukum.”46
Perlu memperhatikan periode yang dicakup oleh undang-undang - 1917-1991. Kegiatan lembaga pemerintah Uni Soviet dan RSK Ukraina serta keputusan yang diambilnya (dengan pengecualian dokumen yang dikeluarkan untuk warga negara) dianggap ilegal, dan oleh karena itu tidak memiliki konsekuensi hukum.
Dengan demikian, masalah suksesi hukum Ukraina modern ke RSS Ukraina juga ditutup, karena negara tidak dapat menjadi penerus sah dari teroris-penjajah - seperti halnya Republik Federal Jerman bukanlah penerus sah Jerman milik Hitler, dll. .
Saat ini, secara hukum, di tingkat legislatif, Ukraina modern telah menjadi penerus sah UPR, seperti yang berulang kali dinyatakan oleh perwakilan baru pemerintahan pasca-Maidan.
Referensi
Pada tanggal 7 November (20), 1917, Rada Pusat, melalui Dewan Universal Ketiga, memproklamirkan Republik Rakyat Ukraina (UNR) yang terdiri dari sembilan provinsi: Kiev, Podolsk, Volyn, Chernigov, Poltava, Kharkov, Ekaterinoslav, Kherson dan Tauride ( kabupaten utara, tanpa Krimea).
Akibat runtuhnya Austria-Hongaria pada tahun 1918, Republik Rakyat Ukraina Barat (WUNR) dibentuk di wilayah Galicia. Republik ini diproklamasikan pada malam tanggal 1 November oleh Sich Riflemen (unit nasional Ukraina sebagai bagian dari tentara Austro-Hungaria). Akibatnya, pemberontakan bersenjata Polandia dimulai di Lviv pada hari yang sama. Peristiwa ini menjadi sinyal dimulainya perang Polandia-Ukraina.
Pada tanggal 22 Januari 1919, WUNR memproklamirkan Undang-Undang Penyatuan dengan UPR - “Tindakan Jahat.”
Secara total, selama periode 1917–1920, terdapat 16 entitas politik yang memproklamirkan diri di wilayah Ukraina.
Pada akhir Januari 1918, Republik Soviet Donetsk-Krivoy Rog juga diorganisir berdasarkan prinsip otonomi nasional. Kekuasaannya meluas ke provinsi Kharkov, Ekaterinoslav, dan sebagian Kherson serta beberapa wilayah Tentara Don.
Tak satu pun dari republik paralel di wilayah yang dulu bernama Ukraina - Odessa, Donetsk-Krivoy Rog, dll. - yang menjadi bagian dari UPR.
Hal ini memberikan dasar sejarah bagi sejumlah wilayah Ukraina, termasuk Donbass, untuk mengklaim kembali ke “negara induk”.
Secara bertahap pada tahun 2014, konsep “Novorossiya” mulai digunakan, namun konsep ini tidak menjadi acuan politik independen bagi para pemberontak. Novorossiya dianggap sebagai istilah geografis, preseden sejarah dan tipuan hukum, mirip dengan deklarasi formal kemerdekaan Krimea sebelum bergabung dengan Rusia.
Penunjukan Novorossiya memungkinkan terciptanya instrumen hukum untuk isolasi wilayah tertentu yang pro-Rusia di Ukraina dengan potensi aneksasinya ke Rusia. Model alternatif berupa keberadaan Novorossiya sebagai negara satelit yang mandiri namun bersahabat dalam praktiknya tidak dapat direalisasikan. Pemilik utama “merek” di tingkat “populer” pada awalnya adalah Pavel Gubarev, yang memimpin gerakan politik “Novorossiya” dan mengendalikan saluran TV Donetsk dengan nama yang sama, dan pada status resmi – Oleg Tsarev.
Ada upaya untuk menciptakan penerima manfaat yang lebih kecil. Pada suatu waktu, misalnya, seorang Boris Borisov muncul di ruang informasi, mengambil peran sebagai “pemandu utama Novorossiya”. Untuk mempromosikan dirinya sendiri dengan mengorbankan simbol yang sudah dipromosikan, dia bahkan menawarkan tempat kepada Girkin di pemerintahannya yang tidak ada, tetapi dia tidak memberikan kemurahan hati yang begitu besar.
Wakil Verkhovna Rada dan calon presiden Ukraina, pengusaha Dnepropetrovsk Oleg Tsarev, yang membuat pernyataan jelas dengan pernyataan pro-Rusianya, dinyatakan sebagai Ketua Parlemen Novorossiya. Sayangnya, penindasan terhadap protes rakyat di wilayah pro-Rusia lainnya tidak akan memberikan kesempatan untuk melancarkan aksi tersebut. Karena itu, proyek Novorossiya akan dibekukan, dan merek itu sendiri, di kemudian hari, menurut hukum penggerebekan politik, akan “diperas” dari pemilik sebelumnya oleh Igor Girkin, yang akan mencoba menggunakannya untuk mempromosikan produknya. gerakan politik dalam negeri oposisi, secara serius meminggirkannya. Tapi ini tidak lagi ada hubungannya dengan perjuangan Donbass dan Ukraina.
Pada musim semi tahun 2014, peristiwa di Krimea dan masuknya semenanjung itu ke Rusia memainkan dorongan besar untuk mempercepat proses tersebut. “Pejalan kaki” dari Donbass dan wilayah pro-Rusia lainnya di Ukraina berbondong-bondong ke Krimea dengan permintaan untuk “melakukan seperti yang Anda lakukan.” Tidak ada prasyarat hukum untuk mengulangi skenario Krimea, namun ada harapan bahwa keputusasaan dan besarnya dorongan masyarakat akan membalikkan keadaan.
Mereka yang berpartisipasi dalam acara Krimea menanggapi seruan tersebut. Alexander Borodai dan kekuatan di belakangnya mengirim Strelkov yang antusias, yang telah melakukan denda di Krimea, ke perbatasan wilayah Donetsk untuk mempelajari situasi dan menjalin interaksi dengan para pemimpin protes. Di satu sisi, hal ini menjauhkan orang yang terlibat dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman mengenai peristiwa di Krimea47. Di sisi lain, Borodai memberikan kesempatan kepada temannya untuk merehabilitasi dirinya dengan menggunakan kemampuannya untuk tujuan yang baik.
Strelkov, menyadari bahwa tidak mungkin menjadi pahlawan di Krimea, berusaha sekuat tenaga dan melakukan, yang kemudian menjadi terkenal, “kampanye Slavia”. Ini jelas merupakan awal yang salah, karena situasi belum “memanas” sampai pada titik di mana tindakan ekstrem seperti itu diperbolehkan. Di kalangan perwira intelijen, bahkan terdapat diskusi bahwa Girkin adalah efek “pengalih perhatian”48.
Tapi apa yang terjadi, terjadilah. Mustahil untuk membalikkan atau mengulangi intervensi sebenarnya dari kekuatan patriotik “daratan”.
Oleh karena itu, mereka mulai menjadikan Strelkov sebagai simbol publik dari keseluruhan gerakan. Tidak peduli seberapa miripnya gambar TV dengan kenyataan. Yang lebih penting adalah mempersonifikasikan, memitologikan, dan mengagungkan perlawanan.
Untuk melakukan ini, Alexander Borodai, bersama dengan asisten informasinya Sergei Kavtaradze, pertama-tama memusatkan sumber daya informasi yang ada, dan kemudian melalui semua kalangan patriotik yang berpengaruh untuk mencapai tingkat saluran televisi pusat. Berkat antusiasme umum terhadap “Musim Semi Krimea”, mereka berhasil.
Setelah itu, Borodai akan secara terbuka mengambil bagian dalam acara di lapangan sebagai perdana menteri DPR. Sejak saat itu, para sukarelawan Rusia memimpin peristiwa-peristiwa di Donetsk, membawa situasi ke arah yang baru.
Para pemimpin perlawanan Donbass di saat istirahat yang jarang terjadi. Foto (dari kiri ke kanan): Wakil Ketua I Pemerintahan DPR, Ketua Dewan Rakyat Andrei Purgin, Wakil Ketua Pemerintahan Sementara DPR, Ketua Pansus DPR Leonid Baranov, Perdana Menteri DPR Alexander Borodai, ketua dari organisasi "Benteng Donbass", Ketua DPR Alexander Zakharchenko, Ketua Dewan Rakyat LPR Alexei Karyakin
 
Mengenai Boroday
Situasi sebelum tiba di Donetsk sulit, bersiap-siap, menyelesaikan masalah rumah dan pekerjaan serta masalah terkait lainnya membutuhkan banyak waktu, sehingga semua nuansa, karakteristik, dan seluk-beluk dari apa yang terjadi harus diselesaikan seiring berjalannya waktu, dan ini hanya bisa dilakukan sepenuhnya di tempat.
Tentu saja saya tertarik dengan pertanyaan siapa yang menjalankan republik ini. Saya belum pernah mendengar apa pun tentang Alexander Yuryevich Borodai sebelum kejadian tersebut. Setelah melihat sekilas di Internet, saya mengetahui bahwa dia adalah seorang ahli strategi politik Rusia dan putra seorang filsuf Soviet. Tidak menjelaskan secara detail.
Borodai mengejutkanku. Saya melihat seseorang yang menciptakan kesan yang sangat sopan selama komunikasi awal. Informasi juga terkonfirmasi tentang jejak filosofis dan keterlibatan nyata orang-orang PR dan jurnalis dalam partai tersebut. Dikelilingi oleh para petarung brutal, ada seorang pelawak eksentrik dan orang informal yang terus-menerus tersenyum sambil menertawakannya. Pendekatannya dalam mengatur pekerjaan dibedakan oleh kemudahan dan kecerobohan yang disengaja dengan latar belakang ketidaktepatan waktu yang luar biasa, yang menjadi ciri khasnya.
Namun, setelah melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa tidak semuanya sesederhana itu.
Pria berkemeja Sasha Borodai, di saat-saat sulit, situasi ekstrem, atau saat dia merasakan agresi atau bahaya, berubah dengan cepat dan radikal. Orang yang benar-benar berbeda sedang menyeringai melalui cangkangnya yang baik hati. Seorang petualang yang sinis, tangguh dan kejam dengan gagasannya sendiri tentang batas-batas norma sosial. Tanpa ragu-ragu, menerobos Donbass melalui penghalang bersenjata, terus-menerus bergegas ke medan perang. Seperti yang pernah dikatakan Andrei Purgin dengan bercanda tentang dia, “Perdana Menteri dengan lutut hijau,” karena celana jins bernoda rumput abadi yang dia kenakan “melewati benda hijau” di garis depan. Dan tiba-tiba ternyata warga sipil yang dikelilingi militan sama sekali bukan seorang liberal, melainkan seorang ekstremis yang mendapat kecaman, dengan rakus menghirup udara perang, terus-menerus mempermainkan nasib dan nyawanya serta tidak menyayangkan orang lain demi sebuah ide besar. yang dia dedikasikan semua yang dia miliki. Para prajurit dan komandan merasakan hal ini, menjangkau dia tidak hanya sebagai atasan formal, tetapi juga mengakui dia sebagai salah satu dari mereka.
Boroday merasa membutuhkan kawan yang dapat diandalkan. Persahabatan memberinya keyakinan pada apa yang terjadi. Yang penting bukanlah mencari “kakak laki-laki”, melainkan “sikut dukungan” sosio-psikologis. Saya pikir Strelkov bertindak sebagai penstabil untuk waktu yang lama, dan pengkhianatannya menjadi sangat menyakitkan bagi Borodai. Di Donbass, ia mencoba mengandalkan Antyufeev, tetapi karena sejumlah alasan hal ini tidak sepenuhnya berhasil. Dalam kemitraan, Alexander Yuryevich dengan tulus membuka diri, menunjukkan ketelitian dan kesopanan dalam hubungan.
Suatu kali, ketika membahas esensi Nazisme pada umumnya dan Ukraina pada khususnya, saya menyebut Haushofer dan Julius Evola. Perdana Menteri mengambil topik tersebut dan mendalami aspek teoritis dengan pengetahuan rinci tentang paradigma geopolitik. Dan jika saya mengingat beberapa nama dan fakta penting karena pembelaan disertasi saya baru-baru ini dan lulus minimum kandidat yang sesuai, maka Borodai menunjukkan kedalaman pengetahuan yang luar biasa di bidang sejarah, sastra dan filsafat dalam spektrum yang sangat luas yang melampaui pendidikan. dan standar ilmiah dasar. Ia menyebut nama, tanggal, dan peristiwa berbagai era dengan santai, tanpa sedikit pun berusaha menonjolkan pendidikannya. Dia baru tahu, dan itu sudah cukup.
Ketika saya memutuskan untuk memperjelas sendiri jalur biografi Perdana Menteri DPR, saya segera memahami apa yang menentukan beban intelektualnya. Selain pendidikan dasar yang baik - Fakultas Filsafat Universitas Negeri Moskow dan sekolah pascasarjana, hal ini dijelaskan oleh keluarga. Alexander Borodai adalah putra filsuf terkenal Yuri Borodai dalam komunitas kemanusiaan Rusia dan luar biasa dalam kontribusi fundamentalnya, penulis dua buku terlaris intelektual di akhir era Soviet dan awal pasca-Soviet - “Theological Origins of Kant's Categorical Imperative” dan “Erotis. Kematian. Tabu”, serta pendahulu yang lebih awal dan sangat Kristen dari “Da Vinci Code” yang malang - “Pastoral dari Stalinisme Akhir”.
Terlebih lagi, Yuri Borodai menonjol di antara elit humanis klasik Soviet. Dialah yang merupakan penulis teori “Jalan Ketiga” pembangunan Rusia, yang menolak liberalisme dan komunisme, ketergantungan pada Barat dan Timur, dan membenarkan swasembada absolut Rusia. Dan Yuri Methodieich-lah yang tetap menjadi ideolog filosofis utama “neo-imperialisme Rusia” sejak awal tahun sembilan puluhan. Pada tahun 1994, untuk pertama kalinya bagi para patriot, ia merumuskan gagasan tak terduga bahwa orang Rusia yang tetap tinggal di republik baru setelah runtuhnya Uni Soviet adalah orang Rusia “kelas satu” yang sesungguhnya:
“...Semakin kuat kecenderungan periferal akar rumput menuju unifikasi, semakin tidak nyaman perasaan para demagog “demokratis” yang merebut kekuasaan setelah penolakan total terhadap warisan sejarah kita yang berusia berabad-abad... Dan saya yakin tidak kepemimpinan masa depan Rusia akan mampu menjadi setidaknya stabil dan berjangka panjang, jika setidaknya secara deklaratif murni tidak merumuskan prinsip unifikasi nasional sebagai tujuan utama kebijakannya. Inti pendukung dari prinsip ini sudah jelas: tanpa Belarus, Ukraina Timur dan Novorossiya, tanpa Krimea dan Kazakhstan bagian Rusia, Rusia tidak dapat hidup.
Lagi pula, saat ini terdapat jutaan orang Rusia di luar Rusia, yang kecenderungan genetiknya berbeda dengan mereka yang tinggal di wilayah tengah. Kita tidak boleh lupa bahwa bagian populasi petani Rusia yang paling bersemangat, mobile, dan cakap melarikan diri dari wilayah pusat selama kolektivisasi, menetap di wilayah pinggiran. Saat ini mereka ada di sana - tulang punggung kompleks industri militer dan tenaga teknik dan teknis lokal, dokter, guru, dan personel militer. Mereka merasa sepenuhnya orang Rusia, dan mereka tidak sependapat dengan politisi independen lokal…”49
Dengan demikian, ada kesinambungan langsung. Sang anak mempraktekkan perkembangan teoritis ayahnya.
Suatu ketika, saat berbicara tentang masa lalu, Alexander Borodai dengan santai menyebut “Paman Sasha” dan “Paman Lev”. Setelah mengklarifikasi siapa yang kami bicarakan, saya kagum. “Paman Sasha” adalah Alexander Zinoviev, yang bukunya tentang sosiologi saya baca bertahun-tahun yang lalu. “Yawning Heights” miliknya berkontribusi pada pembentukan pandangan masa muda saya. Ya, "Paman Kiri" ternyata adalah Lev Gumilyov. Kisah-kisah tentang hubungannya yang sulit dengan ibunya Anna Akhmatova dan kehidupan pribadinya yang sulit mengejutkan dalam spontanitas aslinya sehari-hari. Belakangan saya ketahui, Zinoviev dan Gumilev bersama Yuri Borodai menerbitkan artikel bersama. Dan Yuri Borodai-lah yang menulis ulasan memalukan atas buku Gumilyov “Ethnogenesis and the Biosphere of the Earth,” di mana teori passionaritas dirumuskan.
Selain hubungan profesionalnya, Borodai membangkitkan simpati pribadi saya. Selain Alexander Zakharchenko, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki hubungan persahabatan yang nyata di Donbass, karena posisi yang saya pegang tidak menyiratkan keakraban yang berlebihan. Secara bertahap mengumpulkan unsur-unsur biografi dan jalan hidupnya dan menanyakannya tentang hal itu, saya membentuk gagasan untuk diri saya sendiri jalan mana yang membawa Borodai ke Donbass. Itu lebih dari sekedar alami. Namun, jalan seorang warga Moskow yang dipatenkan, yang memiliki setiap peluang untuk menjadi seorang liberal yang halus, disesuaikan, diimplikasikan, ditempa, dikonsolidasikan, dan disegel oleh kegemaran pribadi akan petualangan, perintah dari pihak ayah, patriotisme yang tulus, dan kecanduan adrenalin.
Pada tahun 1992, dari akhir Juni hingga Agustus, seorang mahasiswa muda Fakultas Filsafat Universitas Negeri Moskow, Sasha Borodai, menjadi sukarelawan untuk berperang di Transnistria, di mana ia bertempur sebagai bagian dari detasemen gabungan teritorial (TCO - yang akan kemudian diformat ulang menjadi Pasukan Perbatasan Kementerian Keamanan Negara PMR). Unitnya bermarkas di arah desa Kopanka di pemukiman Kitskany - Kremenchuk.
Setelah perang berakhir, ia kembali ke Moskow dan melanjutkan studinya di tahun ketiga Fakultas Filsafat Universitas Negeri Moskow. Pada saat yang sama dia mulai berbisnis. Melalui seorang kenalannya, Mikhail Ivanov, ia mengatur sebagian besar sukarelawan untuk layanan keamanan Universitas Teknik Negeri Bauman Moskow, tempat ia sendiri bekerja, mengawasi shift keamanan. Di gedung yang nantinya menjadi klub MSTU, para pejuangnya menyimpan senjata. Pada tahun 2016, bersama Borodai, di tempat ini kami akan memberikan lencana “Relawan Donbass” kepada Ivan Okhlobystin.
Pada saat yang sama, ia terus berpartisipasi dalam gerakan patriotik. Terpilih sebagai kepala Dinas Keamanan Front Keselamatan Nasional yang berumur pendek. Pada tahun 1993, ia mengambil bagian dalam acara untuk mempertahankan Gedung Putih (Dewan Tertinggi Rusia) dalam konfrontasi dengan Boris Yeltsin. Hampir seluruh rombongan relawan yang ikut membela PMR ikut bersamanya. Markas besar unit ini menjadi lokasi di Jalan Povarskaya, yang nantinya menjadi rumah bagi restoran modis "El Gauchito".
Selama peristiwa tersebut, ia mengambil bagian dalam penyerangan ke Ostankino, di mana rekannya Vladislav Shurygin, yang kemudian menjadi koresponden perang terkenal, terluka di kaki. Borodai-lah yang akan berada di sampingnya saat ini, secara langsung berada di bawah Jenderal Makashov. Dia mengambil bagian dalam negosiasi dengan unit Vityaz dan pada pagi hari tanggal 4 Oktober, bersama dengan tentaranya, meninggalkan Gedung Putih, yang hanya ditolak oleh Vasily Fimin, yang meninggal di sana, untuk ditinggalkan.
Dia mengidentifikasi dirinya secara eksklusif sebagai seorang nasionalis Rusia dengan penekanan pada patriotisme. Setelah kejadian tersebut, dia diundang ke surat kabar “Zavtra”. Saat ini, ia lulus dari Universitas Negeri Moskow dan memasuki sekolah pascasarjana.
Pada tahun 1994, Borodai menjalani magang militer dari departemen militer di divisi Kantemirovsky. Di sana dia bertemu dengan orang-orang yang berada di sisi lain barikade selama penyerbuan Gedung Putih. Ia mulai menulis esai militer dan diundang bekerja di RIA Novosti sebagai koresponden perang.
Sejak akhir tahun 1994, dia terus-menerus melakukan perjalanan bisnis ke Grozny. Dia diterbitkan di RIA tanpa menyebutkan nama belakangnya, seperti kebanyakan koresponden. Saat itu, atas nama RIA, atas nama pimpinan, saya menulis memo kepada Viktor Chernomyrdin tentang situasi di Chechnya. Sambil menceritakan hal ini, Borodai tertawa, mengingat bagaimana dia mencetak ulang surat itu dalam ukuran besar demi kenyamanan perdana menteri saat itu. Beginilah cara saya bekerja pada tahun 1995 dan 1996.
Pada saat itu, Shurygin mempertemukannya dengan Alexander Nevzorov50 yang saat itu populer, tetapi tidak segera bekerja dengannya karena keangkuhan dan ketidakmampuan pembuat berita yang modis. Kemudian Borodai diundang oleh Alexander Prokhanov ke surat kabar “Zavtra” sebagai pengamat militer. Di sana dia sudah diterbitkan atas namanya sendiri. Nantinya Borodai akan membuat saluran televisi Internet “Den-TV”.
Kemudian, karena kekurangan uang, Alexander Yuryevich kembali kembali dari jurnalisme militer murni ke bisnis, di mana ia mengambil alih PR dan lobi. Kasus besar pertama yang saya angkat adalah yang berkaitan dengan Sibneft. Sejak saat itu, basis bisnisnya terutama PR, termasuk di surat kabar “Zavtra”.
Saat itu, ia sudah berteman dengan Igor Girkin, yang terlibat dalam urusan bisnis, memberinya kesempatan untuk mendapatkan uang tambahan. Perkenalan dengannya terjadi pada demonstrasi tanggal 9 Mei 1996 melalui Olga Kulygina, seorang instruktur medis di Transnistria dan mengenal keduanya sejak saat itu. Hubungan tersebut dengan cepat berkembang menjadi hubungan saling percaya dan bersahabat, dan Borodai menjadi ayah baptis anak pertama Girkin.
Sebagai koresponden militer, saat itu ia terlibat di Tajikistan, karena setelah Perdamaian Khasavyurt topik Chechnya saat itu mulai memudar. Dari tahun 1996 hingga 1999, Borodai secara teratur mengunjungi Tajikistan, yang terkoyak akibat perang saudara yang berdarah. Paling sering dia bekerja dengan Divisi 201. Dia melakukan banyak perjalanan dengan unit operasi psikologis dan divisi pengintaian.
Untuk urusan bisnis dan terkait, dia berkunjung ke Afghanistan.
Pada saat yang sama, ia mulai mempelajari Ukraina.
Pada tahun 1999, perang Chechnya kedua dimulai. Sejak awal Agustus 1999 saya pergi ke sana. Girkin ikut dengannya, untuk siapa dia memberikan dokumen jurnalis. Dalam dinas, perjalanan bisnis Girkin tidak disetujui untuk waktu yang lama, ia membutuhkannya untuk menaiki tangga karier, dan hanya untuk dorongan patriotik. Pada saat itu, Alexander Yuryevich sudah memiliki banyak koneksi di lingkungan militer, dan Borodai, melalui majalah pasukan internal "At a Combat Post", dengan bantuan editor saat itu Vladimir Sheremet, memberi Girkin dokumen-dokumen koresponden perang, yang memungkinkan dia bepergian dengan Borodai.
Di sana, Alexander bertempur dan bekerja di "zona Kadar" di detasemen pasukan khusus ke-8 pasukan internal, di mana ia berada sejak awal tahun 1996 dan berteman dengan komandannya Vladimir Ivanov. Kemudian distrik Novolatsky. Kali berikutnya Borodai memasuki Chechnya adalah pada bulan Januari 2000. Secara pribadi mengambil bagian dalam serangan kedua di Grozny. Dia dikepung di distrik Zavodskoy di Grozny, unit di mana dia berada menderita kerugian besar baik tewas maupun luka-luka.
Kemudian dia kembali ke Moskow lagi dan melanjutkan bisnisnya, namun pada tahun berikutnya, 2001, dia kembali pergi ke Chechnya bersama Girkin, di mana dia ditempatkan di distrik Vedeno, di kamp Khatuni yang kemudian dikenal luas.
Saya bertanya kepada Boroday: “Alexander Yuryevich, mengapa Anda ada di sana? Kamu sudah menjadi orang kaya, mapan, dan terhormat,” dan dia menerima jawabannya: “Untuk diriku sendiri.” Jelas sekali, motif dasarnya adalah aksi militer dan patriotisme. Kesadaran diri.
Dan lagi bisnis. Pada tahun 2003, Igor Girkin kembali dari Chechnya dengan istri mudanya yang baru. Dia mulai mempunyai masalah serius dengan uang untuk hidup, dan dia meminta bantuan kepada Boroday. Alexander Yuryevich memberinya “outsourcing” dalam bentuk alternatif layanan untuk aktivitas berbayar rahasia, termasuk dari aktivitas yang kemudian dikutuk Girkin di depan umum.
Saat ini, Borodai sedang mengembangkan proyek di bidang bisnis dan politik, mendukung pemilu. Ia berkembang sebagai seorang PR dan pelobi yang profesional dan dihormati.
Alexander Borodai pada rapat umum di Donetsk, Mei 2014
Pada saat itu, saya telah bertemu Konstantin Malofeev51, yang dengannya saya sedang melaksanakan proyek untuk melobi penerapan Undang-undang yang melarang promosi homoseksualitas di Rusia. Hukum itu sangat sulit.
Pekerjaan juga dikembangkan secara aktif di Ukraina. Bagian utamanya masih dirahasiakan, hanya percikan kecil yang sewaktu-waktu menembus langit. Misalnya, pemilik salah satu saluran TV pusat Ukraina “1 + 1”, Alexander Rodnyansky, mengakui dalam sebuah wawancara bahwa pada tahun 2006 ia berkolaborasi dengan Borodai dalam perjuangan melawan oligarki Igor Kolomoisky52.
Belakangan, sejak awal peristiwa Krimea, Alexander Boroday menjadi penasihat Sergei Aksenov, di mana ia menarik sejumlah koneksi pribadinya, termasuk Igor Girkin.
Pendewaan jalur ini adalah Donetsk. Alexander Borodai akan menjadi kasus unik dalam proses perjuangan kemerdekaan negara-negara muda dan konflik bersenjata. Baik sebelum maupun sesudahnya tidak ada contoh ketika seorang penduduk dan warga negara Federasi Rusia, seorang Moskow, bahkan untuk waktu yang singkat, memimpin negara bagian atau wilayah mana pun di luar Rusia. Tentu saja para pemimpin Ossetia Selatan, Abkhazia, dan Transnistria memiliki kewarganegaraan Rusia. Tapi mereka semua adalah penduduk setempat yang menerima paspor Rusia. Borodai menciptakan preseden sejarah yang eksklusif.
 
Tentang sukarelawan dan milisi
Evolusi protes
Angkatan bersenjata Donbass telah menjadi fenomena unik di ruang pasca-Soviet. Ini adalah satu-satunya tentara yang seluruhnya, seratus persen, terdiri dari sukarelawan, beberapa di antaranya tidak menerima gaji sama sekali dan menyediakan sebagian besar kebutuhan militer dan dasar mereka baik dengan biaya pribadi atau dengan uang dari para dermawan. Ini adalah impian pemerintah mana pun.
Komposisi milisi dan sukarelawan (dengan perbedaan klasifikasi sederhana bahwa milisi adalah lokal, dan sukarelawan berasal dari Rusia dan negara lain) bersifat heterogen dan berubah secara signifikan pada periode yang berbeda dalam perkembangan peristiwa di Donbass. Salah satu relawan terkemuka, dalam percakapan dengan saya, bahkan menyarankan sistemnya sendiri untuk menilai dinamika ini. Dia menyoroti beberapa tahapan kronologis, yang saya klarifikasi dan lengkapi.
Yang pertama bersifat politis, dari awal terjadinya kerusuhan hingga kira-kira paruh kedua bulan Mei 2014. Komposisi peserta protes sebagian besar adalah warga sipil. Masyarakat maju, dengan mengandalkan skenario Krimea, dan cenderung melakukan protes politik dalam berbagai bentuk. Saya tertarik dengan gerakan kekacauan massa yang murni politis dan kesempatan untuk mempertahankan prinsip-prinsip saya. Ada banyak orang idealis dan gelisah yang berharap bisa mewujudkan dirinya di tengah kekacauan umum.
Kedua, politik-militer, mulai pertengahan Mei hingga akhir Juni 2014. Tepatnya, itu mulai berakhir setelah pertempuran di bandara Donetsk. Namun banyak peserta tahap pertama yang awalnya menganggap pertempuran dan bentrokan lokal lainnya sebagai insiden tersendiri dan mulai meninggalkan perang ketika bentrokan bersenjata berkembang menjadi bentrokan biasa. Meski ada juga yang langsung lari.
Pada saat ini, senjata telah digunakan, dan sudah jelas bahwa bentrokan dan kerugian militer tidak dapat dihindari. Namun masih ada harapan bahwa situasi ini hanya akan berlalu dan akan segera berakhir dengan konsesi politik kepada pemerintah baru Ukraina atau dengan intervensi militer Rusia. Banyak yang bepergian dengan motif yang sama seperti ke Krimea. Ada banyak patriot, orang-orang yang melakukan protes politik dan rentan terhadap romansa masa perang.
Pada tahap pertama konfrontasi, milisi menyelesaikan masalah kekurangan peralatan militer dengan menggunakan cara improvisasi
Yang ketiga adalah relawan militer, mulai akhir Juni hingga paruh kedua Agustus 2014. Masa tersulit. Periode kemunduran, hilangnya wilayah, kurangnya pemahaman tentang prospek yang jelas. Mereka yang datang pada periode ini dipenuhi dengan motivasi yang paling cemerlang. Relawan pada periode ini berkuda menuju kematian mereka, berkuda untuk melindungi penduduk sipil Donbass yang dieksekusi, meskipun kurangnya dukungan negara dan pemahaman tentang nasib masa depan mereka.
Kerugiannya menjadi sangat besar. Karena sebagian besar sukarelawan tidak melaporkan data mereka yang sebenarnya, dan di banyak unit, catatan personel tidak disimpan, pada saat itu sering kali kita menghadapi situasi di mana orang mati dikuburkan hanya dengan nomor. "Prajurit 1, Prajurit 2" dan seterusnya. Masih ada waktu untuk mencari tentara perang Donbass yang tidak dikenal dan mengevaluasi prestasi mereka.
Yang keempat adalah kekuatan gabungan militer-milisi. Dari pertengahan Agustus 2014 hingga musim semi 2015. Kemenangan diraih dalam pertarungan-pertarungan penting, dan menjadi jelas bahwa DPR sedang berubah menjadi proyek jangka panjang. Milisi mulai bertransformasi menjadi korps militer reguler (disebut “milisi rakyat” menurut arti historis asli dari kata “milisi”53), dan sistem kendali terpadu secara bertahap dibangun. Partisipasi jangka pendek para sukarelawan dalam detasemen lokal atau unit terpisah berkembang menjadi dinas militer yang relatif permanen.
Yang kelima adalah tentara milisi. Musim semi 2015 – musim semi 2016. Struktur tentara yang utuh yang merupakan gabungan dari tentara reguler DPR dan struktur militer sukarelawan telah dibentuk. Layanan ini menjadi permanen, berdasarkan peraturan dan regulasi militer.
Keenam – musim semi 2016 – sekarang. Lokalisasi. Relawan Rusia secara bertahap meninggalkan tentara DPR, dan berubah menjadi struktur tentara lokal.
Beberapa “patriot profesional dari kejauhan” banyak mengatakan bahwa jika Rusia menyatakan perang terhadap Ukraina, maka mereka akan pergi ke sana. Menurutku ini tidak masuk akal. Setiap orang yang ingin pergi, pergilah. Mereka yang berbicara tentang kesiapan mereka untuk membela saudara-saudaranya, sejarah, ingatan nenek moyang mereka, penduduk sipil yang hancur secara eksklusif di bawah naungan resmi Rusia, dengan jaminan status, penghargaan dan keuntungan, adalah orang-orang munafik dan pembicara atau sekadar pemain terlatih yang memiliki tidak ada tempat dalam proses politik-militer yang kontroversial seperti itu di mana kebebasan memilih dan penilaian pribadi, dan bukan perintah dari atas, adalah motivator utama, yang harus diikuti oleh sistem bersama, rencana terpadu dan akuntabilitas terhadap kepentingan Tanah Air. . Mereka mungkin mengandalkan beberapa bonus dan preferensi pribadi, tetapi kemungkinan besar mereka tidak berjuang untuk tujuan yang tidak mementingkan diri sendiri.
DPR, pengisian bahan bakar tangki, Juli 2014
Dan kita harus jujur mengatakan bahwa sebagian masyarakat Rusia bereaksi agak acuh tak acuh terhadap kejadian di Ukraina. Oleh karena itu, selain para pengecut dan pembicara, bagi banyak orang, partisipasi dan dukungan terhadap proses Donbass tidak menjadi kebutuhan yang vital. Sebagian besar orang Rusia dengan tulus mengkhawatirkan penduduk Donbass dan menyumbangkan materi. Namun pengorbanan uang dan pengorbanan hidup adalah tingkat empati yang sangat berbeda.
Tidak ada keraguan bahwa jika pada tahap musim semi-musim panas tahun 2014 jumlah sukarelawan Rusia dan milisi lokal jauh lebih besar, dan jumlah keseluruhannya sebanding dengan kekuatan yang dikerahkan di Kiev, maka kepemimpinan Rusia akan melakukannya. lebih banyak alasan untuk menerima solusi yang lebih jelas.
Hal ini mungkin bukan disebabkan oleh kurangnya minat terhadap peristiwa-peristiwa di Ukraina, melainkan karena keadaan masyarakat itu sendiri. Tonggak-tonggak konsolidasi tertentu harus dicapai setelah periode kehancuran sosial yang panjang. Pemulihan gairah satu kali saja tidak mungkin dilakukan. Dan untuk mencapainya perlu melalui tahapan, salah satunya peristiwa di Donbass.
Dan untuk generasi mendatang dan peristiwa di negara yang dibangun kembali, sukarelawan Rusia saat ini di Donbass akan menjadi gelombang pertama pahlawan baru.
Dalam situasi internal milisi secara umum, Cossack menonjol. Di sini Anda perlu memahami bahwa Cossack di Donbass yang bertikai tidak pernah menjadi satu struktur yang terintegrasi. Sebaliknya, di balik kedoknya ada banyak detasemen besar dan kecil, yang masing-masing menunjukkan dirinya dengan cara yang berbeda. Pada saat yang sama, perlu dibedakan antara Cossack yang berkunjung dan Cossack lokal. Tingkat kontribusi terhadap kemenangan keseluruhan dan permasalahan lebih lanjut di antara kelompok-kelompok ini berbeda-beda.
Relawan Cossack Rusia-lah yang pertama kali membantu masyarakat Donbass. Pangkalan Rostov "Minplit" menjadi landasan peluncuran bagi ratusan patriot.
Di arah Lugansk, Ataman Nikolai Kozitsyn secara khusus menonjol, yang pada tahap tertentu sebenarnya mengisolasi sebagian wilayah LPR, bertindak, menurut tradisi umum, sebagai salah satu pangeran tertentu dan pada saat yang sama melindunginya dari musuh. . Ada juga ataman independen dengan pangkat lebih rendah, yang mengendalikan pemukiman “mereka”.
Di DPR, situasinya punya kekhasan tersendiri. Pada awalnya, beberapa unit Cossack bertempur sendirian, sementara yang lain datang untuk waktu yang singkat untuk mengambil bagian dalam permusuhan sebagai bagian dari “Vostok”, “Oplot” atau formasi lainnya.
Relawan Cossack melakukan pertahanan di sejumlah arah strategis terpenting, dan juga menjadi tulang punggung sebagian besar unit milisi. Dan merekalah, di bawah naungan batalion Vostok, yang pangkalan keempat dan kelimanya hanya mereka gunakan sebagai pangkalan dan sumber daya, yang sejak lama menjadi basis pertahanan Saur-Mogila54. Detasemen Filin, Plastuns, resimen Cossack Baklanovsky, dan "Wolf Hundred" menunjukkan keberanian yang luar biasa.
Setelah peningkatan pesat semua struktur bersenjata pasca Agustus dimulai, Cossack tidak tinggal diam dari proses ini.
Sebagian besar formasi Cossack mulai berada di bawah naungan Igor Nikolaevich Bezler, memperbesar dan memperluas kepemilikannya, meskipun sejumlah kelompok dan detasemen terus mempertahankan kemerdekaan. Situasi ini berlanjut hingga Bes keluar dari DPR pada November 2014.
Dan kemudian Cossack dibiarkan tanpa otoritas tanpa syarat. Untuk sementara, ataman lokal Donetsk Yuri Safronenko, dengan tanda panggilan “Batya” (tanda panggilan yang “langka”) bertindak seperti itu.
Sejak saat itu, nama Cossack didiskreditkan secara serius. Struktur Bati terlihat dalam banyak fakta ilegal. Dan dengan latar belakang ini, mereka sebenarnya tidak mengakui peran sentral pemerintah Donetsk dan Lugansk.
- Kamerad Menteri! Bagaimana kami bisa setuju untuk memberi kami beberapa departemen kepolisian daerah dan pasar Sokol sehingga secara resmi menjadi milik kami sendiri? Dan tunjuk Cossack kami sebagai wakil dalam pemilihan Dewan Rakyat. Kami akan mencapai kesepakatan dengan siapa pun yang kami butuhkan. Dibutuhkan dua puluh hingga tiga puluh orang.
Duduk di depan saya, asisten Yuri Safronenko, mantan penyelidik polisi Ukraina, yang kini menjadi kepala "departemen operasional" dengan tanda panggil "Pengacara" di jajaran Bati Donetsk Cossack setempat, membuat kesan tragis. . Kata-kata parasit “setuju” dan “tembak” terus terdengar. Kedekatan mereka membentuk struktur unik dari apa yang dibicarakan.
Pidato yang disampaikan dengan buruk, tingkat pendidikan umum yang rendah, ketidaktahuan akan norma-norma hukum dasar (bagi polisi Ukraina hal ini hampir menjadi aturannya) lebih dari diimbangi oleh arogansi dan keracunan kekuatan angkatan bersenjata yang berdiri di belakangnya.
Dia berperilaku dengan saya dengan cara yang sangat sopan, menunjukkan rasa hormat. Namun inti dari permintaannya jelas mencerminkan kekacauan yang kini terjadi di kepala orang-orang tersebut dan tindakan mereka. Sejauh yang saya tahu, suatu saat dia akan dibunuh oleh rakyatnya sendiri.
Kemudian, pada bulan April-Mei 2015, semuanya akan dilucuti oleh struktur Kementerian Keamanan Negara, Kementerian Dalam Negeri dengan dukungan tentara, dan mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut akan ditangkap.
Pada saat yang sama, sebagian besar dari mereka yang benar-benar agresif, yang hidup hanya dengan cita-cita konfrontasi militer untuk nilai-nilai dan gagasan yang dipertahankan, berdiri di garis depan dan bertarung dengan bermartabat dalam pakaian Cossack, jatuh di bawah gelombang negatif secara umum. Ternyata pelanggaran yang dilakukan sebagian mendiskreditkan nama kejayaan pahlawan sejati.
Dan kemudian struktur militer independen Cossack dibubarkan, kelompok yang paling bermasalah dilucuti, dan aktivis mereka ditahan. Sejak saat itu, unit Cossack memasuki sistem korps angkatan bersenjata republik dan menghentikan keberadaan independen mereka.
Perbedaan antara milisi dan sukarelawan
Motivasi para sukarelawan dan milisi sering kali berbeda secara signifikan. Jika sebagian besar sukarelawan datang karena alasan ideologis, mendasarkan pilihan mereka pada prinsip-prinsip pribadi, cita-cita, Dunia Rusia, dan kebutuhan untuk melindungi yang lemah, maka milisi seringkali kurang termotivasi secara ideologis, meskipun, tentu saja, ada banyak orang yang mempunyai motivasi politik yang kuat. aspirasi. Dan ini cukup bisa dimengerti.
Lagi pula, salah satu motif utama penduduk setempat adalah ada orang asing yang datang ke rumah mereka. Dia mencoba menangkapnya dan memaksakan aturannya sendiri. Pihak Ukraina, terutama kelompok nasionalis, yang disebut unit “sukarelawan”, dibedakan oleh tindakan yang sepenuhnya tidak terbatas. Penjarahan terus-menerus, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan warga sipil, penindasan yang canggih, pembalasan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, dan penindasan terhadap para pembangkang membangkitkan sikap yang memadai.
Di sini, tentu saja, mentalitas asli “Donbass” harus diperhitungkan. Tempat-tempat ini dipenuhi dengan semangat orang-orang bebas yang kejam, bercampur dengan kamp, pemilahan etnis, dikombinasikan dengan kerja fisik yang berat dan berbahaya. Saya belum pernah melihat penggunaan nama keluarga “Wild” secara luas, dan ini bukan suatu kebetulan. Juga bukan suatu kebetulan bahwa rekan-rekan bandit mereka, yang mengikuti para sukarelawan yang layak dari Kaukasus, dengan cepat diusir, secara memalukan dan segera menyelesaikan upaya mereka untuk mendominasi lingkungan Slavia, yang telah menjadi kebiasaan akhir-akhir ini.
Karakter umum Donbass ditumpangkan pada kekhususan patriotisme perkotaan Donetsk, yang disebabkan oleh hubungan bertahun-tahun antara penduduk lokal dan berbagai pemerintah dan pusat, ketika patriotisme sejati dianggap hanya bersifat regional. Ada beberapa tempat di mana Anda dapat menemukan cinta yang tulus untuk kota Anda. Seringkali penduduknya mengambil bagian dalam pertahanan, bukan untuk Dunia Rusia, dan bukan karena balas dendam terhadap musuh, tetapi hanya karena orang asing ingin memasuki kota MEREKA.
Pada awalnya, saya memperhatikan kualitas ini di Khodakovsky, menganggapnya sebagai karakter. Ia yang awalnya skeptis baik terhadap gagasan DPR maupun Novorossiya, pegawai karier pasukan khusus SBU, memiliki hal utama yang mendorongnya untuk bertarung, dan justru kecintaannya pada Donetsk. Kemudian, ketika melihat sekeliling, saya menyadari bahwa perasaan ini ada di mana-mana di kota.
Sisi lain dari mata uang ini adalah kesediaan untuk berjuang hanya demi rumah sendiri. Seringkali orang-orang siap untuk bertempur secara heroik sampai mati di daerah mereka, namun sama sekali tidak bersemangat untuk melanjutkan hidup. Misalnya, distrik Petrovsky di Donetsk adalah distrik yang paling banyak diserang di kota tersebut. Marinka dan Krasnogorovka yang telah lama menderita berbatasan dengannya, membungkuk di kedua sisi, dan daerah itu sendiri menjadi sasaran penembakan artileri tanpa ampun. Musuh berulang kali berencana untuk merebutnya, baik dengan melakukan provokasi dan serangan lokal, maupun dengan mengumpulkan kekuatan militer yang signifikan di sekitar wilayah tersebut. Menjelang pemilu Dewan Rakyat DPR, kami mengetahui rencana musuh untuk memotong wilayah tersebut, memasukinya, dan menahannya selama-lamanya. Di satu sisi, hal ini menjadi batu loncatan untuk maju lebih jauh ke dalam kota. Di sisi lain, hal ini memberi alasan untuk menyatakan bahwa selama pemilu terjadi pertempuran di kota tersebut dan sebagian sebenarnya berada di bawah kendali Ukraina.
Tapi itu tidak ada di sana. Penduduk di kawasan itu membentuk garis pertahanan berlapis. Mereka sendiri mula-mula mengorganisir diri menjadi unit-unit pertahanan diri, yang kemudian menjadi bagian dari angkatan bersenjata republik. Terutama di "Oplot". Dan musuh membeku di depan Petrovka. Namun, mereka siap bertempur terutama di distrik Petrovsky...
Situasi ini menimbulkan kesulitan untuk tindakan ofensif selanjutnya. Perhitungan milisi yang siap berperang, bergerak maju ke garis pertahanan pasukan Ukraina yang dibentengi dengan baik, memberikan hasil yang mengecewakan. Ternyata semakin jauh kami bergerak, kami akan semakin kehilangan masyarakat lokal yang tertinggal dalam pemukimannya. Pihak Ukraina menyelesaikan masalah tersebut dengan detasemen nasionalis, namun kami tentu saja tidak akan pernah bertindak menggunakan metode seperti itu.
Bentuk milisi yang saat itu sangat berbeda dengan tentara reguler tentu saja tidak memungkinkan masyarakat dipaksa berperang. Ketika pada akhir Juli 2014 Strelkov mengusulkan untuk melakukan mobilisasi paksa sepenuhnya, seluruh Kabinet Menteri dengan tegas menentangnya justru karena alasan penolakan nyata terhadap gagasan milisi dan meniru tindakan milisi. Ukraina dengan tindakan koersifnya.
Masalah pembentukan kelas manajerial dan faktor Rusia
Terbakar oleh api emosi,
Kami menjalani hidup dengan keras kepala,
Orang aneh yang paling lucu
Dengan otak yang bengkok.
Pada akhir musim gugur, mereka yang menganggap diri mereka lebih banyak manajer daripada pejuang semakin banyak berpindah dari Rusia ke republik. Saat cuaca sangat panas, jumlahnya hanya sedikit. Contoh paling mencolok dari seorang sukarelawan sipil yang bergegas ke tengah-tengah konflik adalah mantan gubernur wilayah Pskov, Evgeny Mikhailov,55 yang, atas inisiatifnya sendiri, tiba dari Rusia di Donetsk pada Juli 2014. Namun kasus seperti itu jarang terjadi pada saat itu.
Jumlah manajer yang antusias mulai meningkat seiring dengan menguatnya republik dan berkurangnya bahaya konfrontasi militer. Hampir semuanya adalah pensiunan atau pensiunan, militer atau sipil. Banyak di antara mereka yang kemudian disebut tentara rahasia Rusia hanya karena memiliki kewarganegaraan Rusia, dan hal ini jauh dari kebenaran, namun rekan-rekan mereka sendiri sering kali tidak menyangkal hal ini, sehingga tidak jelas. Kemunculannya cukup alami. Dunia Rusia tidak bisa dibangun hanya dengan kekuatan senjata.
Masalah utama dari gelombang pengunjung baru ini (tentu saja tidak semuanya) adalah tidak adanya alasan untuk memandang rendah penduduk setempat, meskipun faktanya ada beberapa yang membiarkan diri mereka melakukan hal tersebut. Mengambil keuntungan dari otoritas orang lain, beberapa dari mereka yang berada di rumah adalah cacing kursi abu-abu yang tidak mencolok, paling sering dihapuskan untuk waktu yang lama karena pensiun atau sebagai cadangan, di Donbass melebarkan bulu mereka dan, memanfaatkan lingkaran cahaya Rusia, membusungkan pipi mereka. Khlestakovisme menjadi tidak terkendali.
Penduduk Donetsk mengalami perang dan kesedihan yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh karakter seperti itu. Cerita tentang bagaimana “Saya memiliki empat perang di belakang saya” sering kali berarti, paling banter, menjalani perang ini di markas besar di bawah perlindungan pasukan reguler Rusia. Dan tanda kebesaran masa lalu tidaklah penting. Perang ini membutuhkan eksploitasi baru. Namun manfaat dari beberapa orang yang berkunjung hanya karena, secara kebetulan, mereka datang dari Tanah Air yang lebih luas.
Bahkan ada lebih banyak lagi dari mereka yang lebih memilih untuk bersimpati dengan Donbass dan ide-idenya, yang pertarungannya terjadi di situsnya, dari jarak jauh, memberikan penilaian, secara kategoris memberi label pada para kombatan dan peserta langsung lainnya dalam proses tersebut. Ada parade orang-orang militan yang pendiam di Internet, dengan marah menuntut perang besar namun sepenuhnya menolak partisipasi mereka di dalamnya. Selain itu, masing-masing memiliki penjelasan tersendiri mengenai alasan kelemahannya.
Banyak dari mereka, pada prinsipnya, tidak mampu bertindak, melepaskan semua semangat patriotik mereka dalam pertempuran virtual dan kantor yang tak ada habisnya, obrolan dan artikel di Internet, di mana mereka mendirikan berhala dan menunjuk bajingan. Sering kali, hal ini tidak ada hubungannya dengan kenyataan obyektif. Tak pelak lagi, sebuah singgungan terhadap tokoh-tokoh terkenal dari “Anak Sapi Emas” yang tidak dapat binasa karya Ilf dan Petrov muncul dengan sendirinya.
“Hampir semuanya mengenakan rompi kekesalan dan topi baseball patriotik. Beberapa bahkan mengenakan kaus bertuliskan “USSR”. Yang lain, dalam cuaca apa pun, mencoba mengenakan kamuflase tentara atau nelayan, ditempel dengan tanda pangkat cerah, di mana kata “Novorossiya” selalu muncul, meskipun sebagian besar pemakainya belum pernah berperang, dan beberapa bahkan belum pernah ke sana. Donbass. Rompi sedang populer, yang mungkin dikaitkan dengan Novorossiya, sehingga harus dirobek.
Di sini, di berbagai forum, pecahan dari semua jenis organisasi sukarelawan, proyek jingoistik, analis dalam ruangan, pengemis yang tahu cara menjadi kaya untuk seluruh negeri sekaligus, copywriter periklanan, milisi yang ditolak oleh sistem militer Rusia dan Donbass, abadi. “pejuang melawan rezim” dan para pemimpin bangsawan lainnya, yang layu karena menurunnya intensitas patriotik di media dan menurunnya aliran sponsor dan bantuan kemanusiaan yang bergejolak, beberapa di antaranya memungkinkan untuk berhasil menggabungkan kebutuhan spiritual Rusia Raya dari Sri Lanka hingga Timisoara dengan solusi kebutuhan pribadi, pensiunan militer yang tidak berguna, wanita-wanita agung, bajingan Ukraina pintar yang menyamar sebagai pemimpin awal revolusi Donbass-Novorossiysk, pegawai gila, pengusaha kecil yang bangkrut, dan bajingan lainnya .
Suatu ketika mereka berkumpul di sini untuk mendiskusikan bagaimana “membunuh tujuh orang dalam satu gerakan.” Abu Klaas terus-menerus mengetuk kesadaran yang meradang. Sekarang mereka tertarik ke sini, ke sudut internet dan pesta kantor yang familiar, karena kebiasaan jangka panjang dan kebutuhan untuk menggaruk lidah. Mereka membaca situs web “gerakan Novorossiya” setiap hari - mereka tidak menghormati sumber daya “Surkov pro-Kremlin” - dan segala sesuatu yang terjadi di dunia dianggap sebagai awal dari “pengurasan Novorossiya”. Pengurasan Novorossiya adalah konstanta pribadi mereka dalam hidup, yang menjelaskan mengapa mereka mendapati diri mereka tersisih dari apa yang sedang terjadi. Suatu ketika, di awal peristiwa, Novorossiya, sebagai cikal bakal ekspansi Rusia atau kunci federalisasi Ukraina yang pro-Rusia, memiliki peluang nyata dan semuanya begitu ceria dan, menurut mereka, segera diselesaikan. Masalah kompleks masyarakat Rusia dan negara secara keseluruhan, membawa makna pada keberadaan banyak orang yang kelabu bahwa “legenda Novorossiya” masih memancarkan sinar keemasan di sudut terang mereka, sambil memberikan kesempatan kepada mereka yang paling licik dan penuh perhitungan. untuk memastikan keberadaan finansial dan politik mereka sendiri.
– Pernahkah Anda membaca tentang pertemuan terakhir dalam format Normandia? - satu rompi pique ditujukan ke rompi pique lainnya. – Pidato Lavrov?
– Lavrov adalah kepalanya! - rompi yang ditanya menjawab dengan nada seolah-olah dia yakin akan hal ini berdasarkan kenalannya selama bertahun-tahun dengan diplomat itu.
– Pernahkah Anda membaca pidato Strelkov pada pertemuan para pendukungnya di St. Petersburg, tempat lahirnya revolusi?
- Nah, apa yang bisa kita bicarakan... Strelkov adalah kepalanya! Dengar, Maxim,” dia berbicara kepada orang ketiga yang mengenakan kaus berminyak. – Apa yang bisa Anda katakan tentang Strelkov?
“Jujur saja,” jawab T-shirt itu, “jangan masukkan jarimu ke dalam mulut Strelkov.” Saya pribadi tidak mau ambil pusing soal itu.
Dan, sama sekali tidak malu dengan kenyataan bahwa Strelkov tidak akan pernah membiarkan Maxim memasukkan jarinya ke dalam mulutnya, T-shirt itu melanjutkan:
- Tapi apa pun yang Anda katakan, saya akan mengatakannya dengan jujur - Babkin juga masih berkepala dingin.
Rompi pique mengangkat bahu. Mereka tak memungkiri kalau Babkin juga seorang kepala. Tapi yang terpenting, Dugin menghibur mereka.
- Dugin! - kata mereka dengan penuh semangat. - Ini kepalanya! Dia dan proyek Noomachia-nya dengan gagasan pertarungan antara tradisi dan modernitas...
“Jujur saja, Tuan Yegor,” bisik Maxim, “semuanya baik-baik saja.” Malofeev sudah menyetujui Novorossiya, tapi tahukah Anda dalam kondisi apa?
Rompi kekesalan berkumpul lebih dekat dan menjulurkan leher ayam mereka.
– Asalkan Odessa dan Mariupol dinyatakan sebagai kota bebas. Malofeev adalah kepalanya. Lagi pula, mereka membutuhkan pelabuhan untuk menjual batu bara dan logamnya kepada seseorang? Kami akan menjual melalui pelabuhan.
Mendengar pengumuman ini, mata para patriot yang berkumpul berbinar. Mereka ingin menjual selama bertahun-tahun,
– Strelkov adalah kepalanya! - kata mereka sambil menghela nafas. – Dugin juga seorang kepala.
Ketika pahlawan kita terbangun dari pikirannya, dia melihat bahwa dia sedang dipegang erat di sisi jaketnya oleh seorang “Novorossian” yang tidak dikenalnya dengan topi hancur dan kamuflase berminyak dengan dua lusin tanda pangkat multi-warna. Batangan penghargaan palsu dengan karet busa dan tanda plastik penghargaan yang tidak ada meluncur ke samping, dan melalui lubang besar di jaket terbuka orang dapat melihat garis besar bendera dengan garis bersilang di atasnya dan profil Stalin dengan monogram melingkari “ Saya tidak akan melupakan Ice March.”
“Dan saya beri tahu Anda,” teriak si ibu di telinganya, “bahwa Putin tidak akan menerima umpan ini!” Dia tidak akan menerima umpan ini! Apakah kau mendengar?
– Reshetnikov adalah kepalanya! - bergegas mengejarnya. “Dan Aksenov adalah kepalanya…”
Faktanya, motif utama perilaku seperti itu di kalangan mayoritas adalah rasa takut. Takut akan kematian, cedera. Atau takut dilarang masuk Eropa atau Amerika. Takut akan sanksi atau kemungkinan tuntutan pidana. Tapi ketakutan selalu dangkal. Dan saya pribadi mengenal banyak dari mereka yang hanya takut untuk membuktikan ocehan sok mereka dengan perbuatan.
...Akhir musim gugur 2014. Saya berhasil melarikan diri ke Moskow selama tiga hari. Saya perlu menyelesaikan sejumlah masalah pekerjaan dan bertemu keluarga saya.
Malam di salah satu restoran Moskow. Dengan mata linglung saya melihat orang-orang Moskow yang riang, merasa seperti seorang kadet di universitas militer, yang sedang cuti untuk pertama kalinya setelah “karantina” dari KMB56 dan kagum bahwa dunia tidak berbaris dalam formasi, berseragam, tidak hanya tidur setelahnya. menyala dan tidak memberi hormat kepada senior yang berpangkat. Secara refleks aku merunduk karena suara yang keras dan tajam.
Orang yang mengundang saya ke restoran, yang saya anggap sebagai teman saya, duduk di seberangnya. Kami berbicara tentang Donbass, masyarakatnya dan masalah mereka.
Vladimir bersemangat. Menyesuaikan kacamatanya dan menggerakkan tangannya, dia meminta untuk membawanya ke Donetsk.
- Vova, mengapa kamu membutuhkan ini?
- Dan mengapa kamu membutuhkannya?! Kenapa kamu pergi?
– Volodya, kita sudah membicarakan hal ini berkali-kali. Saya punya gerobak dan gerobak kecil. Saya orang Ukraina, dan apa yang terjadi di sana selaras dengan saya. Odessa adalah kampung halaman saya, dan salah satu pendorong kereta api adalah peristiwa tanggal 2 Mei. Dan saya tidak bisa melakukannya dengan cara lain. Setiap hari saya bersemangat membaca berita tentang perang ini. Lompat dari satu situs ke situs lainnya. Carilah butiran kebenaran dalam arus kebohongan dan propaganda. Saya tidak bisa melihat foto anak-anak yang dibunuh dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, saya memahami bahwa peristiwa berskala global dan konsekuensinya sedang terjadi di dekatnya, dan saat ini saya menghabiskan minggu demi minggu dalam kekhawatiran yang sia-sia. Dan saya percaya pada Rusia. Saya percaya bahwa sekali lagi, melalui kesedihan dan penderitaan, dia akan terlahir kembali. Dengan bagian integral dan penting berupa Ukraina. Hal yang sangat saya sukai untuk ditonton dari pinggir lapangan saat film tersebut meluncur ke dalam rawa kegilaan militan yang tidak dapat dibatalkan. Itu sebabnya saya di sana sekarang.
- Menurut Anda mengapa hal itu berbeda bagi saya? Apakah saya orang aneh, atau semacamnya, yang memandang acuh tak acuh pada kematian orang? Atau apakah saya tidak ingin mengambil bagian dalam sesuatu yang besar?! Apalagi saya yakin bisa bermanfaat!
Saya sedang memikirkan apa yang sebenarnya bisa. Seorang pensiunan militer, seorang kolonel, yang memiliki banyak pengalaman dalam pekerjaan operasional, yang sekarang menduduki salah satu posisi tingkat menengah di sebuah perusahaan industri di Moskow, di bawah naungan saya, dia benar-benar dapat memberikan banyak hal kepada Donetsk. Saya sangat membutuhkan pemimpin yang bertele-tele dan teliti dalam cara yang baik, yang dapat saya andalkan tanpa ragu-ragu.
Di sisi lain, saya mengenal keluarganya dengan baik. Dan jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Bertanggung jawab atas hidup Anda adalah satu hal, dan bertanggung jawab terhadap teman Anda adalah satu hal.
Saya menghabiskan waktu lama untuk mencoba menghalangi Vladimir dari keputusannya. Dia menolak. Berbicara tentang patriotisme dan nasib manusia. Dia berbicara tentang kehormatan petugas dan dia merasa membutuhkannya.
saya ragu.
Setelah berangkat ke Donetsk dan melanjutkan percakapan ini melalui telepon dan Skype untuk waktu yang cukup lama, saya akan menghalangi Volodya, dan dia akan terus bersikeras.
Oleh karena itu, saya menganjurkan agar dia mengambil inisiatif sendiri, dan saya akan mendukungnya. Begitulah cara kerjanya. Kami sedang mempertimbangkan Vladimir untuk posisi Wakil Menteri Keamanan Negara Pertama DPR. Wakil saya.
Selama beberapa bulan, Vova telah bersiap untuk berangkat ke Donbass. Di tempat kerja, dia menegosiasikan liburan panjang dengan biaya sendiri. Semua orang tahu bahwa dia akan pergi ke Donetsk. Mengagumi wanita yang mengeluh tentang keputusannya yang berbahaya, pria yang tegas hanya menjabat tangan dan pelukannya. Dia membeli beberapa set seragam dan banyak obat-obatan. Dia sendiri menjadi tegas dan misterius. Semua orang di sekitarku mengerti. Vova pergi berperang. Pahlawan kita. Pelindung kita.
Saat ini, saya sedang mempersiapkan tempat kerja untuk teman tempur saya yang sekarang, dalam arti sebenarnya. Saya sedang menyiapkan kantor kerja. Saya menunjuknya sebagai sekretaris. Saya menempatkan dua mobil sebagai cadangan - untuk dia dan seorang pengawal. Saya memilih personel keamanan pribadi berdasarkan tinggi dan bentuk tubuh. Tempat tinggal yang relatif nyaman telah dipilih. Dan yang paling penting, saya mengosongkan posisi deputi pertama saya untuk kegiatan operasional. Saya tidak sedang mempersiapkan pengganti untuk diri saya sendiri. Untuk apa? Seorang teman tepercaya akan datang menemui saya. Oleh karena itu, kehadiran deputi lain yang berkompeten di bidang operasional bisa mengakhiri implementasi keputusan teman saya yang sudah lama ia tekankan dengan keras kepala.
Maka berakhirlah operasi Debaltsevo. Gencatan senjata telah diumumkan. Dan akhirnya kami berhasil merekrut sejumlah kecil pensiunan pertama di Rusia yang setuju untuk berpartisipasi dalam pembangunan MGB lebih lanjut. Lalu bagaimana jika fase panas utama perang telah berlalu dan tahap kunci dalam pembentukan departemen telah diatasi. Bagus sekali. Bukan lelucon, bagus sekali. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan; langkah pertama, meskipun penting, telah diambil. Bintang utama dalam grup tersebut, tentu saja, adalah Vladimir.
Suatu hari sebelum rombongan berangkat. Pesan di Skype:
“Saya mempertimbangkan segalanya dan memutuskan untuk membatalkan perjalanan.”
Wow! Seperti yang mereka katakan dalam satu lelucon, saya belum pernah melihat angka seperti itu di sirkus. Motifnya Vova, motifnya apa?!
Dan kemudian sesuatu yang liar menjadi jelas. Sampai saat ini, teman saya ternyata percaya bahwa dalam cerita ini dia akan bisa mendapatkan beberapa bonus materi. Saya pikir di saat-saat terakhir ternyata acara ini memiliki preferensi yang serius. Dan ketika ternyata sebenarnya tidak ada roti jahe, tetapi hanya apa yang suka dibicarakan oleh petugas parket kami saat makan - kehormatan melayani, dan, jika perlu, mati demi Tanah Air, maka semuanya berakhir di situ. Apalagi, hingga saat ini, versi motif altruistik disuarakan kepada saya. Dan ini dia untuk Anda.
Omong kosong! Bagaimana! Saya harus menyerahkan kasus kepadanya di masa depan! Posisi ini kosong! Saya mengatur segalanya untuk kedatangan Vladimir. Setelah jaminan saya di belakang saya, mereka menunggunya dengan sangat tidak sabar dan menganggapnya sebagai bos yang diinginkan!
Kita harus memperbaiki semuanya dalam mode api. Akibatnya, rangkaian peristiwa yang dibangun karena kejadian tersebut akan berujung pada masalah serius pada kementerian, pembunuhan wakil personel saya Oleg Kazak dan sejumlah insiden tragis lainnya.
Jadi aku tidak punya teman. Lebih-lebih lagi. Manusia cenderung membenarkan diri sendiri. Oleh karena itu, kepengecutan, destruktif dan layu, di luar ambang batas di mana tidak ada lagi kesalahan diri sendiri, tetapi hanya dunia pada umumnya, yang harus disalahkan atas kelemahan dan kekejaman Anda, dan orang yang Anda khianati, khususnya, menjadi fakta keberadaan yang baru. Dunia di mana pembenaran diri selalu lebih tinggi daripada mengakui keburukan seseorang.
Banyak orang takut pergi ke Donbass. Salah satu dari mereka yang dengan penuh semangat mendiskusikan nasib Novorossiya dan Donbass di restoran dan di tribun Rusia, tetapi tidak pergi ke sana, hanya karena pengecut.
Beberapa dari mereka ternyata lebih licik, mengulur waktu hingga relatif stabil, setelah itu dimungkinkan untuk menerobos ke “ruang tempur”, tetapi tanpa perang. Lalu, saat itu tidak lagi menakutkan.
Dan di sini, bagi sebagian orang, lubang cacing mereka terwujud secara luas.
Situasinya bisa bermacam-macam, tetapi bagi saya selalu terasa bahwa ketika Anda tiba di depan saudara-saudara Anda setelah fase pertempuran aktif berakhir, Anda harus merasa malu karena tidak berada di sana saat cuaca sedang panas. Di mana Anda saat mereka menyerang kota, dan mengapa tidak di sini?! Di saat-saat tersulit dan tanpa harapan?! Meskipun mereka syuting sekarang, dulu dan sekarang, seperti yang mereka katakan, adalah dua perbedaan besar. Mengapa, setidaknya saat ini, Anda belum pernah ke garis depan, hanya untuk melihat seperti apa di sana?! Bukan urusan master?! (Selanjutnya, saya pasti ingat ungkapan yang mengawali perjalanan kami ke Donbass. Tentang parit.)
Namun menurut kebiasaan terkenal para budak yang sempat diijinkan meniru majikannya, ada pula yang membiarkan dirinya berperilaku tidak pantas. Oleh karena itu, secara berkala muncul masalah dengan menurunnya otoritas “daratan”, meskipun tentu saja ada orang yang berbeda-beda, termasuk orang-orang yang benar-benar layak.
Dan sungguh canggung untuk menggambarkan beberapa situasi di tempat hiburan Donetsk, yang karakter utamanya adalah "spesialis Rusia" yang dengan cepat menjadi pelanggan tetap mereka, yang dianggap oleh orang yang mereka cintai sebagai pahlawan yang pada saat itu, "tanpa menyayangkan mereka perut, tawarkan dada mereka untuk Rusia "57.
Dalam hal ini, para manajer yang datang dari Rusia sejak musim semi tahun 2015 telah bergabung menjadi satu aliran dengan penduduk Donetsk yang kembali dari Ukraina dan lagi dari Rusia, yang dalam jumlah yang cukup signifikan mewakili mereka yang melarikan diri pada awal perang.
Situasi yang tidak masuk akal mulai berkembang. Penduduk paling patriotik di Donetsk dan pemukiman lain di wilayah tersebut, yang selamat dari tahap kehancuran militer, kematian dan kelaparan yang paling sulit, yang membuktikan kecintaan mereka pada tanah mereka, mulai disingkirkan oleh orang-orang sombong Rusia dan buronan Ukraina mereka “ rekan seperjuangan.” Jelas bahwa rumusan Thomas Carlyle, “Setiap revolusi digagas oleh kaum romantis, dilakukan oleh orang-orang fanatik, dan para bajingan menikmati buahnya” bersifat universal, tetapi ini bukanlah alasan untuk menerima keadaan ini.
Di satu sisi, memang terdapat kekurangan manajer yang berkualitas. Saya telah mengamati situasi di mana eksperimen sosial lain sedang dilakukan lebih dari sekali. Seorang patriot Donbass yang tulus dipekerjakan dan diangkat ke posisi kepemimpinan terkemuka. Paling sering, hal ini menyebabkan kelumpuhan total pada area yang dipercayakan. Pria tersebut tidak mengetahui standar dasar dan prinsip kepemimpinan. Ada juga upaya untuk mempromosikan karyawan junior dan menengah melalui beberapa tingkatan yang telah terbukti dedikasinya. Kadang-kadang mereka berhasil, tetapi lebih sering tidak.
Faktanya adalah bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, sistem yang dibentuk oleh oligarki lokal mencakup semua bidang kehidupan yang kurang lebih terlihat. Dan jika Anda memiliki kualitas dan bakat manajerial yang baik, Anda pasti akan menarik perhatian lembaga negara atau publik terkait yang dikendalikan oleh Akhmetov, Taruta, dan lainnya. Hanya sebagian kecil aktivitas oposisi (dan tidak semuanya) dan sangat sedikit aktivis yang tidak terlibat dalam jaringan ini. Oleh karena itu, kami harus mencoba menghasilkan manajer baru dengan cepat atau memformat ulang manajer lama dengan cepat.
Perlu dipahami bahwa gerakan sukarelawan di Rusia tidak hanya mengubah Donbass dan Ukraina, tetapi juga Rusia sendiri.
Faktanya adalah bahwa perwakilan dari semua kekuatan politik Rusia, setidaknya mewakili potensi kekuatan, mengambil bagian dalam peristiwa di Donbass.
Selain mereka yang setia tanpa syarat pada platform resmi negara Rusia, komunis berhasil bertempur di sana (di brigade Prizrak mereka memiliki seluruh detasemen, dan unit di kota Bryanka LPR disebut "Bryanka USSR"), radikal sayap kanan (“E.N.O.T. corp.", DSRGG "Rusich" dan kelompok lainnya), organisasi nasionalis Rusia, radikal sayap kiri yang dipimpin oleh "Bolshevik Nasional", kaum monarki yang sekarang terkenal dengan "Legiun Kekaisaran" dan unit lainnya, formasi militer Cossack (dan di sini segera menjadi jelas siapa " mummer,” dan siapa Cossack asli), penggemar sepak bola yang tidak hanya membentuk batalion Azov Ukraina, tetapi juga “perusahaan pengintai Gorlovka”, kelompok politik dan sosial seperti “Essence of Time ” detasemen, bahkan kelompok militan pagan Rusia, dll.
Di satu sisi, hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi negara karena potensi radikalisasi gerakan politik. Di sisi lain, tantangan ini tidak terlalu penting mengingat adanya akuisisi yang penting dan tidak diragukan lagi, yang belum dikelola dengan baik oleh negara Rusia. Kejahatan paling berat yang dilakukan pejabat yang bertanggung jawab atas proses ini adalah upaya untuk mengabaikannya.
Karena lawan ideologis kemarin yang tidak dapat didamaikan, yang saling membenci karena postulat program yang berbeda, pada saat itu mendapati diri mereka bersatu di satu sisi oleh persaudaraan yang berjuang untuk tujuan bersama membela Donbass. Dan mereka benar-benar bersumpah setia pada kepentingan nasional Rusia.
Bicara tentang masa depan
– Andrey Yuryevich, ternyata kita akan seperti Transnistria?
Sopir saya, baik ajudan maupun “pemimpin pribadi” senior Maxim, mengajukan pertanyaan yang mengkhawatirkan semua penduduk Donetsk. Maxim adalah tipikal penduduk Donetsk. Kuat, gemuk, kokoh, dengan juling yang licik dan gangster. Dapat diandalkan dan penuh rasa ingin tahu.
– Anda tahu, Maxim, dalam sains modern ada paradoks terkenal tentang kucing Schrödinger. Ini adalah analogi yang lucu untuk menunjukkan ketidaksempurnaan konsep ilmiah tertentu dan ketidaklengkapannya. Sebuah cerita tentang seekor kucing yang harus hidup dan mati pada saat yang bersamaan. Begitu pula dengan DPR. Di kedua sisi papan catur ini, pemain mungkin merasa bahwa mereka membekukan proses hingga ada kesempatan, menggantungkannya di antara langit dan bumi. Namun gagasan mereka tentang hal ini tidak lengkap seperti keyakinan mereka pada kucing yang hidup dan sekaligus mati. Jauh di lubuk hati, para pemain juga memahami hal ini dan oleh karena itu berusaha menahan situasi, yang disebut beku, selama mungkin. Ini adalah inflasi konstan dari balon dengan lubang di sisinya. Jadi persoalan Transnistria tidak relevan. Jika kita benar-benar benar dalam hal karakteristik formal, maka kita masih lebih mirip dengan Karabakh, namun kurang berkelanjutan dan stabil. Selain itu, Transnistria tidak memiliki perbatasan yang sama, dan cakupan masalahnya sangat berbeda.
- Nah, Andrey Yuryevich. Ya, Rusia mengatakan bahwa kami seolah-olah adalah Ukraina. Dan dalam perjanjian Minsk ini, kami adalah... ORDILO58, seolah-olah...
Maxim mulai berbicara dengan penuh semangat. Jelas sekali dia banyak memikirkan hal ini, dan bagaimana mungkin dia tidak memikirkannya? Ini juga takdirnya.
- Maksim. Jika Anda mengira saya senang dengan perjanjian Minsk, maka Anda salah besar. Omong-omong, sama seperti Zakharchenko. Namun jika Anda lupa, milisi dari garis depan, yang dipimpin oleh Tsar,lah yang datang pada bulan September untuk meyakinkan para deputi Dewan Tertinggi agar memilih Minsk yang pertama, dan Anda tahu alasannya. Dan, Anda akan tertawa, dan pihak Ukraina tidak senang dengan mereka. Baik mereka maupun kami membutuhkan kemenangan. Sebagian besar elite Ukraina saat ini, termasuk anggota Kabinet Menteri, sangat kritis terhadap penandatanganan perjanjian Minsk yang dilakukan Poroshenko. Lihatlah pers Ukraina. Penuh dengan histeris bahwa Poroshenko “memperdagangkan konstitusi Ukraina”, menandatangani “perjanjian pengkhianatan tingkat tinggi”, yang disalin dari “perjanjian Khasavyurt”, yang bagi Ukraina akan menyebabkan munculnya Chechnya-2 di Donbass - sebuah “lubang hitam”. Lihat apa yang Yarosh katakan. Dia juga menyatakan bahwa unit Sektor Kanan tidak akan mematuhi ketentuan perjanjian Minsk mengenai gencatan senjata total dan berhak untuk melanjutkan permusuhan aktif sesuai dengan rencana operasional mereka sendiri. Subyek ini meminta semua pasukan paramiliter sukarelawan untuk bersatu melawan musuh abadi Ukraina - kekaisaran Kremlin.
- Nah, ini Yarosh! – Maxim tersenyum kecut.
- Ya, Yarosh. Seorang hantu yang sengaja dipompa oleh layanan khusus Ukraina. Tapi bukan itu intinya. Hanya saja dalam kondisi saat ini, kemenangan tersebut mustahil bagi kedua belah pihak. Anda berada di garis depan dan dalam unit dan mengetahui situasinya!
- Aku tahu…
– Sekarang dengarkan tentang Transnistria. Tahukah Anda bahwa biografi saya juga ada hubungannya dengan PMR. – Maxim mengangguk setuju. – Oleh karena itu, saya akan bercerita sedikit tentang sejarah Republik Pridnestrovia. Menurut Anda, kapan PMR dibentuk?
“Yah, mungkin di usia sembilan puluh dua tahun,” kata Maxim ragu-ragu.
- TIDAK. Transnistria sebagai sebuah negara dibentuk pada tahun 1990. Kemudian dua tahun perjuangan politik. Lambat laun, provokasi dimulai yang berujung pada perang tahun 1992. Semuanya sama seperti di Donetsk, hanya ukurannya lebih kecil dan prosesnya lebih lama. Barat bahkan menjatuhkan sanksi terhadap para pemimpin PMR, seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi begini. Menurut Anda kapan Transnistria mendeklarasikan kemerdekaannya?
- Ya, tentu saja, dalam sembilan puluh dua! Meskipun tidak, Anda mengatakan bahwa itu dibuat pada tahun sembilan puluhan... Ya, itu berarti pada seribu sembilan ratus sembilan puluh, mungkin...
- Tidak, Maksim. Dan tidak di tahun sembilan puluhan, dan bahkan tidak di tahun sembilan puluh detik. Transnistria mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 September 2006 setelah referendum nasional. Enam belas tahun setelah penciptaannya. Dan sebelum itu, Transnistria, meskipun berperang dengan Moldova, secara resmi membangun negara yang sama dengannya. Menurut Anda, apakah setelah perang kaum Pridnestrovia ingin tinggal serumah dengan Moldova?! Namun dalam periode yang berbeda mereka secara resmi membentuk sebuah federasi, kemudian menjadi konfederasi, kemudian menjadi negara bersama, kemudian menjadi satu negara bagian. Saya tekankan, secara resmi. Pada saat yang sama, PMR memperkenalkan mata uangnya sendiri, membentuk tentara, layanan khusus, semua atribut kenegaraan, dan bergerak ke arah yang berlawanan dengan Moldova. Karena diplomasi dan kenyataan jauh dari hal yang sama. Namun pada saat yang sama, terdapat banyak rencana dan peta jalan untuk penyelesaian dan penyatuan dalam masalah Transnistrian. Primakov, Kozak, Yuschenko, dan lainnya...
- Tidak mengerti. Mengapa hal ini perlu?
– Anda tahu, ada ungkapan yang membuat semua orang bosan. Politik adalah seni tentang kemungkinan. Artinya, Anda perlu bertindak dalam batas-batas yang dapat dicapai, dan bukan dalam batas-batas fantasi Anda. Dalam hidup, tidak pernah semuanya berjalan sesuai keinginan Anda, apalagi jika ada banyak orang di sekitar Anda yang memiliki tujuan dan keinginan yang berlawanan. Apalagi jika tumpukan sumber daya ini memiliki banyak sumber daya, dan keinginan untuk membuat Anda merasa buruk semakin besar. Oleh karena itu, jika ingin mencapai hasil yang serius, maka Anda harus melakukan manuver. Jika tidak maka akan seperti kata pepatah. Anda menginginkan semuanya sekaligus, tetapi Anda tidak mendapatkan apa pun secara bertahap.
- Artinya, itu perlu... Sial, jadi, tapi kenapa, sungguh?
- Nah, lihat. Berkat pernyataan formal tentang negara bersama, pada tahun 1997 Transnistria dapat menandatangani Memorandum di Moskow dengan Moldova, dengan dukungan Rusia dan Ukraina, yang memungkinkan republik tersebut melakukan kegiatan ekonomi mandiri dan secara umum melegalkan kemerdekaannya di hampir semua bidang.
PMR tentu saja bukan Donbass, tetapi ada juga industri yang maju di sana, dan sebagian besar produknya diekspor ke Barat. Hal ini memberikan sejumlah peluang lain bagi Transnistria. Berkat negosiasi tersebut, secara bertahap mereka menjadi partai yang secara resmi setara dengan Moldova. Dan ini sangat penting. DPR baru saja mulai bergerak ke arah ini, dan tanpa perjanjian Minsk hal ini tidak mungkin dilakukan.
Toh, sebelum Minsk ini, DPR sama sekali tidak punya hak. Kami, menurut Kyiv, adalah teroris murni. Dan sekarang mereka sedang bernegosiasi dengan kami, ada beberapa kelompok kerja. Jelas bahwa batu-batu itu tidak banyak berguna saat ini, tetapi air mengikis batu. Kami tidak bertarung hanya untuk bertarung. Dalam hal seperti itu seseorang harus melakukannya tanpa musketeering. Karena di belakang kita adalah penduduk sipil, anak-anak dan perempuan, dan seluruh Rusia, pada akhirnya. Masalah tanggung jawab sangatlah besar.
Apalagi Anda tahu betul bahwa bagi mereka yang memang ingin berperang, Minsk bukanlah halangan. Hanya saja banyak orang yang ingin “orang itu” yang bertarung, bukan dirinya sendiri.
Namun mereka yang menuntut penghapusan perjanjian Minsk sama sekali tidak menginginkan hal tersebut. Bagi mereka, penghapusan Minsk menyiratkan keterlibatan resmi Rusia dalam perang dengan Ukraina dan pengerahan pasukan Rusia. Karena Anda memahami betul bahwa tanpa ini, penghapusan Minsk setelah beberapa waktu akan menimbulkan kemungkinan ancaman kekalahan militer kita dalam kondisi yang ada. Dan dalam hal ini, perjanjian tersebut lebih membatasi Ukraina.
– Jadi, fakta bahwa kita mendaftar ke Minsk ini tidak berarti apa-apa?
– Menjanjikan, Maxim, seperti yang kalian tahu, bukan berarti menikah.
Maxim mengangguk setuju. Saya menjawab pertanyaannya.
 
Tentang masuknya pasukan
Oh, betapa di musim panas tahun 2014 kami menunggu masuknya pasukan Rusia! Setiap hari dibangun di atas penantian yang penuh semangat akan pesan tentang dia. Bagi kami saat itu tampaknya ada semua kondisi dan prasyarat untuk ini. Baik tertidur maupun terbangun untuk mengantisipasi serangan udara, hingga suara tembakan tunggal, ledakan, ledakan mortir dan artileri, kami menunggu. Kami sangat menantikannya!
Semakin sedikit harapan terhadap masukan, semakin putus asa persepsi terhadap realitas. Hanya mereka yang berada di sana pada akhir Juni hingga pertengahan Agustus 2014 yang bisa memahami kondisi ini. Campuran antara keputusasaan dan kesiapan putus asa untuk berjuang sampai akhir. Ketidakpastian yang terus-menerus menindas.
Kini ada banyak spekulasi mengenai “penyerahan Donbass”. Ini adalah retorika orang yang berbeda. Dan sampah oportunistik, dan patriot yang murni naif. Saya sendiri sering mendapati diri saya berpikir bahwa segala sesuatunya bisa saja berbeda. Bisa...
Pada saat-saat seperti itu, saya teringat percakapan dengan salah satu negarawan yang menjelaskan kepada saya posisi penguasa.
- Andrey! Pendidikan Anda memungkinkan Anda berpikir sistematis, dan pengalaman hidup Anda relevan! Anda perlu melihat segala sesuatunya secara lebih luas. Ini lihat…
Teman bicara saya mengambil selembar kertas, pensil dan membagi kertas itu menjadi dua bagian. Di atas satu dia menulis “untuk”, di sisi lain dia menulis “menentang”. Ini terlihat seperti ini.
Di belakang:
1. Kehadiran presiden sah Ukraina yang dikendalikan.
2. Kekacauan umum di Ukraina. Kelemahan dan keragu-raguan angkatan bersenjata.
3. Sentimen pro-Rusia di sejumlah bidang.
4. Tanda-tanda munculnya struktur untuk melawan junta.
5. Semangat patriotik masyarakat Rusia yang cerah, terinspirasi oleh Olimpiade dan Krimea.
6. Posisi keuangan Rusia yang stabil.
Melawan:
Di sinilah segalanya menjadi lebih rumit dan menarik...
Teman bicara saya berpikir selama beberapa detik, menarik pipa briarnya yang anggun, bersandar di kursinya dan melanjutkan:
– Karena tidak ada satu pun posisi “untuk” yang menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan politik yang nyata! Dan itulah kenapa…
Pensil meluncur melintasi paruh kedua lembar kertas. Komentar terhormat pada nada pendek dalam suaranya.
- Pertama. Yanukovych mendapatkan semuanya. Tingkat korupsi yang liar, kebodohan, pengkhianatan, keangkuhan kekuasaan dengan sentuhan urbanisme yang besar tidak lagi dapat ditoleransi oleh siapa pun. Anda tahu bahwa wilayah timur sama-sama membenci Maidan dan Yanukovych serta oligarkinya! Bahkan Maidan yang menggulingkannya, berhasil ia ciptakan sendiri, ketika di awal kejadian ia berada di sisi lain.
Terlebih lagi, bahkan setelah Yanukovych melarikan diri, sebagian besar pengunjuk rasa belum siap untuk berdiri di bawah panjinya, dan jika ini terjadi, struktur seperti itu akan segera runtuh. Jelas lebih cepat daripada pencapaian tujuan kami. Janek sendiri tidak mampu mengambil spanduk tersebut. Dan bahkan bersama spanduk. Saya belum siap menghadapi histeria, jeritan binatang. Sebagai sebuah gambaran, hal tersebut dapat dimodelkan, namun hanya jika terdapat faktor-faktor yang lebih signifikan. Hal yang paling bisa diperas darinya adalah surat tertanggal 4 Maret, di mana ia meminta Putin untuk menggunakan pasukan di Ukraina untuk memulihkan ketertiban, meskipun menurut konstitusi Ukraina, masalah penerimaan pasukan asing berada dalam kompetensi eksklusif Verkhovna Rada. . Namun kami mencoba menghilangkan muatan positif surat ini selama reunifikasi Krimea. Selanjutnya dengan karakter ini hanya ada kekosongan.
Kedua. Masuknya secara resmi ke Ukraina berarti aneksasi sebenarnya. Kemudian masalahnya menjadi masalah ekonomi karena alasan yang biasa-biasa saja. Perekonomian Ukraina saat ini benar-benar tidak menguntungkan. Dalam hal ini, hal ini mirip dengan Rusia pada awal tahun sembilan puluhan, ketika Rusia dengan panik meminta pinjaman dari Barat, namun keadaannya lebih buruk lagi. Tidak ada satu pun pembayaran sosial bulanan di negara merdeka yang dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya internal tanpa pinjaman dari IMF dan organisasi lainnya.
Pinjaman Rusia sebesar 15 miliar, tiga di antaranya kami berikan pada malam pelarian Yanukovych, merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan Ukraina pada Barat, tentu saja dengan meningkatkan ketergantungan pada Rusia.
Setelah pengerahan pasukan, pendanaan untuk Ukraina oleh Barat secara otomatis akan berhenti. Artinya, Rusia harus mulai menyediakannya. Dengan diberlakukannya sanksi secara paralel terhadap kami dan pemotongan cadangan keuangan, Rusia ternyata tidak dapat melakukan hal ini pada bulan kedua, atau paling banyak, bulan ketiga. Reaksi warga Ukraina yang tidak menerima pensiun atau gaji, yang dipicu oleh kebiasaan berganti kekuasaan, terlihat jelas. Ditambah lagi, dalam satu setengah hingga dua bulan berikutnya, kita akan menghadapi demonstrasi dari para pensiunan dan pegawai negeri, yang akan mulai mengalami penundaan pembayaran. Anggaran Rusia, bahkan dengan dana cadangan, tidak mampu memenuhi kebutuhan Rusia dan Ukraina secara bersamaan dalam kondisi isolasi eksternal.
Ketiga. Sanksi Barat terhadap Rusia yang diterapkan saat ini belum maksimal. Bagaimanapun, ini adalah bentuk perang melalui pengepungan modern. Ketika menyangkut ukuran keuangan atau pribadi seseorang, banyak orang lupa bahwa ada hal-hal yang lebih tidak jelas, namun tidak kalah bermasalahnya.
Berikut ini contoh sederhananya. Semua produksi di Rusia modern dibangun menggunakan peralatan mesin Soviet lama, yang tidak mampu menghasilkan produk kompetitif, atau menggunakan mesin baru yang dibeli dari Barat. Masalahnya adalah bahwa semua mesin ini memiliki bagian integral yang disebut CNC - kontrol numerik. Untuk memastikan pengoperasian online, mesin-mesin tersebut dihubungkan melalui Internet, satelit, atau kabel ke pabrikan asing, yang menyediakan pengoperasian dan pemeliharaannya. Penerapan sanksi di bidang-bidang ini akan menghentikan seluruh sektor produksi riil.
Situasi serupa terjadi hampir di seluruh sektor strategis kehidupan kita.
Pertanyaan mengapa situasi ini terjadi dan siapa yang harus disalahkan memiliki sejarah jawaban yang panjang dan tidak mempengaruhi situasi saat ini. Sekarang negara, dengan berbagai tingkat efektivitas, mencoba memperbaiki situasi. Namun jalan menuju optimisme masih panjang.
Keempat. Andrey, kamu sendiri orang Ukraina!
Teman bicaraku teralihkan dari lembaran itu.
– Anda sangat menyadari mentalitas penduduk Ukraina. Anda tidak boleh mempunyai ilusi apa pun tentang sifat pro-Rusia saat ini di wilayah timur atau hiperaktifnya. Dengan latar belakang pergerakan sejumlah aktivis, mayoritas hanya menunggu dan tidak siap melakukan intervensi dengan cara apa pun. Contoh Odessa seharusnya sudah jelas bagi Anda. Dan ini terlepas dari kenyataan bahwa seluruh segmen masyarakat Ukraina yang nasionalis, pro-Barat, anti-Rusia telah dimobilisasi, sangat aktif dan, dengan latar belakang aktivitas media dan oligarki anti-Rusia, secara signifikan mempengaruhi sisanya. Maksimum yang dapat kami capai adalah perang saudara yang besar, tetapi tidak hanya di Donbass, tetapi di seluruh Ukraina, dengan dukungan salah satu pihak.
Tapi ini bukan Vietnam atau Afghanistan. Di sini semuanya jauh lebih tragis dan bermasalah. Pertama-tama, bagi kami. Kami sebenarnya bisa mencapai Kyiv dengan pasukan. Pasukan yang sangat besar. Bukan karena kami harus banyak bertengkar. Namun karena di setiap kota dan wilayah besar mereka harus meninggalkan kantor komandan, markas besar, dan satuan polisi yang bertugas melakukan perlawanan anti-sabotase melawan kaum nasionalis dan radikal yang berlatih di Maidan. Dan ini adalah aneksasi klasik!
Kelima. Suasana kepentingan elit dan nasional kita. Dalam sejarah terkini, kami tidak pernah menginginkan perluasan wilayah baru. Dan mengapa? Krimea benar-benar dipaksakan. Pada tingkat sensasi, dia selalu orang Rusia. Ditambah lagi, ada serangkaian perhitungan dan prasyarat rasional (kemudian sejumlah argumen terkenal tentang alasan aneksasi Krimea).
Mengapa kita membutuhkan wilayah baru? Kita sudah menjadi negara terbesar di dunia. Menjadi lebih besar? Hal ini pertama-tama menentukan masalah dan tanggung jawab baru, dan baru kemudian peluang baru. Sebaliknya, kita memerlukan ekspansi ekonomi yang dapat mencapai integrasi nyata. Bersamaan dengan itu budaya dan lain-lain.
Dalam hal ini, kita tidak membutuhkan Ukraina sebagai bagian dari Rusia. Apa yang secara mendasar berubah dari hal ini, selain perlunya pusat Moskow memikirkan tentang pemberian makan kepada Ukraina? Tidak ada geopolitik di sini. Kita membutuhkan Ukraina sebagai bagian dari Serikat Pabean dan ruang Eurasia yang terintegrasi dengan baik. Contoh Uni Eropa merupakan indikasi dalam hal ini. Ekspansi politik global hanya mungkin terjadi jika ada ide super yang penuh semangat, yang saat ini tidak ada. Ide-ide super umumnya tidak muncul dengan usaha. Waktu melahirkan mereka melalui para nabinya.
Sekarang lihat lebih jauh.
Teman bicara saya mendekati lemari pakaian vintage Martis-Provence yang besar, memilah-milah sesuatu dan mengeluarkan map kulit tebal dengan kunci perak, yang sebenarnya adalah kotak besar untuk dokumen.
- Lihat melaluinya.
Saya membuka foldernya. Isinya didedikasikan untuk Ukraina. Lebih tepatnya, apa yang sedang kita bicarakan. Prospek aneksasi yang sebenarnya.
Beberapa kertas teratas memiliki karakter tertentu dan stempel yang sesuai. Setelah dokumen ikhtisar tentang properti Rusia di Ukraina, terdapat banyak analisis penelitian sosial jangka panjang. Satu bagian dari sosiologi dikhususkan untuk Rusia, yang lain untuk Ukraina. Referensi terlampir menjelaskan tiga struktur berbeda yang melaluinya sosiologi dijalankan. Secara resmi.
Saya melihat beberapa grafik preferensi dan harapan penduduk.
Ukraina. Perincian berdasarkan wilayah, wilayah-wilayah penting yang strategis disorot dengan karakteristik singkat. Berikutnya adalah sentimen mengenai kemungkinan pengerahan pasukan Rusia, kesiapan melakukan perlawanan, serta tingkat aktivitas dan kepasifan. Sampel berdasarkan aktivitas radikal. Reaksi terhadap pemimpin Yanukovych dan Maidan. Penampang aktivitas berdasarkan strata nasional, sosial dan umur, kesiapan untuk perang gerilya. Analisis bentuk dan metode perlawanan. Penelitian tentang wilayah “Novorossiysk” disorot.
Saya membolak-balik halamannya dan membaca segmen Rusia. Sikap penduduk terhadap topik Ukraina, kesadaran akan hal itu. Persepsi tentang kemungkinan pengerahan pasukan. Reaksi terhadap kemungkinan kerugian. Angka kerugian yang kritis untuk perubahan tajam dalam opini publik dan rasionya dengan yang diharapkan (salah satu aplikasinya disebut “Apa yang akan terjadi jika peti mati datang ke Rusia”). Analisis peringkat kekuatan dalam perkembangan situasi ini. M-ya...
“Anda memahami apa yang terjadi,” kata lawan bicara saya, sambil duduk dengan berat di kursi mewah yang lebih mirip singgasana. – Kita semua ingin menjadi relawan dan postmodernis. Sangat menarik - melakukan apa yang Anda inginkan, dan membiarkan dunia beradaptasi dengan Anda. Ini luar biasa dan ambisius. Namun dunia tidak beradaptasi dengan baik. Contoh yang mencolok adalah Girkin Anda.
- Ya, dia bukan milikku! Melainkan milikmu!
- Oke oke. Girkin kami. Apa yang dia lakukan? Dia mendaki di tempat yang tidak diperintahkan, dia mendaki di waktu yang salah. Tapi kami bahkan menyesuaikannya untuk sementara waktu. Hanya orang lain yang tidak menyesuaikan diri. Karena ternyata kita adalah negara terbesar di dunia. Namun, ini tidak cukup. Katakanlah Kanada berada di peringkat kedua setelah kita dalam hal ukuran, dan Brasil di peringkat kelima. Tapi apakah ada orang di dunia ini yang mendengarkan Brasil? TIDAK. Dibutuhkan lebih banyak lagi untuk ini. Kami hanya bergerak ke arah ini. Mengatasi hambatan eksternal yang sangat besar dan, yang paling penting, hambatan internal. Dan hampir seluruh dunia menentang kami.
- Bagaimana kabarmu semua? Bagaimana dengan Tiongkok dan India?
- Baiklah, hentikan. Kami tidak berbicara dengan slogan-slogan di acara bincang-bincang. Seluruh dunia adalah keseluruhan dunia, bukan tangan-tangan yang bekerja. Dan ketika Girkin bergegas ke Slavyansk Anda, apa yang dia katakan? Bahwa Ukraina lemah, tidak ada tentara, dan orang-orang berbahasa Rusia mendukungnya di mana-mana. Mereka mengatakan prasyarat dan syarat internal sudah cukup. Bahwa beberapa orang yang bertekad dari Rusia akan menjadi tulang punggung seluruh wilayah tenggara, yang akan menghancurkan junta Kyiv. Dan apa? Kekecewaan. Tentara tiba-tiba muncul tanpa alasan, dan sebagian besar wilayah timur berbahasa Rusia berada di bawah kekuasaan Kyiv. Dan kemudian Girkin mulai meratap ke Rusia: “Selamatkan kami, orang-orang baik!” – Teman bicaranya menyeringai dan menarik pipanya. – Kamu mendeklarasikan dirimu sebagai siapa? Milisi? Apakah Anda datang ke sana di tengah tuntutan akan sumber daya internal yang memadai? Konsolidasikan mereka! Bangun potensi batin Anda dengan terampil. Mereka memberi Anda kesempatan! Tetapi dalam situasi yang sulit, di mana seorang komandan yang berbakat dapat memiliki berbagai macam solusi dan solusi non-standar, komandan ini dibiarkan merengek dan mundur. Tindakan asli! Inilah rombongannya, dan dia sendiri mulai membandingkan dirinya dengan Kutuzov. Seperti, Kutuzov juga menyerahkan Moskow. Ya. Lulus. Tapi Kutuzov hebat bukan karena dia menyerahkan Moskow, tapi karena dia kemudian mengalahkan Napoleon. Lagi pula, ketika dia melarikan diri dari Slavyansk, kami memberinya waktu untuk memperbaiki sesuatu. Namun kemudian mereka menyadari bahwa dia akan berlari lebih jauh lagi!
Ditambah lagi, milisi adalah kelompok yang selalu terdiri dari penduduk setempat. Itu sebabnya ini adalah milisi. Tapi yang satu ini mulai menuntut intervensi seluruh Rusia. Lalu apa hubungannya Rusia dengan hal itu, karena Anda adalah pemimpin milisi lokal? Siapa yang mempercayakan Anda dengan keputusan untuk Rusia?! Lagi pula, dia langsung melompat lebih dekat ke Rusia ketika hal itu tidak berhasil baginya, dan menyatakan itu adalah tipuan militer yang besar! Mengapa Anda, misalnya, tidak kembali ke Kharkov? Ke mana Rusia harus pergi jika hal ini tidak berhasil di Ukraina?! Di belakang kita adalah masyarakat, penduduk negara, yang hampir tidak siap menerima segala konsekuensi dari intervensi ini!
Rekan saya dengan gugup melemparkan pipa itu ke dalam asbak keramik transparan.
Saya tidak setuju dengan semua yang dikatakan, tapi saya mendengarkannya sekarang.
- Baca terus.
Aku sedang membolak-baliknya. Ada pertanyaan tentang media Ukraina, siapa yang memiliki apa, siapa yang meliput apa dan bagaimana. Analisis pengaruh media terhadap opini publik. Berikut ulasan situasi internasional, perhitungan dan skema hubungan sekutu, penyelarasan kekuatan anti-Rusia, prospek mobilisasi internal kelompok pro-Rusia. Sial, apakah prospeknya sangat lemah?! Berikutnya adalah perhitungan para pemodal dan ekonom mengenai reaksi perekonomian terhadap masuknya pasukan...
– Tahukah Anda siapa yang paling keberatan dengan masukan tersebut?
Teman bicaranya kembali duduk di kursi mewahnya.
- Militer! Dan mereka punya argumen untuk ini!
Saya mendengarkan inti argumen ini...
Agak berat.
 
Harga keamanan
 
Krimea
– Di mana Anda pada bulan Maret ketika kita mengambil alih Administrasi Negara Daerah?! Kami sudah melepaskan perintah dengan keamanan di sini!
Wanita kekar itu menatapku tajam, tidak memperhatikan “wajah pribadi” yang mengancam. Di kabin lift umum menuju lantai sebelas gedung pemerintahan daerah Donetsk, Kleshnya, dengan gagang “dayung” menempel pada tulang selangkanya yang tertutup “flora”, mencoba memisahkannya dari saya, sambil berkata: “Wanita , mengemudi dalam diam.” Saya menghentikannya dan menjawab:
- Maafkan aku jika kamu menyebabkan ketidaknyamanan. Di bulan Maret? Di Krimea…
Bersiap untuk Krimea dilakukan dengan tergesa-gesa.
Dan sekarang antrian pemeriksaan paspor di bandara Simferopol. Penjaga perbatasan Ukraina memeriksa paspor. Mereka akan mengganti chevron dengan trisula dan bendera biru-kuning nanti. Bandara terlihat biasa saja, pemeriksaan paspor diperiksa sesuai prosedur umum. Sebuah pertanyaan mungkin muncul di kepala saya: “Tujuan kunjungan ini?” Jawabannya: “Aneksasi Krimea ke Rusia” tidak cocok. Namun pertanyaan itu ternyata tidak terjawab.
Nanti, ketika pada paruh kedua bulan April kita berangkat menemui pejabat penting dan ramping yang terbungkus pita St. George seperti kotak hadiah liburan dan pedagang berbiaya rendah yang telah mencium aroma mangsa, bandara akan berubah.
Pengawasan paspor akan hilang, dan kios bebas bea, yang tutup karena kurangnya zona bea cukai, akan menjual kepada kita dua botol wiski dengan setengah harga - Macallan yang lembut dan Glenlivet yang mulia.
Gadis-gadis dari deutik akan meminjamkan kita beberapa - lihatlah, yang kaca! – dan bukan gelas plastik, dan perpisahan dengan Krimea Rusia akan menjadi elegan.
...Sementara itu, Krimea belum menjadi milik kita. Hanya ada sedikit waktu untuk mewujudkannya.
Musim semi tahun 2014 terasa dingin. Satu-satunya perbedaan dengan Moskow adalah kebersihan udaranya. Mencoba berpakaian lebih ringan dalam perjalanan kami ke selatan adalah ide yang sia-sia, dan beberapa anggota kelompok kami terpaksa membeli barang saat itu juga. Untungnya, krisis dan kejadian setelahnya menyebabkan penjualan darurat di toko-toko Krimea, yang menurunkan harga secara tajam. Alhasil, dalam perjalanan pulang saya membawa kamera DSLR yang saya beli di Comfi dengan harga setengahnya. Kamera serupa ada di tas jinjing rekan-rekan saya.
Di suatu tempat di kota, kontak kami, seorang mantan perwira intelijen dan sekarang seorang pengusaha yang terhubung dengan perwakilan pemerintahan baru Krimea, bernama Victor, sedang menunggu kami.
Victor ternyata adalah orang yang unik. Sambil diam-diam melihat ke sekeliling gedung Dewan Menteri Krimea, dia menyarankan agar kami pindah ke suatu tempat, misalnya, di apartemen sewaan, dan kemudian “kita lihat saja nanti.”
- Vitya, di mana aku harus mencari? Anda harus memperjelas tugas saat itu juga.
- Ah-ah-ah, tugasnya... Hmm, g-g-gh-h. Ya, secara umum...
Rombongan khusus setelah menyelesaikan misi sebelum berangkat dari Krimea, paruh kedua April 2014.
Di sini Victor berdeham. Dia menjadi bijaksana dan, sambil menggerakkan tangan dengan marah, hampir berkata, sejauh mungkin bagi seseorang dengan diksi yang tidak stabil, tampaknya mengejutkan dirinya sendiri dengan ayunannya sendiri:
– Anda harus mengendalikan SBU!
– SBU yang mana?
- Ya, ahem... SBU Krimea... semuanya kecuali Sevastopol. Penduduk setempat entah bagaimana akan mengelolanya di sana.
– Kapan, bagaimana dan berapa banyak waktu yang kita punya?!
- Baiklah, ahem... datanglah besok dengan perlindungan keamanan kami... Bagaimana?! Hmm x-x-x... Baiklah, mulailah berkomunikasi dengan orang...
Sangat menyenangkan. Lalu, kita mulai, ahem uhuk-h-h, berkomunikasi dengan orang...
Direktorat Utama Dinas Keamanan di Republik Otonomi Krimea. Simferopol, Franko Boulevard, 13.
Saya yang tertua di grup saya. Kami tunduk pada Vladimir Yuryevich Antyufeyev. Subkelompok kedua berkaitan dengan penjaga perbatasan. Sama yang lupa menanyakan tujuan kunjungan kami. Sekarang mereka mengenalinya.
Tempat kerja utama yang kami pilih adalah bekas departemen keamanan internal utama SBU. Pemilihan lokasi bukanlah suatu kebetulan. Telah “didoakan” oleh petugas SBU, dan lokasinya memungkinkan kendali yang nyaman atas seluruh bangunan. Kami adalah markasnya. Terkadang salah satu dari kami bepergian ke luar negeri, terkadang kami membawa orang ke lokasi untuk bekerja secara terpusat. Anda dapat beralih hanya dengan pergi makan siang dan makan malam ke sebuah kafe kecil yang terletak di seberang jalan, tepat di seberang pintu masuk Glavk, dengan nama yang menggoda “50 jenis pangsit”.
Pemandangan gedung Direktorat Utama SBU Krimea, di pintu masuk restoran, tempat banyak tamu "dari daratan" makan selama "Musim Semi Krimea".
Pangsitnya, serta hidangan lainnya, sangat lezat. Lambat laun, semua tamu yang datang dengan tema kami mulai berlarian mengejar kami, itulah sebabnya terkadang tidak ada ruang di aula kecil.
- Dimana kamu membuat pangsit, sayang? Sungguh dirimu sendiri?!
- Tidak tidak. Kami mengirim dari dekat Kirovograd. Rasanya lebih enak dari sana.
Aneh.
Berikutnya adalah rutinitas. Rezim, bekerja dengan personel, percakapan pendidikan, pembentukan arsip pribadi baru, kunjungan ke seluruh unit regional dan fasilitas khusus. Kami sedang membentuk Dinas Keamanan Republik Krimea!
Pada tanggal 10 Maret 2014, SBK (Dinas Keamanan Republik Krimea) resmi diproklamasikan. Dengan partisipasi para karyawan yang pernah bekerja sama dengan kami, pada hari ini kami mengadakan pertemuan perwira yang mendukung tindakan kepemimpinan baru Krimea dalam konfrontasi dengan Kiev dan membela nilai-nilai pro-Rusia. Perwira terkemuka dari dinas khusus Krimea menerima seruan terbuka kepada mantan rekan mereka di Kyiv dengan celaan karena mendukung pemerintah ilegal dan seruan untuk sadar. Kami dengan cepat beralih dari bertahan ke menyerang.
- Halo. Sikap terhadap peristiwa di Kyiv? Apakah Anda siap bekerja demi keselamatan Krimea? Ceritakan kepada kami tentang diri Anda, layanan Anda...
Seringkali, tanggapannya adalah alasan yang menyakitkan bahwa selama pertunjukan tanpa henti mengenai pergantian kekuasaan Ukraina, para perwira SBU sudah terbiasa untuk secara teratur mencium cincin kepemimpinan baru - selama kepemimpinan siap untuk mengambil sumpah ini. Namun mereka jelas tidak puas dengan opsi Transnistria. Melayani Krimea sebagai bagian dari Ukraina yang memisahkan diri bukanlah hal yang baik, melayani Rusia adalah suatu kesenangan. Kemudian tawar-menawar tentang topik mempertahankan masa kerja, tunjangan, gelar dan penghargaan.
Secara formal, kepala SBU Krimea adalah mantan kepala departemen SBU Sevastopol, Petr Zima. Sungguh - kita.
Tugas pertama saya adalah memikirkan apa yang harus saya lakukan selanjutnya?!
Ditemukan. Petugas SBU perlu mengkonfirmasi secara tertulis keinginannya untuk terus bertugas dalam kondisi baru. Meskipun masa depan sedang dibangun, pernyataan tersebut harus bersifat sangat umum, tanpa rumusan langsung, sebagai kompromi. Saya sedang mengembangkannya:
“Saya (nama belakang, nama depan, dan patronimik) menyadari tanggung jawab saya terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan satu-satunya sumber kekuasaan negara, menyatakan siap menerima kehendak rakyat, turut serta menjamin kesejahteraan rakyat. perdamaian dan keamanan rakyat Republik Krimea serta melindungi Republik Krimea dari ancaman keamanan eksternal dan internal.
Dalam hal ini, saya meminta Anda untuk menerima saya (bekerja, dinas militer) di Dinas Keamanan Republik Krimea.”
Lebih jauh. Apa yang harus dilakukan dengan “Alfa” Krimea? Tidak seperti departemen regional “Alpha” SBU lainnya, divisi Krimea adalah Direktorat yang termasuk dalam staf aparat pusat SBU, dan selain Krimea, divisi ini bertanggung jawab atas beberapa wilayah lain di Ukraina. Saya bekerja dengan Alfa.
Para prajurit menyatakan netralitas, duduk di markas mereka, dan menunggu. Apa yang mereka tunggu? Sama seperti orang lain. Kami tidak tahu apa, tapi setidaknya ada kejelasan. Ditambah pangkalan luar ruangan. Ceritanya kurang lebih sama, dikalikan dengan sifat rahasia para personelnya. Situasi berbalik setelah pertemuan umum dan pembicaraan yang ditargetkan dengan para militan. Akibatnya, dari 186 pejuang terlatih, 160 berada di bawah yurisdiksi Krimea baru (Rusia hanya dibahas dalam rencana).
Kami berjanji kepada Rusia. Mari kita menggertak! Oh, teman-teman Krimea saya! Apakah saya mengaku bahwa saya hanya menggertak? Tidak, tentu saja tidak! Kami pastinya belum tahu tentang Rusia mana pun. Tapi mereka berjanji. Gertakan hanyalah gertakan. Tidak ada jaminan...
Satu setengah bulan kemudian, Strelkov melakukan gertakan di Slavyansk. Meskipun gertakannya akan memiliki urutan yang sangat berbeda: “Saya punya tiga bos. Presiden, direktur SVR dan FSB. Pernahkah Anda melihat orang-orang sopan di Krimea di TV? Jadi inilah kita! Secara umum, ini sama sekali bukan gertakan kami.
Strelkov dan Krimea... Ketika seorang anggota kelompok kami bertanya kepada mantan rekan senior Strelkov apakah benar Strelkov bertugas di FSB, dia mengangguk dengan getir, tetapi, membenarkan dirinya sendiri, menambahkan: “Ya, kami adalah miliknya... ” (kata “ dapat diterapkan sebagai eufemisme yang dipecat”).
...Nanti Oleg Bereza akan mengingatkanku bahwa kita pernah bertemu pria kecil aneh ini tadi.
Setelah tiba di Transnistria pada tahun 2007 dengan dokumen rahasia, Strelkov dan seorang rekannya bertemu dengan saya, Oleg dan wakil menteri keamanan pertama Transnistria, Valery Yunevich, di rumah persembunyian dekat stasiun kereta Tiraspol. Para pendatang mengumpulkan informasi tentang kaum nasionalis Ukraina yang berperang di Chechnya di pihak para bandit. Karena banyak anggota UNA-UNSO yang berhasil berperang di pihak kita pada tahun 1992, topik ini menjadi relevan.
I. Strelkov di kantornya.
Krimea, peristiwa “Musim Semi Krimea”
...Di sebuah apartemen kapur barus di lantai dua gedung Soviet Khrushchev, dua tamu sedang menunggu kami. Yang satu, lebih pendek, berbicara sedikit dan, setelah menerima jawaban atas pertanyaan yang diajukan, dengan hati-hati menuliskannya dalam bentuk steno di buku catatan.
Yang kedua, yang lebih tinggi, yang kemudian menjadi Strelkov, berbicara panjang lebar dan misterius. Setelah menunjukkan pengetahuannya tentang geografi Transnistria, tamu tersebut memulai badai salju liar tentang situasi politik dan militer, yang kami kaitkan dengan faktor Moskow sebagai tamu jauh.
Saya tidak langsung akrab dengannya... Mereka menelepon saya melalui ponsel saya. Ternyata kemudian, ketika saya sedang berbicara di telepon di koridor, Girkin bertanya kepada Oleg posisi apa yang saya pegang. Kawan saya, yang mengatakan bahwa saya mengelola keamanan saya sendiri di MGB Transnistria, tidak menjelaskan bahwa pada saat yang sama saya mengawasi seluruh blok wilayah dalam pemberantasan kejahatan, korupsi, dan terorisme yang saya ciptakan. Oleh karena itu, sebagai tanggapan dari Igor Girkin, dia mendengar bahwa dia tidak menyukai saya, dan bahwa menjadi anggota SB membuat saya jelas-jelas bajingan. Jadi itu tidak langsung berhasil. Tapi tidak apa-apa.
...Karena pengalaman Krimea bahkan lebih menyedihkan. Kebetulan ketika Strelkov melakukan serangan yang tidak masuk akal dan tidak berhasil, menurut pendapat pesertanya sendiri, pada bagian kartografi dan pada akhirnya menerima dua mayat dan dua luka-luka59, ini adalah pukulan terakhir yang meluap dari cangkir kesabaran. .
Dan jika video “Menteri Pertahanan Krimea Kuznetsov dan flash drive curian” yang beredar di Internet hanya mencerminkan sebagian dari aktivitas kacau Strelkov di Krimea, maka penyerangan terhadap para kartografer adalah masalah nyata. Dia mengubah proses damai penyatuan Krimea dan Rusia menjadi kisah berdarah.
Kelompok kami terlibat dalam menyelidiki situasi tersebut. Selain itu, semua pihak yang berkepentingan dengan suara bulat menyatakan bahwa batalion pertahanan diri, yang berada di bawah Kementerian Pertahanan Krimea, sebenarnya telah lepas kendali dan berubah menjadi detasemen bandit terbang, melakukan apa pun yang mereka inginkan untuk memahami situasi sebaik-baiknya.
Batalyon tersebut dipimpin oleh Strelkov. Selama periode inilah pertemuan diadakan, di mana, khususnya, mantan rekannya memberikan penjelasan yang sesuai. Baru kemudian saya mengetahui bahwa seorang kawan diberhentikan dari dinas setelah pemeriksaan yang gagal dengan seorang psikolog, yang berakhir dengan perkelahian dan diagnosis tanda-tanda skizofrenia yang jelas, dikonfirmasi oleh diagnosis turun-temurun yang sesuai dari tiga anak dari dua pernikahan. Awalnya mereka menyalahkan Chechnya dan mempertahankan karakter tersebut untuk waktu yang lama, kemudian, setelah mengetahuinya, mereka menawarkan diri untuk mengundurkan diri. Kemudian Alexander Borodai, pada percobaan kedua, akan memberinya pekerjaan dengan Konstantin Malofeev, dari mana, karena persahabatan lama, dia akan menyeretnya ke Krimea. Tapi aku akan mengetahuinya nanti, dan ternyata dia hanyalah pria aneh yang tidak pada tempatnya.
Dan sekarang ada pertemuan malam dengan Jaksa Krimea Natalya Poklonskaya, karena dia membuka kasus pidana atas kematian kartografer. Diskusi singkat di kantor mewah kantor kejaksaan Krimea. Natalya menyenangkan. Karakter gadis manis yang gigih. Dia menyediakan penyelidiknya sendiri, yang kemudian akan dia perkenalkan untuk diangkat menjadi jaksa di salah satu distrik. Di belakang kami, teman-teman lokal kami yang bermulut hitam segera mulai berbicara tentang fakta bahwa pria jangkung dan tampan ini adalah kekasihnya, yang, bagaimanapun, tidak mungkin terjadi karena beberapa alasan (namun, Aksenov, Sheremet, dan sejumlah orang lainnya terdaftar sebagai kekasihnya - begitulah sifat gosip). Bahkan jika kita berasumsi bahwa memang demikian, maka dia bertindak dengan mulia, mengirim kekasihnya untuk menyerbu apa yang kemudian tampak sebagai kelompok bandit. Karena saat pertemuan sedang berlangsung, perintah segera datang untuk melucuti senjata unit Strelkov.
Vladimir Antyufeyev mengajukan diri untuk bernegosiasi. Pria tua yang tampan, penting, dan tinggi itu membangkitkan rasa kagum, dan penampilan jenderalnya serta status resmi penting yang terus-menerus disebutkan membuatnya menjadi pembawa pesan dari kekuatan tinggi tertentu, yang tidak mungkin diabaikan. Melibatkan unit pertahanan diri lainnya, misalnya Mikhail Sheremet, hanya akan menimbulkan pertikaian timbal balik dengan kemungkinan besar terjadinya konfrontasi bersenjata.
Perlucutan senjata berhasil. Kelompok bandit, setelah diperiksa lebih dekat, ternyata merupakan unit militer dengan disiplin tentara sepenuhnya, yang dipertahankan berkat upaya Jenderal Kuznetsov. Pelariannya yang kacau balau dipastikan secara eksklusif oleh seorang komandan agung dan beberapa aktivis lainnya, yang kemudian dikatakan oleh para ahli: “Sejumlah pemimpin struktur paramiliter kurang terlatih secara profesional, tidak memahami maksud dan tujuan pembangunan militer yang mendesak, dan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. pada saat yang sama ambisius dan gembira.” Yang lain mengira tim gila selalu dikoordinasikan dengan manajemen senior. Orang-orang yang berkumpul berbeda-beda, tetapi di antara mereka terdapat pejuang yang cukup baik, teliti, dan patriotik yang dengan tulus mendukung tujuan tersebut.
Saya mengorganisir partisipasi “Alpha” Krimea dalam pencabutan senjata dan memastikan keamanan fasilitas. Unit itu sendiri dibubarkan setelah verifikasi akhir senjatanya. Sisa-sisanya nantinya akan menjadi tulang punggung “detasemen Slavia” Strelkov.
...Dari kejauhan, banyak hal terlihat berbeda. Pada saat yang sama, saya menganggap tindakan Antyufeyev sebagai tindakan heroik. Dan justru karena komunitas kriminal dilucuti. Saya mendekati Victor, yang berlari dari kami ke Aksenov setiap hari, dan mulai menuntut agar Antyufeyev diakui atas acara tersebut di tingkat tertinggi, yang mana Victor, setelah beberapa keraguan, menyetujuinya dengan saya.
Dalam hal ini, saya menyiapkan laporan terkait dengan penjelasan rinci tentang “prestasi Hercules”. Benar, malam itu juga kami memutuskan untuk merayakan acara sukses di salah satu kantor SBU. Setelah membuka sekaleng ikan kaleng dan memotong sosisnya, kami minum. Victor keluar untuk waktu yang lama, dan setelah dia kembali, saya mengetahui bahwa dia keluar tepat pada waktunya untuk sekretaris mengedit dokumen. Dia mencoret kita, Antyufeev, dan menulis dirinya sendiri di...
Pekerjaan berjalan lancar. Sebagian besar personel SBU telah diganti pada tanggal 11-12 Maret. Penekanan khusus diberikan pada layanan operasional, departemen perlindungan kenegaraan, Alpha, unit luar ruangan dan operasional-teknis, serta wilayah. Oleh karena itu, kami tidak hanya menghilangkan kemungkinan perlawanan dari pegawai SBU dan upaya untuk mengacaukan situasi melalui aparat rahasia, tetapi juga memaksa mereka untuk melaksanakan tugas kami secara besar-besaran.
Upaya lamban aparat pusat SBU untuk campur tangan dalam situasi tersebut dihentikan. Utusan dari Kyiv diantar keluar dari semenanjung.
Bahkan ketika kami mengirimkan “surat berantai” dengan ancaman dan bujukan, rekan-rekan baru kami merespons dengan baik: “Rekan-rekan yang terhormat! Terima kasih sudah tidur! Tentu saja, betapa pentingnya bagi Anda di sana, jika Anda tidak peduli dengan aturan kerja layanan khusus, untuk menugaskan orang “dari jalan” ke penanaman, dan segala sesuatu yang dikumpulkan selama bertahun-tahun mengabdi. , sia-sia. Kami sangat bersimpati kepada Anda. Namun masyarakat, baik di Transcarpathia maupun di Krimea, bersumpah untuk menangkap mereka, apa pun yang mereka langgar. Dan masyarakat Krim menginginkan satu hal - kedamaian, ketenangan, berkah, dan penghormatan terhadap hak hukum mereka atas bahasa, budaya, dan keamanan. Kami kehilangan sumpah kami yang sebenarnya. Krim adalah rumah kita. Di sini mereka tidak menembak, tidak menggulingkan orang, tidak menyerah pada hukuman karena penampilan mereka, dan tidak ada yang menghormati aparat penegak hukum sebagai warga negara. Mulai sekarang, masyarakat dengan penuh semangat mendukung mereka atas berbagai nasib mereka. Sayangnya, hal seperti ini tidak terjadi di wilayah lain di Ukraina. Rekan-rekan yang terkasih, kami berharap Anda menunjukkan keberanian dan keberanian, karena bagi pejabat SBU yang kaya dan jujur, sulit untuk menguji kehormatan dan kelayakan bahkan sebelumnya”60.
Faktanya, pada saat referendum pada tanggal 16 Maret, memastikan keamanannya berada dalam kompetensi operator SBU. Maka para profesional, yang dilatih untuk melawan ancaman terhadap kenegaraan Ukraina, mengambil tugas untuk mempromosikan ancaman tersebut! Tontonan ini sangat memukau. Kami mengarahkan arah dasar sungai dan mengamati dari tepian saat air menghanyutkan muara dan sumbernya. Faktanya, yang terjadi adalah hukuman mati bagi kenegaraan Ukraina saat itu dan pendewaan kerusakan moral seluruh aparatur, yang dipimpin oleh sistem kekebalannya, yaitu badan intelijen.
Referendum ini membuat masyarakat bersemangat. Pekerjaan mempersiapkannya memang membosankan dan melelahkan, namun, seperti yang ditunjukkan oleh peristiwa-peristiwa berikutnya, hal itu tidak sia-sia. Penduduk setempat, terutama pejabat keamanan, hingga akhir menanyakan pertanyaan apakah Rusia akan mengenalinya. Tapi kami tidak tahu! Oleh karena itu, mereka menjawab “ya” dengan itikad baik.
Pada malam harinya, setelah referendum selesai, terlihat jelas bahwa kami dapat sedikit bersantai dan pergi ke kota. Kota itu ramai. Kegembiraan itu benar-benar meluas ke seluruh penjuru negeri. Kami berjalan melewati kerumunan orang-orang yang berteriak, mengibarkan bendera, dan penuh kemenangan dan menyadari bahwa sebuah halaman besar telah dibuka dalam sejarah Krimea. Tapi kami tidak punya waktu untuk membaca halaman. Kelelahan mendikte keinginan untuk duduk dan ngemil. Di pusat Simferopol kami pergi ke restoran indah “Dikanka”. Hampir penuh, tapi ada meja. Kami memesan makanan.
- Teman-teman, kenapa kamu tidak senang?! Apakah Anda menentang referendum atau menentang Rusia?!
Suaranya agresif dan ceria. Pemiliknya berbicara kepada kami. Tabel lainnya juga menunggu klarifikasi.
- Tidak, untuk Rusia, untuk referendum, untuk segala sesuatu yang baik, hore, hore, hore...
 
Untuk melakukan pekerjaan
SBU sebagai diagnosis
-Kemana dia pergi?! Untuk kita?
- Tidak, ke bandara. Meski tidak, lebih baik pergi ke markas Azovites.
– Ke sekolah berasrama atau rumah perahu?
- Ruang perahu.
Brigade Azov di Mariupol ditempatkan di beberapa tempat. Markas besarnya berada di gedung sekolah berasrama di tepi kiri kota di distrik Ordzhonikidze, sisanya berada di lokasi salah satu stasiun perahu Ilyich di distrik Primorsky.
Saat mengawal tahanan, seorang pejuang muda dari Alpha (yang secara resmi disebut Pusat Operasi Khusus untuk Memerangi Terorisme dan Melindungi Peserta dalam Proses Pidana dan Petugas Penegakan Hukum dari Dinas Keamanan Ukraina) memandang dengan rasa kasihan yang muak pada separatis yang tersandung.
Pekerja keras yang terlihat jelas dengan rambut acak-acakan, senyuman linglung dan hidung yang menetes dari hidung yang patah tidak memberikan kesan penjahat. Karyawan tersebut sudah mengetahui apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Tapi perintah tetaplah perintah.
"Alphonse" harus bergegas. Hanya ada empat orang yang menjadi komando, prajurit yang diperbantukan bekerja sesuai rencana mereka sendiri, dan ada banyak tugas. Tentu saja, tulang punggung utamanya bukanlah personel, tetapi "Azov" dan "Perawan Suci Maria", tetapi ia memiliki cukup banyak pekerjaan.
Setelah penduduk Donetsk menyita gedung departemen regional SBU, pegawai lokal di Donetsk dan wilayah tersebut tetap “di apartemen mereka” selama beberapa waktu, terutama bekerja di Internet dan menunggu pesanan. Baru pada pertengahan Juni dan bulan berikutnya, semakin banyak perintah datang dari Kyiv untuk pindah ke Mariupol. Ada yang berangkat, ada pula yang tidak.
Di sana, Departemen SBU Wilayah Donetsk berlokasi di gedung administrasi Departemen Utama SBU berlantai empat di alamat: st. Georgievskaya, 77. Ini menjadi pusat kegiatan layanan khusus Ukraina terkait DPR.
Awalnya, veteran kontra intelijen militer peminum berat, Kolonel VN Lizogub, diangkat sebagai penjabat kepala departemen.
Pemerintah daerah segera membentuk empat kelompok pegawai operasional bersenjata yang bertugas mengidentifikasi dan menahan orang-orang yang terlibat di DPR di wilayah Starobeshevo, Ugledar, dan Novoazovsk.
Kota Mariupol, jalan Georgievskaya, 77, gedung administrasi Departemen SBU untuk wilayah Donetsk
Dan di sini para perwira SBU, mengikuti seluruh Ukraina, terjerumus ke dalam jurang kegilaan yang kejam. SBU berkoordinasi erat dengan batalyon "St. Mary", "Azov" dan "Dnepr", dan para operatornya benar-benar merasakan rasa darah.
Jika di masa damai “separatis” di Dinas Keamanan Ukraina ditangani oleh unit perlindungan kenegaraan nasional, maka dalam kondisi baru tugas ini, serta bekerja melawan Rusia, dipercayakan kepada semua unit pasukan khusus Ukraina. layanan tanpa kecuali.
Di departemen SBU Donetsk, departemen kontra intelijen di bawah kepemimpinan Alexander Kharaberyush, yang dengan tulus membenci DPR dan Rusia, secara pribadi berpartisipasi dalam kampanye militer melawan DPR, menyiksa dan menembak milisi secara menggairahkan, menunjukkan semangat khusus dalam hal ini. . Faktanya, atasan memberi contoh kepada bawahannya. Wakil kepala departemen S. Zhitenev dan kepala sektor D. Lisun dan A. Yatsenko sangat bersemangat. Beberapa bahkan “mendapati diri mereka” dalam penyiksaan, memperoleh spesialisasi individu. Misalnya, Kapten A. A. Lyashko (apa pengaruh nama belakang terhadap manusia!) dengan ahli menguasai kombinasi sengatan air dan listrik.
Orang-orang inilah yang mengatur sistem penyiksaan yang canggih terhadap narapidana dan warga sipil yang dicurigai bersimpati kepada DPR.
Berdasarkan statistik resmi kontra intelijen saja, dalam satu unit ini, sejak Mei hingga 15 November 2014, petugas melakukan 60 penangkapan terhadap aktivis DPR, dan melakukan empat kasus pidana berdasarkan Art. 111 KUHP Ukraina (pengkhianatan tingkat tinggi), satu - berdasarkan Art. 114 KUHP (spionase), lebih dari dua puluh kasus - berdasarkan Art. 258 adj. 3 KUHP (partisipasi dalam kegiatan teroris).
Karena isolasi suara yang buruk di gedung SBU (jaringan saluran ventilasi yang luas), suara penyiksaan terdengar di hampir semua ruangan, itulah sebabnya banyak karyawan terpaksa meninggalkan gedung selama penyiksaan.
Penyiksaan paling canggih, yang memerlukan peralatan khusus, atau yang mengakibatkan kematian orang yang disiksa, dilakukan di pangkalan batalion Azov di bandara Mariupol atau di fasilitas lainnya.
Inovasi lain yang diadopsi oleh karakter-karakter ini adalah penahanan warga sipil secara acak untuk ditukar lebih lanjut dengan personel militer Ukraina yang ditangkap.
Dengan latar belakang ini, lelucon seperti, misalnya, instruksi kepada bawahan dari kepala departemen ekonomi A. Babak tentang pemerasan di pos pemeriksaan dari pemilik mobil yang mengangkut besi tua, biji-bijian dan barang inventaris lainnya ke pelabuhan Mariupol (1000 hryvnia dari satu mobil dengan batu bara dan 500 hryvnia - dengan besi tua) tidak terlihat begitu signifikan.
Para algojo, yang sudah mengetahui seleranya, sangat kecewa dengan aktivitas Kejaksaan Militer, yang dengan sangat lembut namun terkadang masih menanyakan pertanyaan tentang pengaduan individu korban.
Jadi, pada musim gugur 2014, salah satu agen senior, Letnan Kolonel Vasily Bogach, bahkan ditahan, yang topengnya dilepas saat menculik seseorang di toko Amstor. Sehari kemudian, jenazah pria yang diculik ditemukan di salah satu jalan kota. Orang yang lewat dan kenalan dari pria yang terbunuh itu mengidentifikasi penjahatnya, yang dikonfirmasi oleh rekaman dari salah satu kamera CCTV, dan jaksa tidak punya pilihan selain menahan bajingan itu. Benar, dia segera dibebaskan dan “dibuang”, tetapi para petugas SBU marah bahkan karena “kegemaran separatis” seperti itu.
Namun, banyak detektif, karena takut akan tanggung jawab yang tak terelakkan atas tindakan mereka di masa depan, mengambil jalan yang paling sedikit perlawanannya. Agar dapat melaporkan kepada manajemen atas apa yang telah mereka lakukan, namun tidak mengotori tangan mereka, mereka mengalihkan aktivitas mereka ke Internet, yang disambut baik sebagai bentuk pengaruh informasi dan psikologis.
Sumber daya yang tak terhitung jumlahnya diciptakan, seperti “Berita Donbass”, “Orde Baru” DPR”, “Suara Warga Gorlovka” dan banyak lainnya.
Kegiatan pemberitaan mulai mencakup pengorganisasian demonstrasi “melawan DPR” dan mendukung Ukraina.
Pada saat yang sama, selain aktivitas mandiri di Internet, karyawan mulai melakukan pekerjaan hukuman terhadap lawan informasi mereka. Misalnya, Oleg Seliverstov, wakil kepala departemen kenegaraan nasional, setelah berdebat di salah satu forum dengan aktivis DPR Mariupol dan mengalami kekalahan retorika yang menghina, memutuskan untuk membalas dendam. Gadis Olga diidentifikasi olehnya, ditahan dan disiksa.
... “Alfovets” dan tahanan pergi ke gedung yang sekarang menjadi tempat departemen SBU di wilayah Donetsk. Pemisah tersebut tidak diterima di pangkalan Azov mana pun, dengan menyatakan bahwa masalah tersebut belum disepakati dengan pimpinan. Setelah menelepon departemen kontra intelijen yang memprakarsai penangkapan tersebut, mereka memutuskan untuk membawa tahanan tersebut ke dewan kota.
Pengemudi, setelah melewati pintu masuk utama di Jalan Georgievskaya, memasuki area kendali dari sisi gerbang darurat dari Central. Setelah melewati kanopi yang di bawahnya terdapat beberapa kendaraan dinas, kantin, dan gym, tempat tinggal para pembantu Alfa dari departemen lain, dia berhenti di pintu masuk ujung. Pejuang itu menarik siku separatis itu, yang tangannya diborgol ke belakang. Dia tidak melawan. Tampilannya kusam, kepala bergoyang lemas saat berjalan.
Kami masuk ke dalam dan, setelah melewati pintu masuk aula pertemuan, mendekati tempat petugas jaga operasional, kepada siapa penjaga tersebut memberi tahu bahwa tahanan tersebut sedang dikirim ke Kharaberyush. Petugas itu mengangguk penuh pengertian.
Kami berjalan melewati kantor pegawai departemen ekonomi dan sektor perlindungan rahasia negara, dan berhenti di depan pintu wakil kepala departemen, Zhitenev, yang sedang meninggalkan ruangan. Setelah membiarkan Sergei Viktorovich lewat, kami melanjutkan perjalanan.
Mendekati lift, gigolo menekan tombol panggil dan naik ke lift ketiga. Baru setelah keluar dari lift barulah karyawan tersebut menyadari bahwa dia membutuhkan lantai dua, bukan lantai tiga. Tapi liftnya sudah berangkat.
Setelah berbelok dari sayap kanan gedung tempat departemen operasional dan teknis berada, sehingga pintu masuknya terhalang oleh pintu dengan kunci digital, kami menyusuri koridor menuju tangga samping. Saat ini, kepala unit, Kolonel Merkulov, keluar dari pintu departemen penyadapan. Dia murung dan khawatir. Suatu hari, salah satu pegawai terbaiknya, Mayor Palamaryuk, meninggal mendadak karena serangan jantung.
Kami turun ke lantai dua. Manajemennya berlokasi di sini, jadi sepi. Kami melewati kantor Lizogub dan para wakilnya, kepala departemen informasi dan analitis, serta kantor penyelidik. Berikutnya adalah toilet dan lift, yang sebelumnya tidak berhasil digunakan.
Setelah melewati serambi kecil dan tangga antar lantai lainnya, kami mendekati kantor kontra intelijen. Pejuang itu tahu di mana Kharaberyush duduk, jadi dia mengetuk dan masuk, membawa masuk tahanan itu.
- Alexander Ivanovich, maukah Anda mengizinkan saya?
“Ya, masuklah,” gumam Kharaberyush, yang sedang duduk di meja.
- Alexander Ivanovich, inilah pria yang tidak diterima Azov.
- Ya, saya tahu, kami berbicara di telepon. Nah, kamu aneh, ketahuan?! – dengan kata-kata ini, kepala kontra intelijen berdiri dari meja, berjalan ke arah tahanan dan sebentar, tanpa berayun, memukulnya di ulu hati. Dia mengerang pelan dan jatuh ke lantai, di mana dia meringkuk dan mulai mengerang pelan.
- Ayo ambil omong kosong ini dan seret ke kantor Ilyushko. Yatsenko akan datang ke sana sekarang.
Kharaberyush sendiri meninggalkan gedung, masuk ke dalam Toyota hitamnya dan pergi “ke pertemuan operasional.”
Separatis itu diseret ke sebuah kantor di dekatnya. Sepuluh menit kemudian Yatsenko masuk.
– Artem Sergeevich, apakah Anda memerlukan bantuan?
- Ya, tetaplah sampai larut malam. Anda akan merasakan manfaatnya di tempat kerja.
Mayor Yatsenko, seorang perwira muda kelahiran tahun 1980, yang sebelumnya bekerja di kontra intelijen militer, memiliki sikap militer yang klasik dan pendekatan yang bertele-tele dalam kegiatan resmi.
Bersamanya ada seorang pegawai dari departemen pemberantasan kejahatan terorganisir dan korupsi, Yaroslav Vapelnik. Vapelnik merupakan bagian dari gugus tugas Ugledar dan terlibat langsung dengan DPR. Informasi utama yang menjadi dasar penahanan pelaku berasal dari sumbernya; hal ini bisa saja dilaporkan sebagai operasi gabungan, jadi mereka harus terus melanjutkan.
Yatsenko, sebagai “otak” acara yang umumnya lebih mengutamakan komponen intelektual dalam karyanya, berusaha untuk tidak terlalu bersemangat dalam menyiksa jika tidak perlu, sehingga beban utama kini jatuh pada Yaroslav.
Penting untuk memahami informasi tentang aktivitas salah satu pimpinan sel pendukung DPR setempat, Vladislav Kuklin. Yatsenko sekali lagi memeriksa dokumen seleksi dan pemikiran operasional. Materi yang dikumpulkan paling signifikan adalah materi operasional dan teknis dengan kode “12” (penyadapan telepon seluler). Selama acara tersebut, acara “17” dan “Radiy” juga dilakukan untuk memposisikan pelanggan di lokasi (penentuan lokasi). Untuk melakukan ini, mereka bahkan mengejar orang yang tidak dikenal yang sekarang mengguncang di depannya sebuah layanan Opel Astra dengan kompleks peralatan khusus Varan yang terpasang di atasnya. Setelah Opel mogok, saya harus pergi ke OTO61 dan meminta pengganti Daewoo Nexia hitam.
Interogasi dimulai. Sejauh pertanyaan biografi dan kemudian posisi tentang kegiatan anti-negara. Orang yang diinterogasi diduga menyangkal segalanya.
Yatsenko secara pribadi mengambil menitnya. Ia berharap dapat mempercayakan rutinitas ini kepada Alexander Lyashko yang selain bertugas operasional juga bertugas sebagai penyidik. Namun, detektif senior di fasilitas penting sektor kontra intelijen pertama, Lyashko, kini berada di luar gedung, dan dia harus mengurus sendiri surat-suratnya. Ketidakhadiran Lyashko juga disayangkan karena selama interogasi, seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini, penyiksaan diperkirakan akan terjadi, dan Alexander Alexandrovich dengan telepon lapangan militer TA-57 miliknya berhasil menghasilkan keajaiban. Kadang-kadang hanya beberapa putaran pegangan, mengirimkan arus ke bagian-bagian penting tubuh orang yang diinterogasi yang sebelumnya telah disiram dengan air, sudah cukup untuk pengakuan yang lengkap dan tulus.
Yah, begitulah diriku sendiri. Mari kita mulai.
Artem Sergeevich mendekati lemari sudut, di mana, dengan kesepakatan umum, dana yang diperlukan disimpan. Penting untuk memilih alat yang sesuai dengan objek penyelidikan. Tidak mungkin melakukan pengiriman yang kurang atau mengatur ulang orang yang terlibat terlalu cepat, karena semua pekerjaan yang dilakukan juga akan diatur ulang ke nol.
Dia membuka lemari. Di brankas kecil terbuka di rak paling atas terdapat beberapa bungkus phenazepam, beberapa di antaranya sudah kosong. Tidak, bukan itu. Bukan kebetulan bahwa toples alkohol medis berukuran tiga liter berdekatan dengan enema besar. Yatsenko meringis. Eksperimen dengan enema alkohol medis yang diinterogasi membuatnya jijik. Dia juga tidak berniat memberinya minuman apa pun. Dia memutar-mutar kejutan di tangannya sambil berpikir. Mungkin nanti.
Di rak paling bawah ada setumpuk handuk bekas penyiksaan air. Kami akan menggunakannya jika tidak ada yang membantu. Saya terlalu malas untuk menyeret orang aneh itu ke kamar mandi, dan lantai di sana selalu basah setelahnya, keluh para karyawan. Silet yang berbahaya. Bagi Artyom, sungguh menakjubkan bagaimana menerapkan serangkaian sayatan di wajah, yang bagi pria bukanlah argumen yang paling meyakinkan, memiliki efek yang luar biasa pada jiwa wanita, memaksa mereka untuk mengatakan apa pun yang mereka perlukan secara harfiah. Tapi hari ini kita punya seorang pria. Tourniquet hemostatik kemungkinan besar juga tidak diperlukan.
Melihat kembali pekerja keras itu, dia memutuskan bahwa asfiksia sudah cukup di sini. Sambil menyisihkan beberapa tongkat karet pendek, ia mengeluarkan sebuah kantong plastik tebal dan sebuah garrote62, menyerahkan tali itu kepada Vapelnik dan melemparkannya ke atas kepala separatis tersebut.
Mariupol diserahkan kepada ekstremis untuk dijarah. Pihak berwenang Kyiv sama sekali tidak peduli dengan penduduk setempat. Mereka tahu betul suasana hati orang-orang dan dengan tulus membenci mereka.
Batalyon Azov dan St. Mary menjadi penguasa sebenarnya ibu kota baru Ukraina, Donbass.
Batalyon "St. Mary" hanya terdiri dari sekitar seratus militan dari kalangan penduduk wilayah Donetsk dan dibentuk berdasarkan batalion "Shakhtersk", yang dibubarkan pada Juli 2014 karena penjarahan massal. Di masa depan, batalion tersebut akan dibubarkan lagi dan kompi Tornado yang sama terkenalnya akan dibentuk atas dasar itu. Salah satu komandan semua unit ini adalah mantan bos kejahatan Donbass (kota Torez, DPR) Ruslan Onishchenko, yang dikenal dengan julukan “Abelmaz”. Bahkan menurut undang-undang yang bocor dan kenyal, dia melampaui batas dalam penyiksaan, pembunuhan, penyimpangan, dan penjarahan. Dia, pada gilirannya, adalah bawahan tokoh Donbass terkemuka lainnya bernama Kropachev, yang mengendalikan sejumlah lokasi penambangan batu bara ilegal (“penggalian”).
Para pejuang formasi nasionalis ini meneror penduduk setempat dengan perampokan, pembunuhan, dan pelanggaran hukum. Di saat yang sama, Polsek Mariupol bahkan menolak menerima keterangan korban kesewenang-wenangan, apalagi melakukan penyelidikan.
Penculikan pengusaha dan orang kaya berkembang pesat di kota, diikuti dengan pembebasan mereka (setelah dua atau tiga hari) untuk mendapatkan uang tebusan (jumlah uang tebusan mencapai beberapa juta hryvnia), tuduhan palsu terhadap penduduk kaya dalam membantu “separatis” dengan penangkapan dan penjarahan berikutnya terhadap mereka. properti (toko), gudang, kantor, dll).
Tindakan penipuan untuk memeras uang dari kerabat personel militer Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditangkap dan menerapkan “perlindungan perlindungan” pada pemilik toko dan bangunan komersial sangat umum terjadi.
Bersamaan dengan ini, militan Azov, kecuali komandannya, tidak mengenali siapa pun (bahkan sering kali perwira SBU) dan tidak mematuhi siapa pun. Ada kasus dimana mereka juga memukuli petugas SBU. Khususnya, pada awal November 2014, mereka secara tidak wajar memukuli wakil kepala departemen “K” (memerangi kejahatan terorganisir) SBU di wilayah Donetsk, Letnan Kolonel S. Samoilov, yang banyak tulang rusuknya patah, dan Letnan Senior P. Gavshin. Namun para pemimpin tertinggi selalu berada di pihak pejuang yang lebih bersemangat melawan “separatis pro-Rusia.”
Selain petugas SBU setempat, semua orang bekerja untuk kami. Kantor pusat SBU di Kyiv, departemen teritorial yang berdekatan.
Departemen lain juga tidak tinggal diam. Badan Intelijen Luar Negeri Ukraina menjadikan upaya melawan DPR sebagai prioritas bagi semua unit intelijen regional di Departemen ke-5 Badan Intelijen Luar Negeri Ukraina. Mereka bergabung dengan unit operasional Kementerian Dalam Negeri, Dinas Perbatasan dan struktur lokal lainnya, belum lagi aktivis dari berbagai batalyon nasionalis dan organisasi publik dengan sponsor oligarki mereka. Semuanya ditentang oleh Kementerian Keamanan Negara DPR. Saya pikir ini berhasil dilakukan. Sampai pemecatan saya, MGB tidak mengalami satu pun kegagalan agen yang berharga, karyawan yang membelot ke pihak musuh, atau kebocoran informasi penting. Dan kami mengetahui lebih banyak tentang musuh daripada yang dia ketahui tentang kami. Dalam hal ini, kami, yang baru saja berdiri, berada jauh di depan musuh.
Tamu dari jauh
Dari sudut pandang fungsi tradisional keamanan negara, situasi di DPR sangat mencekam. Penyediaan rezim kontra-intelijen dalam kondisi perang sudah sangat spesifik. Badan intelijen pihak lain dan sekutunya berubah dari musuh menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Pekerjaan sedang dilakukan di semua bidang intelijen dan sabotase serta kegiatan teroris.
Mereka mencari cara apa pun untuk menimbulkan kerugian dan mendapatkan informasi, yang sepenuhnya kami alami.
Seperti yang saya katakan dengan bercanda kepada rekan-rekan saya, udara Donetsk seharusnya lebih padat dan dibiaskan oleh pembiasan akibat banyaknya radiasi aktif dan pasif dari berbagai pencari arah, satelit, antena, dan hal-hal lain yang ditujukan kepada kita.
Jumlah pegawai dan sumber operasional berbagai badan intelijen per kilometer persegi terkadang melebihi batas yang dapat dibayangkan. Untuk efek penuhnya, yang hilang hanyalah pemakaian budenovka, kacamata hitam, parasut, dan gumaman tentang lemari pakaian Slavia, meskipun beberapa karakter mendekati hal ini.
Kita dapat memahami minat orang Jerman, Inggris, Prancis, Yahudi, Italia, Hongaria, Amerika, Polandia, dan bahkan orang Moldova. Tapi ada juga kasus yang sangat eksotik.
...Saya sedang membaca dokumen kerja. Di seberang meja, seorang bawahan duduk di meja samping, dengan sabar menunggu instruksi.
Dua kali sehari, pada jam sepuluh pagi dan jam lima sore, sekretaris membawakan saya dua, terkadang tiga tumpukan kertas yang ditumpuk dalam map untuk saya pertimbangkan. Ketinggian setiap perosotan adalah tiga puluh hingga empat puluh sentimeter. Ada banyak dokumen, tetapi pada tahap pertama tidak mungkin dilakukan sebaliknya. Situasi harus tetap terkendali. Jika tidak, karya yang sudah ditopang oleh ketebalan bulu kuda akan hancur begitu saja. Nantinya, bagian utama bisa dilimpahkan kepada para deputi dan kepala departemen. Tapi tidak sekarang.
Pada siang hari, saya menerima manajer dan karyawan kunci mengenai isu-isu paling penting, termasuk penyajian dokumen yang tidak termasuk dalam blok umum laporan. Seperti sekarang.
- Mendengarkan. Dan minat apa yang dimiliki orang Yordania terhadap hal ini?
- Aku belum tahu. Mungkin mereka tertarik pada senjata. Ya, atau orang Amerika mengatasinya. Anda tahu, ini terjadi. Selain itu, kelompok Hashemite adalah salah satu sekutu paling aktif Amerika Serikat di Timur Tengah.
Aku tahu. Kebiasaan orang Amerika yang memanfaatkan panas dengan tangan yang salah dan memeras pengikutnya hingga kering sudah dikenal luas.
– Ya, atau mereka membantu Ukraina. Seperti yang dikatakan masyarakat kami, gedung layanan khusus mereka terletak hanya dua kilometer dari gedung Kedutaan Besar Ukraina di Amman.
- OKE. Saya mengizinkan verifikasi informasi lebih lanjut. Bahan untuk kontrol, laporkan setiap minggu.
Akibatnya, situasi yang cukup menarik pun berkembang. Warga Yordania ini merekrut mantan mahasiswanya, lulusan salah satu universitas Donetsk, untuk bekerja di milisi. Mereka bergabung dengan barisan kami. Tugas yang mereka hadapi rumit - mengumpulkan informasi tentang tindakan kami dan tindakan Ukraina.
Setelah saya diberitahu tentang data primer masalah ini, saya memerintahkan pemeriksaan lebih mendalam, memastikan informasinya kosong. Alangkah terkejutnya ketika ternyata kami ditangani oleh unit khusus badan intelijen Yordania “Mukhabarat al-Amma” dengan tingkat kerahasiaan khusus.
Untuk tujuan kerahasiaan, departemen ini disebut departemen rahasia untuk memerangi terorisme. Perbedaan dari yang “tidak terklasifikasi”, yang juga ada secara paralel, adalah bahwa yang “tidak terklasifikasi” menjalankan fungsi anti-teroris tradisional. “Khusus” hanyalah kedok intelijen, khususnya yang berhubungan dengan kami.
Stasiun yang kami identifikasi dipimpin oleh Mayor muda Abu Ahmed, yang melapor secara pribadi dan langsung kepada kepala badan intelijen dan memiliki izin keamanan yang sangat rahasia. Mitra tak terduga kami bekerja di gedung pusat SOR Mukhabarat al-Amma di Amman, distrik Al-Jandaweel. Sebagai salah satu lingkungan pendukung utama untuk kegiatan intelijen, Yordania menggunakan siswa dan guru dari lembaga pendidikan tempat orang-orang dari negara mereka belajar.
Akibatnya, para agen memutuskan untuk memainkan bukan permainan ganda, melainkan permainan tiga kali lipat. Karena merasa kecewa dengan urusan DPR, mereka menjalin kontak dengan gerakan bawah tanah nasionalis pro-Ukraina yang masih bertahan di Donetsk pada akhir Juni 2014. Para ekstremis, setelah memeriksa tugas-tugas mereka, menyimpulkan bahwa mereka adalah jebakan dari DPR. Mereka membunuh orang-orang itu dan membakarnya di dalam mobil mereka sendiri.
 
Mengatur kehidupan
Keadilan
Salah satu argumen utama Ukraina yang ditujukan kepada para pendukung dunia Rusia pada umumnya dan kawasan pro-Rusia pada khususnya adalah tesis sederhana: “Apakah Anda melihat betapa buruknya kehidupan di denieriya Anda, lenaeria? Apakah kamu ingin kamu juga menjadi seperti ini?!”
Sulit untuk melebih-lebihkan tingkat sinisme retorika semacam itu. Ini seperti mengatakan kepada seorang gadis yang dipukuli, dirobek, disiksa, dirampok dan diperkosa: “Kamu tidak terlihat sehat.” Apalagi jika penjahatnya sendiri yang mengatakannya.
Bagaimanapun, bagian utama dari masalah republik tidak terletak pada dirinya sendiri. Kami dihancurkan begitu saja, dan kemudian mereka mencela kami karena hal yang sama.
Oleh karena itu, saya melihat salah satu tugas penting bagi keamanan negara republik adalah bantuan dalam membangun sistem kehidupan yang normal.
-...Baiklah... Aku nyatakan kalian sebagai suami istri!
Seorang anggota milisi muda berkaki panjang dari unit komandan MGB dan orang pilihannya yang berbintik-bintik dan kurus dalam gaun chintz yang pudar namun disetrika dengan hati-hati berciuman dengan canggung. Saya berjabat tangan dengan pengantin pria dan mereka meninggalkan kantor saya.
Ya, itu juga terjadi. Karena kenyataan bahwa sistem peradilan di wilayah Donetsk, mengikuti wilayah lain, sepenuhnya dilumpuhkan oleh Kiev, tindakan status sipil tidak diselesaikan. Namun jika tidak ada surat-surat, bukan berarti tidak dilahirkan dan tidak mati, tidak berkeluarga dan tidak mengakhirinya. Secara umum, setelah kembali memohon kepada saya sebagai komandan unit militer dengan permintaan untuk menikah (seperti yang Anda ketahui, komandan unit militer dan kapten kapal jarak jauh memiliki hak yang unik), saya menyadari bahwa diperlukan tindakan darurat. untuk diambil.
Awalnya, sistem hukum republik seharusnya diciptakan oleh Vladimir Yuryevich Antyufeev, yang tidak punya waktu untuk melakukan ini. Saya harus menyelesaikan masalah ini.
Saya menginstruksikan untuk memilih calon pengacara yang kesetiaan dan profesionalismenya tidak diragukan lagi. Saya mewawancarai beberapa orang. Saya memilih gadis muda namun aktif yang telah membuktikan dedikasinya kepada DPR.
Itu adalah Ekaterina Filippova yang berusia 27 tahun. Sejak masa kuliahnya, ia telah terlibat dalam praktik hukum independen dan saat ini ia sudah menjadi ketua asosiasi pengacara “Kelompok Hak Asasi Manusia Donetsk” yang ia dirikan. Hal yang menentukan adalah dia menjadi pengacara dalam sejumlah kasus kriminal yang diprakarsai oleh aparat keamanan Ukraina atas tuduhan “separatisme” terhadap aktivis kami, dan berhasil membebaskan beberapa pendukung DPR dari penjara bawah tanah Ukraina.
Saya merekomendasikan Filippova pada pertemuan Kabinet Menteri untuk diangkat sebagai penjabat Menteri Kehakiman dan secara pribadi menjaminnya. Pada tahap pertama, saya mencoba mendukungnya, karena pentingnya keadilan sulit ditaksir terlalu tinggi.
Sejak dia dikukuhkan, penciptaan sistem peradilan republik dimulai. Saya tidak lagi menjelaskan tentang milisi. Benar, kemudian mereka melukis Filippova sendiri. Nanti dia akan menikah dengan salah satu anggota milisi legendaris, yang terkenal karena partisipasinya di hampir semua peristiwa militer, Teimuraz “Gogi” Gogiashvili, dan pergi bersamanya ke Rusia, meninggalkan departemen yang dia buat dan berfungsi cukup efektif dalam kondisi yang ada. Menurut kebiasaan Donetsk yang terkenal, orang akan langsung mengatakan bahwa dia sedang duduk di ruang bawah tanah Zakharchenko atau telah ditembak.
Sebuah televisi
Televisi juga sangat penting bagi kehidupan republik. Selain masalah teknis dan kreatif televisi republik, kesulitan utama adalah penyiaran saluran televisi propaganda Ukraina, beberapa di antaranya secara khusus berfokus pada penduduk Donbass. Secara bertahap masalah ini teratasi.
Saluran TV lokal, menurut tradisi saat itu, menetapkan pemimpin yang paling berwibawa pada tahap pertama. "Oplot-TV", dibuat berdasarkan "Saluran TV Kota Pertama" Donetsk, mulai dikendalikan, sesuai dengan namanya, Alexander Zakharchenko, "Novorossiya-TV" - Pavel Gubarev. Saluran TV Partai Republik Pertama juga beroperasi. Dan ada satu lagi - "Union", yang persaingannya bahkan berkobar, dan di sini, seperti biasa, ada beberapa keanehan.
Setelah Alexander Zakharchenko terpilih sebagai Ketua DPR pada November 2014 dan pengangkatan kembali Kabinet Menteri, Kementerian Informasi dan Komunikasi dibagi menjadi dua - komunikasi dan informasi.
Hal ini disebabkan oleh pembentukan sistem teleponnya sendiri dan kebutuhan untuk berkonsentrasi pada tugas ini. Selain itu, dengan kesepakatan bersama, jabatan Menteri Komunikasi diberikan kepada perwakilan Pavel Gubarev, yang organisasinya juga menerima faksi yang solid di parlemen dan kuota dari dua kementerian - komunikasi dan kebudayaan. Informasi, tentu saja, harus berada di bawah kendali pribadi kepala republik. Area tersebut terlalu sensitif.
Pada saat yang sama, untuk mencari kompromi politik internal, atas saran saya, Alexander Khodakovsky diangkat ke jabatan kepala Dewan Keamanan.
Pada tahap tertentu, hal ini diperkirakan menyebabkan kebingungan organisasi.
– Kamerad Menteri, kami mengalami kesulitan lagi dengan Union.
- Yang?
– Kemarin pegawai Kementerian Perhubungan bersama pejuang Vostok datang ke kantor utama Union yang berada di German Titov Avenue. Kami datang untuk mengganti kepemimpinan. Pemimpin redaksi di sana adalah Dmitry Gromov, dan dia adalah suami dari mantan menteri Nikitina. Ya, mereka mencoba menggantinya. Ditambah lagi mereka mendapat surat dari Dewan Keamanan untuk mendukung keputusan ini. Khodakovsky menandatangani.
- Jadi, apa selanjutnya?
– Dan kemudian Roma Lyagin tiba di sana. Dia kini tampaknya bertanggung jawab atas kebijakan internal di kantor Kepala. Dia tiba bersama beberapa petugas keamanan KPU Pusat. Secara umum, dia menyatakan tidak akan membiarkan adanya pergantian pimpinan saluran TV tersebut, karena menurutnya saluran TV tersebut berada di bawah Kementerian Penerangan, melainkan Kementerian Perhubungan.
– Bagaimana intriknya berakhir?
– Nah, pertama Menteri Komunikasi yang baru, Viktor Yatsenko, tiba di sana dan sepertinya mendukung manajemen lama saluran TV tersebut.
- Kemudian?
- Nah, kemudian Khodakovsky tiba, yang mengusir Lyagin dan Yatsenko dari kantor saluran TV dengan tamparan di kepala.
Hanya buku harian partisan.
“14 Juli: Jerman tiba. Mereka mengusir kami dari hutan.
15 Juli: Jerman diusir dari hutan.
16 Juli: Jerman datang lagi dan mengusir kami keluar dari hutan.
17 Juli: Jerman diusir dari hutan.
18 Juli: Jerman tiba. Mereka mengusir kami dari hutan.
…26 Juli. Ahli kehutanan datang dan mengusir semua orang keluar dari hutan.”
Pendidikan
Bidang penting lainnya adalah pendidikan, yang mempengaruhi bidang dasar sosialisasi masyarakat. Sekolah, universitas dan lembaga pendidikan lainnya mencakup salah satu segmen masyarakat yang paling penting.
Di sini Anda perlu memahami bahwa meskipun Anda mendeklarasikan negara baru, ini tidak berarti bahwa semua elemen lama dari sistem sebelumnya secara otomatis selaras dengan realitas baru. Apalagi jika lawan aktif menentangnya.
Saya melihat tugas mendasar keamanan negara adalah menjamin peralihan sistem pendidikan yang menjadi kewenangan DPR. Salah satu masalah utama dalam hal ini adalah upaya aktif dan gigih pihak Ukraina untuk mengatur ekspor dokumentasi hukum dan stempel universitas Donetsk ke Ukraina untuk mengumumkan pembukaan universitas Donetsk di wilayah lain.
Di Vinnitsa, meskipun ada keberatan dari angkatan kerja, tiruan dari Universitas Nasional Donetsk didirikan, di Krasnoarmeysk - Universitas Teknik Nasional Donetsk, dan di Krasny Liman - Universitas Kedokteran Nasional Donetsk. M.Gorky. Kementerian Pendidikan Ukraina menolak mengeluarkan ijazah dalam bentuk yang sudah ditetapkan kepada siswa yang tetap belajar di Donetsk. Diumumkan bahwa ijazah yang dikeluarkan oleh universitas di Donetsk tidak akan diterima di mana pun.
Hanya dalam waktu satu setengah bulan, kami menghentikan upaya untuk membawa sumber daya, segel, dan dokumentasi dari Institut Penelitian dan Desain Negara Logam Non-Ferrous Donetsk (DonNIPITSM), Institut Perdagangan Negara Donetsk (DonSTU), Universitas Nasional Donetsk (DonNU), Staf pengajar Institut Pendidikan Pascasarjana Teknik dan sejumlah universitas lainnya. Pada saat yang sama, Universitas Nasional Donetsk termasuk di antara 500 universitas terbaik di dunia, dan sistem pendidikan tinggi di wilayah Donetsk dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Ukraina.
Namun di sini kita perlu mengingat bahwa sebelumnya seluruh sistem pendidikan humaniora dibangun berdasarkan standar Ukraina-anti-Rusia yang cacat. Dan untuk menemukan antarmuka yang dapat diterima dalam kondisi baru, upaya serius harus dilakukan.
Secara umum, beberapa masalah terus-menerus muncul di Kementerian Pendidikan Republik. Hanya ketika Larisa Polyakova memimpinnya, pekerjaan tersebut menjadi konsisten, sistematis, dan ofensif. Sebelumnya, segala macam kesalahpahaman sering muncul.
Dengan demikian, pada 14 Desember 2014, hampir seluruh pintu kantor Kementerian Pendidikan DPR, termasuk menteri dan wakilnya, dibuka. Semua informasi yang terkandung di dalamnya disalin dari komputer yang terletak di kantor. Sebuah laptop dengan banyak informasi pekerjaan menghilang dari kantor direktur salah satu departemen, Igor Seleznev. Harddisk juga dicuri dari komputer Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan DPR IV Kostenko.
Selain itu, terdapat masalah akut dengan mahasiswa asing yang sebelumnya pernah belajar di universitas Donetsk. Misalnya, pada 12 Desember 2014, kami mengetahui sekelompok orang kulit hitam ditahan di salah satu pos pemeriksaan batalion Vostok. Mereka mulai mencari tahu. Mereka benar-benar ditahan. Di tengah histeria umum terhadap tentara bayaran asing Ukraina, orang-orang Donetsk biasa memutuskan bahwa mahasiswa kulit hitam Universitas Kedokteran Nasional Donetsk yang naik taksi adalah kelompok sabotase dan pengintaian tentara bayaran yang sangat canggih. Kami harus menyelamatkan siswa miskin.
Kesulitan lainnya adalah pemukiman kembali para pengungsi dan keluarga milisi ke asrama universitas yang kosong pada awal kejadian. Semakin aktif kita meluncurkan universitas, semakin banyak pula mahasiswa yang perlu ditampung di suatu tempat. Kami juga mengatasi beberapa masalah ini. Misalnya, ketika menyelesaikan konflik di asrama No. 1 Universitas Kedokteran Nasional Donetsk antara mahasiswa di satu sisi dan pengungsi, milisi dan mantan tawanan perang yang tinggal di sana di sisi lain, ditetapkan bahwa para pengungsi diberikan tempat lain di asrama nomor 4 yang memungkinkan untuk memisahkan pelajar dan pengungsi serta mencegah konflik. Namun mereka menolak pindah karena sudah menetap. Akibatnya, tindakan pemukiman kembali diambil dan konflik ditutup. Tampaknya ini bukan pekerjaan keamanan negara sama sekali, tapi tidak ada orang lain yang melakukannya.
Selain masalah pendidikan semata, masih banyak lagi masalah terkait namun tak kalah pentingnya. Katakanlah diketahui tentang situasi konflik di staf Perpustakaan Negara Donetsk yang dinamai demikian. Krupskaya. Hampir terjadi perkelahian. Secara khusus, penjabat direktur perpustakaan, Natalya Petrovna Avdeenko, mengambil posisi yang jelas pro-Ukraina, secara teratur melakukan propaganda anti-republik dalam tim dan mencoba mengorganisir acara untuk mendukung penulisan, sejarah semu, dan politik Ukraina. Khususnya, selama peristiwa-peristiwa revolusioner di Donetsk, di bawah kepemimpinannya dan dengan dukungan dari Yayasan Kanada-Ukraina yang berlokasi di gedung perpustakaan, acara-acara seperti malam sastra dan musik “Koleksi Kreativitas Ukraina”, serta “The Cikal bakal Ide Ukraina: I.P. Mazepa”, disertai dengan desain poster yang sesuai dengan simbol Ukraina yang bersifat nasionalis. Sudah selama perang, wanita itu berhasil menakuti bawahannya dengan ruang bawah tanah SBU.
Aktivis Ukraina lainnya, yang bekerja sebagai direktur lembaga pendidikan kota “Sekolah Asrama Musik Khusus Regional Donetsk untuk Anak-anak Berbakat” Tatyana Gorovova, juga secara aktif melakukan propaganda pro-Ukraina.
Namun ada juga upaya fitnah. Misalnya, kami menerima pernyataan dari salah satu guru Taman Kanak-kanak No. 119 di kota Makeyevka yang meminta untuk mengambil tindakan terhadap pimpinan Departemen Pendidikan Kota, yang diduga berperilaku pro-Ukraina. Kami mendalaminya dan menemukan bahwa ini adalah fitnah terkait keinginan “diam-diam” menduduki jabatan kepala taman kanak-kanak.
Obat
Masalah pendidikan juga umum terjadi di ranah publik sensitif lainnya - kedokteran.
Jika secara umum komunitas medis secara aktif mendukung gagasan republik dan anti-Kiev, maka di antara para pemimpin terdapat pendukung rezim baru Ukraina. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran akan kehilangan kontak dengan sistem terpadu birokrasi medis sebagai lingkungan yang diinginkan untuk promosi personel, sistem penipuan dan penyalahgunaan materi yang sudah mapan.
Ada kasus sabotase pasif, seperti N. Tarasenko, yang sebagai dokter kepala Rumah Sakit No. 9 Donetsk (Elnitskaya St., 1a), menghindari pemindahan ke Kementerian Kesehatan DPR. Kepala RS Donetsk No. 1 (Artema St., 57), No. 16 (Sanatornaya St., 4), No. 11 (Palladina St., 54), No. terlibat dalam sabotase organisasi serupa. Dan ini terlepas dari ketidakpuasan aktif staf rumah sakit itu sendiri terhadap tindakan para bos pro-Kiev!
Situasi yang lebih rumit pun muncul. Direktur Pusat Laboratorium Donetsk, M. Shvartsburd, berupaya semaksimal mungkin menghalangi pekerjaan Kementerian Kesehatan di bidang SES. Kami mulai mencari tahu alasannya. Ternyata orang yang terlibat tersebut dulunya pernah terlibat dalam kegiatan korupsi dan terkait dengan dunia kriminal. Setelah reformasi DPR di bidang kesehatan, pelaksanaan skema korupsi menjadi tidak mungkin, akibatnya M. Shvartsburd mulai aktif melakukan kegiatan yang menghambat reformasi; Secara khusus, ia mengadakan pertemuan tidak resmi dengan rekan-rekannya, di mana ia mengusulkan penghentian subordinasi kepada DPR dan penghentian sementara kerja SES.
Memahami seluk-beluk pengobatan, kami menemukan hal-hal yang lebih menarik. Pada musim gugur tahun 2014, ternyata departemen Kementerian Kesehatan Ukraina di Donetsk belum menghentikan aktivitasnya di wilayah DPR.
Selain itu, kami telah menetapkan bahwa departemen ini melakukan pergantian personel di institusi medis, mengadakan berbagai kursus medis, dll. Semua tindakan di atas dilakukan sesuai dengan instruksi dari Kiev dan dikeluarkan dalam bentuk perintah di bawah stempel yang disebutkan di atas. departemen, yang berarti sengaja menciptakan kekacauan dalam sistem layanan kesehatan DPR. Tiba-tiba ternyata beberapa pimpinan medis diangkat berdasarkan perintah rangkap dari Kyiv dan DPR. Situasinya sungguh liar. Tentu saja, kami mengembalikannya ke keadaan normal.
Tapi para dokter Donbass melakukan prestasi sipil mereka setiap hari. Tanpa menerima gaji selama beberapa waktu, mempertaruhkan hidup mereka, tidak memiliki obat-obatan yang diperlukan dan mengalami tekanan psikologis dari mantan pemimpin dan kolega mereka, mereka menyelamatkan nyawa setiap hari dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Jadi, selama serangan mortir musim gugur berikutnya di gedung MGB, beberapa ranjau akan lewat dan berakhir di rumah sakit terdekat. Seorang ahli bedah yang sedang mempersiapkan operasi berikutnya akan mati seketika.
Mereka entah bagaimana mengingatkan saya pada pekerja perumahan dan layanan komunal di Donetsk, yang pada Juli-Agustus 2014, juga tanpa menerima gaji, pergi ke jalan-jalan kota untuk menyapu mereka dan memangkas mawar di bawah tembakan artileri Ukraina. Jalanan yang kosong bersinar dengan frekuensi yang sempurna, mawar dipangkas dengan ahli, dan pekerja yang terluka serta mayat diangkut ke rumah sakit dan kamar mayat. Dan keesokan harinya, rekan-rekan korban kembali keluar untuk memangkas bunga dan memulihkan ketertiban. Melalui peristiwa seperti itulah seseorang dapat memahami Donbass yang sebenarnya.
Bantuan kemanusiaan
Situasi bantuan kemanusiaan masih ambigu. Di satu sisi, manusia tidak dapat bertahan hidup tanpanya. Ukraina, selain perang, secara terbuka dan terus-menerus melakukan blokade ekonomi dan melakukan segalanya untuk membuat kehidupan masyarakat tak tertahankan. Ketika musuh menjadi jelas bahwa tidak mungkin merebut Donbass hanya dengan cara militer, sebuah konsep sederhana diadopsi. Melalui penembakan terus-menerus dan perampasan ekonomi, bawa masyarakat ke keadaan di mana tidak peduli siapa yang melakukan penembakan dan menyebabkan kerugian. Yang penting semuanya berakhir. Ukraina tetaplah Ukraina, biarkan saja, hanya untuk menghentikan hal ini. Namun mereka meremehkan tim Donetsk. Dan syarat penting untuk bertahan hidup adalah bantuan kemanusiaan. Namun, masalah tertentu juga muncul dalam hal ini.
Pertama, di luar DPR, dan khususnya di Rusia, bermunculan sejumlah “pekerja kemanusiaan semu” yang secara terang-terangan mencari uang dari kesedihan dan kemalangan orang dengan kedok baik.
Kedua, kami secara berkala mendeteksi upaya penipuan di dalam. Tentu saja, bantuan utama adalah dorongan rakyat yang tulus. Namun berbagai oportunis mencoba melekatkan diri pada hal tersebut.
Selain bantuan kemanusiaan kecil yang ditargetkan, bantuan disalurkan ke dua arah: negara dan Yayasan Rinat Akhmetov. “Truk putih” konvoi kemanusiaan Rusia dengan pasokan dalam jumlah besar muncul kemudian. Tidak mungkin melarang warga Akhmetov memberikan bantuan kemanusiaan. Hal ini akan membuat masyarakat secara tajam menentang DPR, karena kita tidak dapat mengisi kembali produk-produk yang dikeluarkan oleh dana Akhmetov. Jumlah mereka tidak mencukupi, dan republik berada di ambang kelaparan. Yang mungkin dilakukan hanyalah memaksa pemindahan produk dari kemasan dengan simbol yang sesuai ke kemasan netral.
Paket sembako pertama dari DPR sekitar 10 kg. Pada setiap pendistribusian, bobot paket pangan semakin berkurang karena jumlah masyarakat yang membutuhkan terus meningkat. Jumlah pengungsi dan korban perang meningkat secara eksponensial. Rata-rata berat bantuan yang diberikan pada bulan Oktober adalah 3,5 kg.
Misalnya, bantuan kemanusiaan pertama untuk distrik Petrovsky dan Kirovsky di Donetsk, yang ditanggung lebih lambat dari pusat kota, berjumlah: 1 kaleng susu kental manis, 1 kaleng makanan kaleng, 1 kaleng daging rebus, 1 kg makanan gula pasir, 0,5 kg beras. Penyaluran bantuan kemanusiaan dari DPR direncanakan seminggu sekali. Namun, karena arus orang banyak, frekuensinya menjadi sepuluh hari sekali.
Paket pangan “Dana Bantuan Rinat Akhmetov” adalah: 1 botol (1 liter) minyak sayur, 1 bungkus teh, 1 bungkus kue kering, 1 kg gula pasir, 1 kg beras, 2 kg tepung terigu, 1 kg oatmeal, 1 kg pasta, 1 kg soba, 4 kaleng makanan kaleng, 1 kaleng susu kental manis, 1 lilin, 1 bungkus korek api. Frekuensi bantuan dua kali sebulan dengan janji temu dan kupon.
Ada beberapa kasus Akhmetov mendistribusikan bantuan kemanusiaan secara selektif.
Misalnya, pada tanggal 4 Oktober 2014, sebuah insiden terjadi di pusat kemanusiaan Yayasan Akhmetov. Wanita yang pada ekstradisi sebelumnya marah pada jurnalis arogan yang “salah tempat” yang memfilmkan cerita tentang betapa penyelamat dan pintarnya Rinat, tidak mendapat bantuan. Para pegawai Akhmetov mula-mula mengeluarkan surat tilang, lalu secara demonstratif merobeknya dan membawanya keluar. Seperti, “Anda tidak menghormati Akhmetov, Anda tidak berhak membantu.”
Ternyata kemudian, perempuan tersebut adalah penyandang disabilitas golongan 2. Dia menderita epilepsi.
Ketika para jurnalis tiba, mereka mulai mengajukan pertanyaan kepada para pensiunan, dengan nada “seberapa buruk keadaan Anda tanpa Akhmetov.” Tokoh utama dalam cerita ini, dengan marah, mengepung para koresponden dengan kata-kata yang diperlukan.
Dia mengatakan republik peduli pada rakyat, tidak seperti oligarki yang pergi. “Untuk membayar orang-orang atas semua yang telah dilakukan Akhmetov Anda, setiap penduduk Donbass perlu diberikan satu truk penuh bantuan. Pada saat yang sama, dengan tangannya yang ringan, Nazi berhasil mengalahkan kota tersebut.” Kasus-kasus seperti ini terjadi secara berkala, yang menunjukkan wajah sebenarnya para donatur dan tujuan dari apa yang terjadi.
Tentu saja, melalui bantuan kemanusiaan, Akhmetov berusaha mempersiapkan landasan untuk kepulangannya ke Donetsk. Skemanya sederhana. Kota ini sedang mengalami kelelahan total, baik secara sosial maupun finansial. Toko-toko di bawah kendalinya penuh dengan produk makanan. Tidak ada uang, tidak ada pembayaran yang dilakukan. Dibawa ke puncak keputusasaan, penduduk kota akan dengan senang hati menerima siapa saja yang mau membantu dalam kesulitan. Sudah jelas siapa orangnya. Namun mimpinya tidak dibiarkan menjadi kenyataan.
Selain masalah pangan semata, bantuan kemanusiaan juga memungkinkan penyelesaian masalah medis. Misalnya, masalah insulin pada bulan Juni – Agustus (bahkan September) 2014 di Donetsk sangat akut. Distribusi kepada masyarakat dilakukan dengan dosis yang dikurangi, hanya di titik-titik bantuan tertentu. Hal ini terutama dilakukan oleh yayasan.
Dari pengumumannya: “Mulai tanggal 3 November, distribusi insulin akan dimulai di wilayah DOKTMO (Rumah Sakit Kalinin). Anda bisa menerima obat-obatan dalam bentuk bantuan kemanusiaan di gedung No.4.”
Kami mulai dengan tegas menekan upaya pencurian bantuan kemanusiaan. Menyadari bahwa kasus-kasus seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa dukungan para komandan yang berpengaruh, mereka mulai memerangi hal ini di tingkat atas. Sejumlah pimpinan dan kepala berbagai departemen ditahan. Pada saat yang sama, semua orang menyatakan tidak bersalah.
Dari internet:
“Sudah enam bulan sejak penangkapan komandan teroris terkemuka Republik Rakyat Donetsk Oleg Orchikov, yang memimpin batalion Svarozhichi penyembah berhala Rusia di Donbass.
Berita ini dilaporkan oleh Press of Ukraina dengan mengacu pada kelompok teroris di jejaring sosial.
Disebutkan bahwa Oleg Orchikov dengan tanda panggilan "Vargan" ditangkap "tanpa dasar" atas perintah pribadi "kepala" "DPR" Zakharchenko pada 11 November 2014, dan sejak itu dia duduk di penjara setempat. pusat penahanan percobaan tanpa tuduhan “resmi”.
“Kawan seperjuangan OPD “Unifikasi dan Kebangkitan Slavia” cabang Donetsk menuntut pembebasan komandan batalion “Svarozhichi”, Oleg Orchikov (Vargan). Kebebasan bagi para pahlawan Rusia! Kemuliaan Kekaisaran Besar Rusia! Puji Novorossiya!” – kelompok teroris penuh dengan pesan-pesan seperti itu di jejaring sosial.
“Komandan batalion ke-4 “Oplot” “Svarozhichi”, Oleg Aleksandrovich Orchikov, tanda panggilan Vargan, ditahan secara tidak adil pada 11 November 2014 dan masih berada di pusat penahanan pra-sidang. Mereka berusaha dengan segala cara untuk menyembunyikan hal ini agar penangkapannya yang tidak terbukti tidak terungkap. Silakan posting ulang sebanyak mungkin! Bantulah mengembalikan anak-anak kepada ayah mereka dan istri kepada suaminya!’”63.
Pesan serupa dan serupa masih didistribusikan secara aktif di Internet. Mereka dengan senang hati ditangkap oleh pers Ukraina.
Sementara itu, Orchikov (tanda panggilan “Vargan”) memang ditangkap oleh MGB segera setelah penahanan komandan batalion “Oplot” lainnya, “Gulita”, yang dituduh melakukan serangkaian kejahatan yang sangat serius.
Dasar awal penahanan Orchikov adalah kumpulan materi tentang pencurian bantuan kemanusiaan. Vargan diketahui, bahkan oleh rekan-rekannya, sering ketahuan mencuri makanan untuk warga sekitar. Selama penyelidikan lebih lanjut, fakta kejahatan Orchikov lainnya terungkap.
Dari bahan kasing:
“Badan Penyidikan Kementerian Keamanan Negara DPR sedang menyelidiki kasus pidana No. 12201430 terhadap O. A. Orchikov, yang dimulai pada 11 November 2014, atas dasar kejahatan berdasarkan Bagian 3 Seni. 172-1 KUHP DPR. Pada tanggal 21 November 2014, corpus delicti dalam kasus pidana tersebut direklasifikasi dari Art. 172-1 bagian 3 di Art. 178 bagian 4 KUHP DPR.
Selama penyelidikan kasus pidana ini, diketahui bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014, sekitar pukul 16:15, prajurit dari batalion ke-4 "Petrovsky OPLOT", berada di persimpangan jalan Petrovsky dan Shpagina di distrik Petrovsky di Donetsk, dipersenjatai dengan senjata api , atas perintah komandan mereka Orchikov O.A., dengan ancaman penggunaan senjata api, mereka menuntut dari Chilikin A.V., yang pada waktu yang dijelaskan sedang mengendarai mobil FORD MONDEO TREND, distrik AN 01–89 SV, milik pangkalan dari sertifikat pendaftaran SAE 601147 JSC "Hephaestus", lanjutkan ke lokasi batalion ke-4 "Petrovsky OPLOT" Donetsk, yang terletak di gedung No. 8 di Jalan Kmararchuk di distrik Petrovsky di Donetsk, yang tidak diragukan lagi dipenuhi oleh Chilikin A.V.
Pada hari yang sama, pada malam hari, berada di lokasi batalyon ke-4 “Petrovsky OPLOT” di Donetsk, beralamat di: Donetsk, st. Kramarchuka, 8, komandan unit tertentu Orchikov O.A., bertindak dengan sengaja, tidak sah, dengan tujuan mengambil alih kendaraan secara tidak sah, memberi perintah kepada prajurit bawahannya, yang semuanya juga bersenjatakan senjata api, untuk menyita sebuah mobil bermerek dari Chilikin A.V. FORD MONDEO TREND distrik AN 01–89 NE, setelah itu seorang prajurit tak dikenal menguasai mobil yang ditentukan dan menghilang ke arah yang tidak diketahui, sementara lokasi mobil tersebut masih belum diketahui.
Selain itu, dari Direktorat Penyidikan Kementerian Keamanan Negara DPR, Badan Penyidikan Kementerian Keamanan Negara DPR menerima perkara pidana Nomor 08-14-15 yang dimulai pada 11 September 2014 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Dalam Negeri DPR. , atas fakta pembunuhan berencana A. A. Dubinsky, atas dasar kejahatan berdasarkan Art. 106 bagian 1 KUHP DPR diterima penyidikan oleh penyidik MGB SO, sedangkan O. A. Orchikov patut diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut.
...Selain itu, Badan Penyidikan Kementerian Keamanan Negara DPR sedang mengusut perkara pidana Nomor 12201438, yang dimulai pada 24 November 2014, atas pembunuhan berencana terhadap dua orang tak dikenal, atas dasar a kejahatan berdasarkan Art. 106 Bagian 2 KUHP DPR, yang materinya menyatakan bahwa pada tanggal 15 November 2014, siang hari, dalam rangka penyidikan perkara pidana Nomor 12201430, di wilayah Kargil pabrik, yang terletak di distrik Petrovsky di Donetsk, yaitu, dua mayat pria tak dikenal, yang sebelumnya terkubur di dalam tanah pada tanggal yang tidak ditentukan, ditemukan dan diperiksa.
Berdasarkan keterangan dari biro pemeriksa kesehatan Donetsk tertanggal 24 November 2014, penyebab kematian kedua pria tak dikenal tersebut, yang ditemukan pada tanggal 15 November 2014 dalam keadaan yang dijelaskan di atas, adalah luka tembak di kepala, serta beberapa luka. ke tengkorak. Selama penyelidikan, cukup bukti dikumpulkan yang memberatkan O. A. Orchikov melakukan kejahatan ini…”
Dalam lingkup kasus ini, banyak fakta pelanggaran hukum lain yang dilakukan Orchikov juga terungkap. Inilah cara kami mulai menghentikan kekacauan. Selangkah demi selangkah, kita membebaskan perlawanan rakyat dari pertumbuhan yang melekat padanya, mencoba memanfaatkan situasi ini untuk tujuan-tujuan mereka yang tidak pantas.
Situasi krisis kehidupan penduduk mulai membaik hanya setelah kepemimpinan Rusia melakukan intervensi dalam masalah ini. Tidak ada seorang pun yang terburu-buru untuk lebih mengkhawatirkan nasib orang-orang biasa. Pada pertengahan musim gugur sudah terjadi kematian akibat kelaparan. Ukraina melakukan segalanya untuk membawa situasi di wilayah kami ke tingkat bencana semaksimal mungkin. Rak-rak toko cepat kosong, dan orang-orang tidak punya cukup uang.
Dan kemudian mereka membawakan kami makanan, barang-barang penting, generator, pemanas, pakaian, perawatan medis, bahan bangunan, dll., yang tanpanya keberadaan penduduk tidak mungkin ada. Saya tahu bahwa kantor Vladislav Surkov64 bertanggung jawab atas arah ini. Pusat Pengendalian Pemulihan DPR (RCC) dibentuk untuk mengkoordinasikan pekerjaan di lokasi.
Peran Surkov
...September 2014. Bertemu di Donetsk di fasilitas Altai. Topiknya adalah pekerjaan sosial dan perjanjian Minsk. Lalu masih yang pertama.
Di posisi teratas adalah Asisten Presiden Rusia Vladislav Surkov. Ia dengan lihai dan bahkan dengan lantang menegur Wakil Perdana Menteri Bidang Sosial DPR, Alexander Karaman, karena mengganggu pekerjaan peluncuran tahun ajaran baru, penghitungan dan distribusi dana pensiun, serta bantuan kemanusiaan. Karaman terdiam dengan cemberut. Dia tidak suka. Di sisi lain, para pensiunan yang kelaparan juga tidak terlalu menyukai keadaan mereka saat ini. Setelah eksekusi, Surkov akan berbicara tentang esensi Minsk dan memberikan kesempatan kepada semua komandan dan pejabat yang diundang untuk mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban atas pertanyaan mereka.
Saya melihat aksi Karaman dengan sikap acuh tak acuh, meskipun saya memahami bahwa Surkov benar. Masalah pejabat sipil yang tidak mampu menyelenggarakan pekerjaan minimal yang cukup untuk menafkahi penduduk memerlukan koreksi yang tegas. Ini dia. Saya sedang mengawasinya. Kesulitan pekerja kantoran dengan latar belakang tentara yang sekarat tampaknya tidak meyakinkan.
Saya memahami bahwa tidak ada gunanya beralih ke pejabat tinggi dengan masalah Anda. Di depan mata saya, beberapa komandan mencoba menghubungi orang kepercayaan Presiden Rusia dengan permintaan yang mendesak untuk mendukung seseorang, membantu dengan senjata, dan menghukum pesaing. Semua orang menerima jawaban yang sama: “Saya tidak terlibat dalam perang!”
Saya melihat Surkov. Ini dia, sang demiurge kegelapan. Perwujudan hidup dari kehancuran mutlak. Seorang pekerja sewaan Chechnya, agen oligarki, manipulator politik Rusia yang tidak berprinsip, penipu ulung terhadap Putin sendiri, yang membingungkan presiden Rusia mengenai topik Ukraina. Yang namanya, sebelum Donbass, saya kaitkan secara eksklusif dengan kutukan dari oposisi liberal, salah satu album awal grup Agatha Christie, novel “Okolonya” yang tidak sengaja saya baca di kereta, dan asosiasi seorang intelektual kuat dari pemerintah dengan gambar "Generasi" P" Pelevinsky dan "Aula Bernyanyi Caryatids". Saya ingat bagaimana saya tertawa saat menonton video di YouTube dengan topik “propaganda Surkov”. Dan tiba-tiba salah satu musuh utama Navalny, Sharansky, NTV pada masa Gusinsky, penulis strategi tahap demi tahap untuk memutus ketergantungan informasi dan politik Rusia pada Barat, konsep “demokrasi berdaulat”, sang arsitek pemukiman Chechnya dan seluruh kebijakan internal Rusia dengan partai-partainya dan lelucon lainnya, digantung dengan perlindungan buruknya atas Donbass.
Tapi dia tidak memberi kesan buruk padaku. Baik dia maupun keputusan yang dia buat. Itu tidak berarti aku menyukai mereka. Namun dalam proses seperti itu, apa yang diinginkan dan apa yang mungkin terjadi jarang terjadi bersamaan. Ataukah dia mampu membawaku ke dalam percabulan jaringan canggihnya?!
Sekali lagi saya membahas fakta yang saya ketahui. Semi 2014. Dewan Keamanan Krimea. Diskusi tentang bagaimana menanggapi peristiwa di Ukraina dan permohonan warga Krimea kepada kakak laki-laki mereka. Banyak pemimpin senior yang hadir memiliki sikap yang sangat berhati-hati. Harga dari tindakan aktif terlalu tinggi. Solusinya adalah menyeimbangkan. Dan hingga saat ini, di beberapa kalangan, kata-kata Surkov masih dikenang: “Meskipun saya adalah keturunan campuran. Tapi saya mengerti bahwa Anda tidak bisa melihat dari luar bagaimana orang Rusia dipermalukan!” Tentu saja, saya mengetahui cerita ini diceritakan kembali oleh pihak ketiga, yang permusuhannya terhadap Surkov dalam situasi lain, namun begitu jelas sehingga cerita tersebut tidak menimbulkan keraguan dalam diri saya.
Bahwa mereka tidak memasuki Ukraina pada musim semi 2014... Mungkin, pendapat Surkov tentang masalah ini juga diperhitungkan. Atau tidak. Saya hanya tidak tahu. Tapi saya tahu pasti pendapat siapa yang tidak diragukan lagi penting. Dia berani, berpernis, cukup makan, tidak pandai bertele-tele, dan bersemangat dalam mengadaptasi argumen orang lain dengan retorika Kementerian Luar Negeri yang pro-Rusia. Kementerian Luar Negeri yang tidak menyukai mendinginnya hubungan dengan Barat. Yang tiba-tiba dan dengan susah payah mulai bermanuver dengan “mitra”, yang karyawannya mulai kehilangan koneksi dan skema semi-politik – semi-ekonomi yang telah lama ada, yang kenyamanannya sangat terganggu. Saya ingat menceritakan kembali salah satu pertemuan pertama perundingan antara para pemimpin milisi dan Ukraina melalui mediasi Rusia dan OSCE. Ketika beberapa komandan melaporkan hasilnya, dengan percaya diri dan tulus menyebut Duta Besar Rusia untuk Ukraina Zurabov sebagai perwakilan Ukraina, retorika dan perilakunya sangat pro-Ukraina. Di barisan ini juga terdapat pengusaha besar dengan portofolio parlemen dan kementerian, bankir yang banyak berinvestasi di aset Ukraina...
Surkov ada di suatu tempat dengan pendapatnya. Tetapi dari semuanya, hanya Surkov yang berusaha memecahkan masalah ini, dan inilah cara dia melakukannya, saya telah melihatnya secara pribadi. Dengan buruk? Ya, tentu saja itu buruk! Mungkinkah itu lebih baik? Misalnya, Girkin, yang, mengikuti model hubungan antara Ellochka si Ogres dan Vanderbilt, memilih untuk mengkritik Surkov karena alasan pembenaran diri dan batu loncatan politik, tentu saja bisa berbuat lebih baik. Bagaimana sebenarnya? Entah bagaimana... Aku tidak tahu caranya, tapi entah bagaimana aku bisa. Tentunya bisa. Bagaimana bisa sebaliknya? Ini tidak sulit, ini jauh lebih mudah daripada memberi dan menepati janji petugas bahwa saya tidak akan “menyerahkan Slavyansk”65.
...Pertemuan di Altai berakhir. Surkov meminta saya dan Oleg Bereza untuk berbicara dengannya secara terpisah. Aku sedikit tegang. Saya tidak bermaksud berperan sebagai Karaman. Namun percakapan tersebut mengambil karakter positif yang tidak terduga. Surkov tertarik dengan apa yang sebenarnya terjadi di republik ini. Kemudian dia memikirkannya dan berkata: “Saya mohon banyak. Saya hanya bertanya. Menjamin keamanan pemilihan ketua dan parlemen republik yang baru. Agar setidaknya tatanan relatif muncul di sini, perlu dibentuk semacam otoritas pusat. Sejauh ini hanya sekedar nama. Tidak perlu ikut campur dengan apa yang terjadi, biarkan saja. Namun keselamatan adalah hal yang sangat penting.” Aku menarik napas lega. Apa yang dikatakan benar-benar sesuai dengan pemikiran saya tentang topik tersebut.
Kedepannya, Surkov akan memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah teknis dalam menjamin dan menjaga ketertiban selama pemilu.
Bagaimana cara menulis tentang Surkov? Pada awalnya, penyebutannya tidak direncanakan. Namun setelah direnungkan secara matang, menjadi jelas bahwa deskripsi tersebut tampak menyimpang - lagipula, pengaruh orang ini terhadap situasi tersebut telah dan tetap sangat penting hingga saat ini, dan menggambarkan apa yang terjadi tanpa dia berarti menyimpang dari kebenaran. . Sebaliknya, setiap positif dan negatif yang disaring akan selalu menimbulkan tuduhan bias dari satu pihak atau pihak lain. Di sisi ketiga (ya, ada yang ketiga! – dan itu satu-satunya yang benar), jika Anda berusaha untuk menggambarkan kebenaran, maka Anda harus menyajikannya seperti yang Anda tahu. Tidak ada gunanya bagi Surkov menjadi pengacara; tidak mungkin membalikkan seluruh beban stereotip yang sudah berlangsung lama dan berton-ton, terutama karena beberapa di antaranya mungkin adil, tetapi saya pikir Surkov tidak membutuhkan perlindungan saya, jadi semua itu tersisa adalah untuk menggambarkan bagian dari apa yang dia lihat sendiri.
Surkov membangkitkan minat tidak hanya karena perannya yang sangat besar dalam proses global. Memanfaatkan reputasinya sebagai pejabat paling cerdas di Rusia modern, ia menciptakan kesan yang tepat. Kurus, bugar, dengan jari-jari panjang dan tipis seorang pianis dan juling yang ironis, dari kategori muda selamanya, meskipun ada sedikit uban, dengan mata cerdas seorang pria yang sangat kesepian, dia terus-menerus mengarahkan dunia di sekitarnya. Dia jelas suka melakukan eksperimen sosial dan, dengan menciptakan kondisi yang menarik, melihat bagaimana perilaku orang-orang yang terpilih sebagai sejarawan. Dia sangat menikmati teater manusia.
Di antara mereka yang dijahit ke dalam kotak kayu, dijejali dengan kerangka standar, atau, sebaliknya, dirusak oleh kemahakuasaan dan ketidakpedulian, mabuk oleh pembiasan pertarungan kursi, adalah para pembicara yang cerewet, para Marie-Antoinette Rusia ini, yang terjerat dalam teori dan fantasi mereka sendiri. benar-benar terpisah dari kenyataan, terbelenggu oleh kebutaan kepentingan multidimensional dari berbagai pusat kekuasaan, malas dan sering kali sekadar bodoh, ramping dan telah belajar mengenakan pakaian dari merek fesyen dengan baik, namun siapa yang mengetahui bahayanya dari memar di tulang belakang dan gejolak karier aktivitas berlebihan, terbiasa dengan "aturan main", yang paling sering terdiri dari tidak dapat diterimanya penolakan terhadap tendangan bos, terlepas dari keadilannya, yang secara intuitif mempraktikkan pepatah Talleyrand bahwa untuk karier yang sukses Anda perlu "berpakaian lengkap abu-abu, tetap dalam bayang-bayang dan tidak menunjukkan inisiatif”, yang dengan cemerlang menguasai keterampilan menafsirkan kekalahan memalukan mereka dalam membela kepentingan negara sebagai kesuksesan yang tidak jelas dan karena itu bersifat jangka panjang, seringkali mereka melihat tujuan utama mereka. dalam pelayanan dengan terampil menguasai keahlian kerja mulia dari "pembuat gergaji" dan "pengangkut", yang dengan sempurna memahami seni penderita skizofrenia dalam mengatakan satu hal, melakukan hal lain, dan memikirkan hal lain tentang pejabat, kandidat terbaik untuk hal seperti itu pekerjaan tanpa pamrih yang mengharuskan “berlari kering di antara rintik hujan", menjadi penangkal kutukan bagi semua pihak, kemampuan berkomunikasi tidak hanya dalam rapat kantor, tetapi juga di lapangan dengan orang-orang, beberapa di antaranya akan menggosok hidung mereka di kontingen program televisi kriminal, untuk menghasilkan, membuat dan mempromosikan keputusan yang menyebabkan permusuhan di semua pihak dan peserta, namun adakah alternatif mereka yang berkali-kali lebih merugikan kepentingan negara, namun memiliki otoritas dan kepercayaan yang cukup di antara manajemen senior? Saya tidak kenal pejabat seperti itu.
Dalam kunjungannya bulan September ke Donetsk, Surkov dan rombongan akan ditampung di pangkalan pasukan khusus DPR MGB. Sebagai tuan rumah, saya akan tiba di pagi hari dan dapat berbincang normal dengan tamu terhormat. Secara khusus, saya akan mengajukan pertanyaan tentang isu-isu yang menjadi perhatian saya tentang perkembangan lebih lanjut dari proses yang saya ikuti sekarang. Saya datang ke Donbass demi sebuah gagasan yang pada awal perjalanan sudah sangat jelas, namun percakapan itu sudah menjadi agak redup. Saya mengajukan pertanyaan, mendapatkan jawaban. Saya tidak bisa mengatakan bahwa mereka memuaskan saya. Saya rasa mereka juga tidak memuaskan lawan bicara saya. Namun situasinya menjadi jelas, dan saya tidak keberatan dengan argumen yang dikemukakan.
Pada paruh pertama Februari 2015, Surkov kembali datang ke Donetsk. Dia sendiri memutuskan untuk melihat bagaimana perjanjian Minsk yang baru, yang menjadi tanggung jawabnya, dilaksanakan. Selama kunjungannya, para komandan sekali lagi mencoba menyeretnya ke dalam pertikaian di antara mereka sendiri, meskipun pemimpin tinggi mengucapkan kata-kata monoton bahwa topiknya adalah perdamaian dan tidak ada hubungannya dengan perang. Namun, perdamaian juga mensyaratkan stabilitas internal, jadi sebagai tanggapan terhadap keluhan Tsar tentang tindakan Khodakovsky yang tidak memadai selama upaya musuh untuk menerobos ke kota dan visi tanggapan Khodakovsky mengenai topik tersebut, penting untuk memahami situasinya. Namun alih-alih mendengarkan pihak-pihak yang berkepentingan, Asisten Presiden Rusia justru pergi ke lokasi kejadian, meskipun semua orang sangat keberatan. Jika sesuatu terjadi padanya, itu tidak akan terasa berarti bagi semua orang, tapi dia tetap pergi. Pertama, gedung “sembilan” di pinggiran bandara Donetsk. Di bawah ledakan artileri yang jarang terjadi, Givi dan Motorola melaporkan situasinya. Mereka melaporkannya sebaik mungkin...
Kemudian kita pergi ke lokasi Jembatan Putilovsky yang diledakkan, yang merupakan salah satu titik permasalahannya. Saya pernah ke sini sebelumnya, situasinya familiar. Tanda besar ke Krasnoarmeysk dan Avdeevka menarik perhatian Anda. Ada tiang penerangan reyot di dekatnya. Jembatan rusak itu menutupi beberapa mobil. Dua mobil lagi yang rusak dan tertutup jelaga berdiri di depan jembatan. Zaporozhets Soviet berwarna putih tua terlihat sangat menyeramkan dengan latar belakang benda-benda dan beberapa mainan anak-anak yang berserakan di dekatnya. Ada bekas api dan ledakan dimana-mana. Potongan kain jembatan bercampur salju kotor dengan latar belakang ranting pohon yang gundul, dahan patah akibat hembusan angin, ban mobil yang berserakan membuat Anda merasa kedinginan, sehangat apa pun Anda berpakaian.
Donetsk, meledakkan jembatan Putilovsky
Surkov memeriksa jembatan, setelah itu kami semua pergi ke mobil. Saat ini, dari jauh, lesung mulai merengek seperti nyamuk gemuk. Dalam keheningan hari musim dingin, di bawah derit langkah kaki di jalan bersalju yang kotor, Ajudan Zakharchenko Semyon dengan jelas mengucapkan "Turun!" Barisan pejuang yang menyertainya jatuh ke posisi yang telah dilatih berulang kali, dan asisten Surkov juga menekan ke tanah. Surkov memiringkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Oleg Bereza menegur Semyon atas inisiatif bodohnya - jelas dari suaranya bahwa ranjau tidak terbang ke arah kami. Ajudan membuat alasan: kata mereka, Anda harus waspada. Sedang pergi.
...Setelah meninggalkan Donbass, saya akan menemukan diri saya di sebuah acara di mana Sergei Aksenov akan hadir. Ketika Surkov memasuki ruangan, Aksenov akan bercanda: "Nah, ini dia, pembocor utama Novorossiya," yang mana Surkov akan menyeringai lelah dan menjawab: "Ya, ya... Ini aku... Aku menguras segalanya .”
 
Di ambang perang
- Kamerad Menteri, izinkan saya melapor?!
Bugar, dengan sikap yang baik, dalam setelan formal, seorang petugas dari kelompok mantan agen SBU, yang sekarang dengan tulus terlibat dalam tujuan bersama kami, berbaring di depan saya, menunjukkan kabar baik dengan semua perilakunya.
- Laporan.
“Empat puluh sembilan pasukan musuh telah menyeberang dengan selebaran kami, dua belas di antaranya adalah perwira!” Dan prosesnya masih berlangsung!
Serangan adalah pertanyaan kreatif. Selain komponen militer murni, hal ini memerlukan serangkaian tindakan khusus baik di wilayah yang dibebaskan maupun selama operasi tempur.
Di dekat Debaltsevo, untuk pertama kalinya dalam perang ini, kami menguji kemampuan propaganda kami dalam kondisi pertempuran.
Pada tanggal 12 Februari 2015, atas inisiatif bawahan saya, kami menembakkan 20 peluru propaganda 122 mm pertama untuk howitzer D-30 (masing-masing menampung 500 selebaran). Dalam selebaran tersebut, kami menjelaskan kepada tentara Ukraina sifat merugikan dari posisi mereka selama penutupan kuali Debaltseve, dan menyarankan untuk tidak melawan, meninggalkan posisi mereka dan menyerah. Kedepannya kita akan melihat hasil dari tindakan tersebut. Mereka sangat positif.
Ada sinyal yang sangat spesifik mengenai aktivitas sabotase dari pihak musuh yang berperang bersama kami. Misalnya, pada akhir tahun 2014, unit operasional lembaga penegak hukum sedang mencari informasi mengenai Kamil Valetov dan rekannya dengan nama panggilan “Pendaki Gunung”.
Selebaran DPR kepada tentara Ukraina yang menyerukan penyerahan diri
Orang-orang ini dicirikan sebagai penyabot yang sangat berbahaya dengan pelatihan tingkat tinggi, memimpin kelompok khusus musuh. Mereka direkrut dari kelompok sabotase dan pengintaian nomor lima dari kompi Donetsk dari batalion pertahanan teritorial Kementerian Dalam Negeri Ukraina “Dnepr-1”. Kelompok ini mendapat nama ini karena terdiri dari penduduk Donetsk yang berperang di pihak Ukraina.
Valetov juga warga lokal dan mengenal kota itu dengan baik. Kami harus mengatur serangkaian tindakan pencegahan. Penyergapan tersebut tidak membuahkan hasil apa pun, musuh pergi, namun ia juga tidak dapat melaksanakan niat kriminalnya.
Selain pembelotan yang disengaja dari aparat penegak hukum Ukraina ke pihak kita, ada juga mereka yang, di bawah pengaruh keadaan dan patologi mereka sendiri, mengambil keuntungan dari kebingungan umum, mencoba untuk menemukan diri mereka berada di sisi yang berbeda di garis depan. Misalnya, pada Desember 2014, petugas MGB menahan seorang pegawai Kejaksaan Agung DPR tepat pada rapat resmi atas tuduhan keterlibatan dalam operasi hukuman terhadap warga sipil DPR sebagai bagian dari batalion Dnepr-1 Angkatan Bersenjata Ukraina. .
Kami memahami bahwa penanaman nasionalisme dan Westernisasi, meskipun pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan wilayah lain di Ukraina, juga tidak luput dari perhatian Donbass.
Organisasi nasionalis sayap kanan dibentuk di Donetsk dan aktif sebelum perang (Ultras, VO “Svoboda”, MOO “Sokol”, OO “Sektor Kanan”, “Patriot Ukraina”, LSM “Trizub”, VO “Batkivshchyna”, dll. .p.), yang anggotanya kemudian bergabung dengan batalyon musuh, dan seperti "Shakhtersk" (kemudian "St. Mary" oleh Dmitry Korchinsky, "Tornado", "Odessa"), hampir selesai seluruhnya. Setelah pembebasan Strelkov, ada upaya untuk membentuk batalion Ukraina “Slavyansk”.
Aktivis organisasi-organisasi ini, yang tidak melakukan perjalanan ke wilayah Ukraina setelah pecahnya peristiwa, karena takut akan penganiayaan oleh aparat keamanan DPR, tetap mengalihkan aktivitas mereka ke Internet (menyebarkan informasi tendensius di forum, melaporkan lokasi DPR bersenjata kekuatan, dll.).
Namun, pada saat yang sama, keanggotaan dalam organisasi-organisasi ini dalam kondisi sebelum perang bukanlah merupakan indikator dan vektor yang jelas dari posisi selanjutnya, meskipun, tentu saja, hal itu membentuk kondisi dan prasyarat.
Misalnya, ketua organisasi distrik Kalinin VO "Kebebasan" Donetsk dalam kondisi baru, mengamati penembakan kotanya oleh pihak Ukraina, mengubah pandangan dunianya dan membuktikan kesetiaannya kepada DPR.
Sebaliknya, kepala organisasi distrik Shakhtarsky dari VO “Svoboda” Yuri Kondratyev menjadi anggota aktif salah satu batalyon pertahanan teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina. Dua orang yang menduduki posisi setara dalam satu organisasi nasionalis. Kondisi pilihan yang sama. Namun pilihannya justru sebaliknya. Salah satu tradisi perang saudara.
Penggemar sepak bola klub Shakhtar, yang sebagian besar meninggalkan Donetsk menuju Lviv, juga bergabung dengan batalion Ukraina yang disebut “pertahanan teritorial”.
Belakangan, beberapa dari orang-orang ini mulai kembali. Tentu saja banyak yang menyadari bahwa berkunjung itu baik, tetapi pulang ke rumah lebih baik. Namun kami memahami betul bahwa dinas khusus Ukraina akan menggunakan aktivis struktur “sayap kanan” yang kembali ke tempat tinggal permanen di kota-kota DPR untuk melakukan kegiatan pengintaian dan subversif.
– Sergey, apakah kamu tidak mengada-ada? Nah, apa Masyanya?! - seorang penyelidik MGB tua dengan kacamata berbingkai tanduk oval dan setelan tua, berminyak tetapi disetrika dengan hati-hati menyiapkan tempat cangkir dengan teh untuk dirinya sendiri dan seorang orang Barat yang ditangkap dari Lvov dengan wajah klasik memanjang berbentuk segitiga sempit dengan kumis tipis dicat di atasnya dan burung hantu -seperti mata bulat dan terkejut, mengenakan kamuflase pendek yang kotor, duduk di meja interogasi yang tergores dan terkelupas dan terus menulis laporan dengan tangan.
- Dyakuyu... Mungkin Anda belum memahami pria itu? Di sini Anda memiliki teman yang sangat baik, Seryoga. Lalu siksa Yogo.
Prajurit lain dari unit militer 3004, kota Zolochev, wilayah Lviv, ditemukan di penangkaran di “gubuk” (sebagai gedung SBU tempat Kementerian Pertahanan DPR dan polisi militer ditempatkan).
Ia membenarkan informasi bahwa perempuan bertanda panggilan “Masyanya” itu memang bertugas di batalion tersebut. Dia adalah letnan junior Maria Alexandrovna Konyukova. Dia dekat dengan kepala staf, Letnan Kolonel Vlasenko Vyacheslav Viktorovich (tanda panggilan "Filin") dan melaksanakan instruksi individualnya.
Ketertarikan kami terletak pada kenyataan bahwa wanita inilah yang ditugaskan oleh sekelompok instruktur Amerika yang memimpin kelas dengan personel militer Ukraina. Ada banyak alasan untuk menganggap Amerika sebagai personel militer profesional.
Selain tentara bayaran Amerika dan Barat lainnya, banyak saudara Slavia juga berperang melawan kami. Sayangnya, jumlah orang Belarusia banyak. Detasemen “Pahonia” dan “Jaguar” dibentuk menjadi kelompok independen. Ada banyak orang Belarusia di batalyon Azov, Donbass, dan Aidar. Lingkungan penggemar sepak bola menonjol secara terpisah.
Saat bekerja dengan tahanan, saya sangat tertarik pada psikologi pasukan artileri. Dari merekalah warga sipil paling menderita. Dan merekalah yang menyerang sekolah, pemukiman, rumah sakit, dan gereja. Jadi saya mencoba berbicara dengan beberapa dari mereka secara pribadi.
Mengingat saya sudah familiar dengan wilayah Odessa, selain pekerjaan sehari-hari, saya memilih Brigade Mekanik Odessa ke-28 sebagai target minat saya. Brigade ini hampir seluruhnya dikelola oleh penduduk Odessa, penduduk wilayah Nikolaev, yang secara aktif berperang melawan kami dan, yang paling penting, menggunakan sejumlah besar artileri.
Brigade tersebut sebelumnya ditempatkan di kawasan Odessa Chabanka,66 di salah satu pantai tempat saya dulu suka bersantai. Sejak 12 Oktober 2014, berlokasi di distrik Krasnoarmeysky di bagian DPR yang dikuasai Ukraina, di desa Krasnoye. Itu terdiri dari divisi roket yang terdiri dari tiga baterai, satu unit infanteri yang terdiri dari sekitar seribu orang, dan satu unit pengintai yang terdiri dari lima ratus tentara. Total ada sekitar tiga ribu personel militer di brigade tersebut.
Kolonel Leshchinsky dan para pemimpin lain dari brigade mekanis Odessa ke-28 dari Angkatan Bersenjata Ukraina, mengambil bagian dalam penembakan di Donetsk
Saya berbicara dengan para tahanan dan menemukan jawaban yang mengecewakan atas pertanyaan-pertanyaan yang menarik minat saya.
Situasi di unit militer, yang di Ukraina dianggap sebagai salah satu unit paling heroik, mencerminkan keadaan umum angkatan bersenjata musuh.
Brigade tersebut dikomandoi oleh Vyacheslav Leshchinsky, yang kemudian dituduh oleh kantor kejaksaan militer Ukraina kehilangan lamaran, sehingga formasi tersebut akan dibiarkan tanpa pasokan dan akan mulai bertahan melalui bantuan sukarelawan dan penjarahan penduduk.
Lebih-lebih lagi. Aktivis Ukraina menuduh Leshchinsky, yang hingga saat ini disebut sebagai pahlawan, menjual bantuan sukarela.
Hasil penembakan Donetsk oleh brigade mekanik Odessa ke-28 angkatan bersenjata Ukraina
Di masa depan, kasus kriminal terhadap perwira senior brigade ini di Ukraina akan meluas. Salah satu tindakan yang paling menonjol adalah penahanan komandan salah satu batalyon paling tempur karena suap lebih dari satu juta hryvnia untuk apa yang di Ukraina disebut sebagai “memfasilitasi penyelundupan ke wilayah separatis.”
Situasi di antara personel benar-benar terdegradasi. Alkoholisme total, itulah sebabnya istilah "avatar" muncul di angkatan bersenjata Ukraina - karena sifat biru dari penganut alkohol. Kasus penjarahan yang sering terjadi. Desersi terus-menerus, ketika hanya mereka yang tidak dapat melarikan diri atau pergi ke rumah sakit dalam waktu lama yang dapat mengabdi. Pada 25 Agustus 2014 saja, terdapat 57 desertir.
Saya sangat tertarik dengan divisi jet. Lulusan-nya menembaki Donetsk. Sebuah survei terhadap narapidana menunjukkan hal berikut. Divisi ini terdiri dari tiga baterai. Kemudian dikomandoi oleh Letnan Kolonel Vitaly Bilenky. Pada gilirannya, baterai utama pertama pada waktu itu dipimpin oleh kapten Oleg Vladimirovich Marchenko. Jumlah personel TNI 150 orang, 12 peluncur roket GRAD-BM-21 (masing-masing 40 muatan).
Sebagai contoh, saya mengambil minggu di bulan Desember 2014 dan meneliti cara kerja musuh. Baterai pertama terbakar pada tanggal 3, 4, 5 dan 6 Desember, pada empat BM-21, dalam kegelapan.
Prinsip menyerang jelas berbeda tergantung situasinya. Atau mereka mengenai koordinat tertentu kemungkinan lokasi TNI Angkatan Bersenjata DPR. Tidak banyak situasi seperti itu, dan jika ada, koordinatnya sebagian besar diberikan oleh petugas pengintai brigade. Para pejuang Ukraina sendiri mempunyai keluhan serius mengenai kualitas kerja para perwira intelijen. Seringkali, agar tidak mempertaruhkan nyawa, koordinat dibuat begitu saja.
Pilihan lain yang lebih sering dilakukan adalah kebutuhan untuk menembakkan amunisi dan menyiapkan laporan mengenai hal ini, serta kegiatan pada malam kedatangan berbagai inspektur. Dalam hal ini, mereka menembak secara acak, ke arah Donetsk atau wilayah padat penduduk lainnya di DPR.
Nah, pilihan ketiga, paling menjijikkan, tapi juga tidak jarang. Hanya. Tunjukkan pada separatis di mana udang karang menghabiskan musim dingin. Mereka memukuli kami, menyadari bahwa mereka menembaki warga sipil. Hal ini terutama terjadi pada malam hari, baik setelah petugas meminum alkohol dalam jumlah banyak, atau setelah personel mereka kehilangan banyak. Hal ini sering terjadi setelah pembayaran gaji berikutnya, yang juga menyebabkan meningkatnya kecanduan alkohol. Sayangnya, hal ini tidak dilakukan oleh “orang Barat”, tidak oleh tentara bayaran Amerika atau Georgia. Mereka adalah penduduk di wilayah yang dianggap pro-Rusia. Eh, Odessa, Odessa...
 
Penjahat
Seperti yang Anda ketahui, lebih mudah menangkap ikan di air berlumpur. Kisah revolusioner mana pun akan menarik segala macam penipu yang berharap bisa mendapatkan keuntungan di persimpangan proses, ketika proses lama sudah rusak dan proses baru belum terbentuk. Ini adalah lingkungan yang subur bagi mereka yang ingin memenuhi kebutuhannya dalam lingkungan yang tidak stabil dan kritis. Set di sini bervariasi dan kompleks. Ambisi, proyek politik, penipuan keuangan, dan orang-orang gila.
...Konser oleh Joseph Kobzon pada kesempatan pelantikan Alexander Zakharchenko sebagai Kepala Republik Rakyat Donetsk.
Bagian resmi dan pertunjukannya sendiri berlalu. Selanjutnya adalah makan malam persahabatan dengan partisipasi Zakharchenko, Kobzon, komando angkatan bersenjata dan anggota Kabinet Menteri.
Aku turun ke lantai satu Capital Hotel yang minus, tempat meja sudah ditata. Hampir semuanya sudah ada. Melewati para penjaga, saya melihat seorang lelaki tua tampan berpenampilan bangsawan sedang berdiri di tempat rekreasi. Setelan jas tiga potong yang mahal dan jelas berpotongan Italia, sepatu bot kulit paten, dan rantai arloji saku emas yang tergantung di rompi. Gaya rambut tinggi surai abu-abu ditata dengan baik. Di bagian dada di kedua sisi jaket yang lebih mirip jas berekor, terdapat hamburan penghargaan. Orang tua itu berbaring tak bergerak, memegangi punggungnya dengan bangga.
Di samping perwujudan aristokrasi ini, seorang gadis muda berwajah bulat dengan rambut ikal ikal dalam gaun renda sederhana sedang mengutak-atik kaki rampingnya.
Aku berjalan lebih jauh dan dari sudut mataku aku melihat Yuri Lekstutes mendekati simbol misalliance dan dengan bersemangat membicarakan sesuatu.
Saya khawatir. Lekstutes secara resmi dianggap sebagai penjabat Menteri Kebudayaan DPR, namun ia tidak akan diangkat kembali ke Kabinet Menteri yang baru. Dua hari sebelumnya, Zakharchenko, Bereza, dan saya menghabiskan setengah hari mendiskusikan struktur dan komposisi pemerintahan baru yang akan diperkenalkan oleh Alexander Zakharchenko melalui keputusannya. Antara lain, keputusan Lekstutes dibuat atas dorongan Bereza. Terkait Yuri Olegovich, Kementerian Dalam Negeri DPR sudah mengumpulkan materi tentang kegiatan penipuan, dan sebentar lagi dia akan ditangkap.
...Saya ingat pertemuan pertama Kabinet Menteri di pemerintahan Alexander Borodai. Di sana saya diangkat menjadi menteri. Di ujung meja panjang duduk seorang pria dengan headset ponsel di telinganya. Saat itu saya hampir tidak mengenal siapa pun di pemerintahan. Setelah pertemuan tersebut, seorang pria dengan headset mendatangi saya dan berkata:
- Halo! Saya Menteri Kebudayaan! Tolong aku! Saya telah ditahan di batalion Vostok selama lima hari sekarang!
- Bagaimana kamu bisa sampai di sini?
– Mereka membawa saya sehingga saya dapat menandatangani dokumen yang mereka butuhkan dan mencap stempel yang ada di kantor!
Tentu saja mereka membantu dan turun tangan. Lekstutes terus bekerja di posisinya.
...Dan sekarang Lekstutes berkomunikasi dengan pria tampan berambut abu-abu. Mengetahui ada sesuatu yang salah dengan dirinya, saya memutuskan untuk mengklarifikasi orang seperti apa mereka.
Saya membawa Lekstutes pergi dan mengajukan pertanyaan kepadanya, siapa ini?
- Ooo! Ini adalah orang-orang yang sangat serius! Mereka akan memberikan Alexander Vladimirovich dukungan internasional di tingkat tertinggi! Ini adalah perwakilan dari House of Romanov! Dan intelijen Rusia dan seluruh pemerintah Eropa bekerja langsung dengan House of Romanov!
-Siapa yang membawanya?
- Yah, aku.
- Jernih.
Saya kembali dan mendekati orang tua itu.
- Halo Halo. Siapa kamu sayang?
– Saya adalah wakil yang berkuasa penuh dari Yang Mulia Kaisar dan pengacara yang berkuasa penuh dari Rumah Kekaisaran! Wanita cantik itu adalah asisten saya. – Mendengar kata-kata ini, gadis itu membuat setengah ikal.
- Dan lebih detailnya? - Saya bertanya dan sebagai tanggapan saya mendengar pidato yang membingungkan tentang Matilda Kshesinskaya, pangeran Vladimir, Andrei dan Boris Vladimirovich dan hubungan yang sulit dengan asosiasi House of Romanov.
– Jadi Anda berasal dari Maria dan Georgy Romanov? – Saya mengklarifikasi. Setidaknya saya bertemu dengan “orang-orang paling agung” ini di awal kegiatan saya sebelumnya.
– Tidak, kami adalah cabang alternatif!
-Apa penghargaanmu? – Saya membalikkan beberapa liontin ke arah saya. Mereka besar, cerah, dan tidak berarti. Tidak ada kamar. - Negara?
- Tidak, ya, umum.
-Kepunyaan siapakah ini? – Saya menunjuk ke bintang multi-ray di sisi kanan dada saya seukuran piring kecil.
- Ini lho... - Lalu ada semacam permainan kata yang unik dan kompleks, di antaranya kita bisa mendengar "pahlawan", "keberanian", "tertinggi", "kehendak Tuhan", "luar biasa" dan yang lainnya .
– Siapa yang mendirikannya dan siapa yang memberikannya?
Sebagai tanggapan, sekali lagi semacam omong kosong dari “asosiasi”, “persatuan”, “dewan heraldik publik” dan “pakar monarki”.
– Siapa pemimpin organisasi ini?
- SAYA…
- Jadi kamu menghadiahi dirimu sendiri?
- Ya, itu lebih seperti Ya.
– Dan ada berapa salinan penghargaan ini?
- Tiga…
– Bagaimana dengan anggota organisasi?
- Kamu melihat...
- Jernih.
Orang tua itu, menyadari bahwa dia sedang mengalami kegagalan, mulai merasa gugup dan, tampaknya, ingin membuatku terkesan. Dia dengan bingung berbicara omong kosong tentang pengabdiannya kepada kemanusiaan. Hasilnya adalah upaya untuk menyodorkan ke tangan saya CD lagu-lagu kriminal yang dibawakan olehnya. Di disk dia terdaftar sebagai sesuatu seperti “Nikola Pitersky.”
Tidak ada pertanyaan lagi.
Saya menemui penjaga dan memerintahkan mereka untuk segera mengawal pasangan itu keluar dan membawa mereka keluar kota menuju perbatasan.
Ada scammers dengan skema yang lebih kompleks. Pada musim gugur dan awal musim dingin tahun 2014, perencana moneter mulai sering mengunjungi Donetsk. Proyek mereka disebut “Uang Novorossiya”.
Internet dan bahkan beberapa media dipenuhi dengan informasi tentang penciptaan “mata uang Novorossiya.”
Ketua Dewan Agung DPR saat itu, Boris Litvinov, terpesona dengan para bajingan cerdik itu. Dari lantai Parlemenlah serangan terhadap penciptaan apa yang mereka sebut "tanda rekening" dimulai. Pada saat yang sama, Litvinov langsung terjun ke dalam situasi yang kejam ini, mendiskreditkan dirinya sendiri, sehingga ia akhirnya kehilangan posisi Ketua Dewan dan kesempatan untuk membentuk kekuatan politiknya sendiri di dalamnya. Meskipun ada alasan untuk percaya bahwa itu digunakan “dalam kegelapan”, tanpa sepenuhnya memahami esensi dari permainan yang dimainkan dengannya.
Gagasan tersebut beralasan karena kurangnya jumlah uang beredar yang dibutuhkan di DPR. Ukraina benar-benar melakukan segalanya untuk menghilangkan sirkulasi keuangan republik. Hal ini juga berperan dalam operasi militer, yang berujung pada penutupan perusahaan dan penarikan uang tunai oleh para pengusaha. Itu sangat sulit. Namun langkah-langkah yang diusulkan jelas bukan jawabannya.
Kembali ke Transnistria, saya melihat betapa sulitnya menciptakan mata uang nasional untuk wilayah kecil yang tidak dikenal, dan saya sangat memahami sifat utopis dari apa yang sedang terjadi. Di Transnistria, hal ini merupakan tindakan bertahap yang dipaksakan. Pada awalnya, prangko lokal hanya ditempelkan pada uang kertas Uni Soviet; kemudian, dengan susah payah, rubel Transnistrian diperkenalkan. Jika Transnistria punya kesempatan untuk beralih ke uang kertas Rusia, republik akan memanfaatkannya.
Contoh dari apa yang disebut “uang Novorossiya”, yang merupakan salah satu upaya penipuan global untuk membentuk modal dalam perang di Donbass
Namun pemilik mata uang tersebut, Federasi Rusia, dengan tegas menentangnya pada saat itu. Kurangnya perbatasan bersama dan integrasi industri Transnistria ke Moldova dan Eropa juga terhambat, yang berarti format pembayaran lainnya. Dan perputaran barang sehari-hari yang konstan antara perbatasan Ukraina dan Moldova, di mana dolar, leu Moldova, dan hryvnia Ukraina banyak diminati, tidak mendukung unit moneter Rusia.
Di DPR, tindakan seperti itu akan mengakibatkan isolasi internal dan keruntuhan total. Selain itu, penerapan mata uangnya sendiri yang cacat dan bukannya rubel Rusia secara penuh memperumit prospek integrasi sebenarnya kawasan tersebut ke Rusia.
Para perencana mempromosikan skema berikut. Sejumlah besar uang kertas “rubel Novorossiya” dicetak. Nilai tukar ditetapkan pada rasio 33 kopeck Rusia Baru terhadap dolar AS. Harga di republik ini dihitung ulang berdasarkan keterkaitan uang baru dengan cadangan emas tertentu di Novorossiya (di mana lokasinya?). Selanjutnya penduduk dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberi modal pemukiman utama. Lebih banyak untuk pekerja, lebih sedikit untuk pensiunan. Rata-rata, diusulkan untuk menerbitkan sekitar 500 tanda (rubel Novorossiysk) dengan perbandingan $1.600. Apalagi, gelombang pertama “uang Monopoli” ini sudah dicetak.
Namun penyelenggara skema ini hanya bertujuan untuk hal-hal global. Mereka mengumumkan bahwa di bawah kepemimpinan mereka, sebuah perusahaan negara untuk pengembangan Novorossiya sedang dibentuk, yang di bawah pengelolaannya semua (semua!) sumber daya DPR dan LPR harus dialihkan. Perusahaan, batu bara, semua industri yang menguntungkan! Untuk melakukan hal ini, mereka mengumumkan “privatisasi bebas” atau pembelian resmi perusahaan. Tetapi! Benar. Anda dapat menebaknya. Demi “uang Novorossiya”! Bibir sama sekali tidak bodoh.
Pada saat yang sama, para perencana tidak ragu-ragu untuk menyatakan dukungan skema tersebut oleh pimpinan puncak Rusia. Dari tribun pusat pers mereka menyatakan: “Yah, tidak ada seorang pun dari Rusia yang secara resmi menolak?! Jadi itu semua demi itu!”
Inti dari penipuan itu sederhana dan jelas. Banyak sekali bungkus permen yang dicetak, yang harganya setara dengan harga kertas. Kemudian kantor penukaran dibuka, karena kupon yang awalnya dibagikan hanya memungkinkan Anda membeli makanan dan melunasi hutang. Dan keajaiban terjadi! Anda memberikan kertas melalui jendela kantor tukar dan meja kas negara. Dan sebagai tanggapan terhadap Anda - dolar penuh, euro, hryvnia, rubel, dan sebagainya. Sehubungan dengan populasi beberapa juta dan kebutuhan internal industri, keuntungannya seharusnya sangat fantastis. Dia akan langsung membuat para penipu menjadi kaya.
Mereka sama sekali tidak peduli bahwa skema tersebut akan mengubur republik. Pada saat yang sama, seperti biasa, sejarah dibenarkan oleh argumen-argumen yang panjang dan bersifat pseudo-ilmiah tentang hukum-hukum ekonomi dan proses politik. Secara umum, situasi yang cukup standar. Tentu saja, semua tindakan yang diperlukan diambil untuk memastikan bahwa sejarah tidak berlanjut secara destruktif.
Ada lebih banyak penipu yang menyenangkan.
Pada akhir bulan Januari 2015, bawahan saya melaporkan kepada saya materi mengenai “orang asing yang berpengaruh.”
Menurut data primer, di salah satu tempat hiburan Donetsk, “Shisha Bar”, orang ini mengancam pengunjung lain dengan pistol dan secara terbuka menyatakan dirinya sebagai salah satu “penguasa kota”.
Ya, tuan dan tuan. Jadi kita perlu saling mengenal. Saya sedang mengunjungi Donetsk. Ya, saya bekerja paruh waktu atas dasar sukarela.
Kami mulai mencari. Subyeknya mengendarai Mazda merah premium. Entah dia menggunakan identitas Kejaksaan Agung DPR, atau merujuk ke Dewan Rakyat.
Pada saat yang sama, ia secara teratur menyebutkan kedekatannya dengan Zakharchenko. Saya sudah memiliki foto dari salah satu kamera pengintai yang saya bawa ke Zakharchenko. Alexander mengamatinya lama sekali, lalu berkata bahwa dia tidak mengenal pria itu.
Secara umum, tentu saja, mereka menemukannya. Dia ternyata adalah seorang penipu yang dicari di Ukraina dalam dua lusin kasus kriminal. Kawan itu hidup dalam gaya yang megah, memanfaatkan kemampuannya yang luar biasa untuk mendapatkan kepercayaan dan menciptakan perasaan dekat dengan kekuasaan di sekelilingnya. Senjata yang diancamnya menimbulkan trauma.
Pria (namanya Dmitry) saat itu sudah banyak bertemu dengan pejabat daerah, termasuk yang setingkat menteri. Dia secara aktif membentuk jaringan koneksi yang diperlukan.
Zakharchenko ingin berbicara dengannya, karena dia disebutkan dalam pidato Khlestakov berikutnya.
Saya sendiri yang membawa pulang tahanan itu ke Zakharchenko.
Pria itu gugup, tidak mengerti kemana dia dibawa. Dia berpakaian rapi. Setelan mahal, sepatu bergaya, dasi modis tipis yang elegan. Ada cincin besar di jarinya. Jam tangan emas Swiss, saputangan besar beraroma. Tata krama yang sangat mengundang.
Dalam perjalanan, Dmitry mencoba berkomunikasi dengan saya, tetapi saya hanya memerintahkan dia untuk tutup mulut.
Kami tiba dan memasuki rumah. Kami tunggu. Zakharchenko masuk.
Klien saya melompat dan berlari ke arah Alexander.
- Aleksandr Vladimirovich! Kamu adalah cita-citaku! Saya memilih Anda! Syukurlah telah memberi saya kesempatan untuk mengobrol dengan Anda! Banyak yang ingin kukatakan padamu! Terima kasih telah setuju untuk mendengarkan saya! “Padahal sampai saat itu dia bahkan tidak tahu kemana dia dibawa.”
Zakharchenko memotongnya, menanyakan beberapa pertanyaan singkat dan pergi.
Secara umum, ini adalah kasus yang terisolasi ketika, melalui kontak pribadi polisi, kami memindahkan seorang tahanan ke Ukraina, tempat dia sebelumnya dimasukkan dalam daftar orang yang dicari.
 
Gosip
– Bezler secara pribadi memotong tangan anggota milisi yang ditangkap!!!
- Itu bukan lengan, tapi kaki! Dan bukan dia yang melakukan pemotongan, tapi satu peleton model wanita muda fanatik! Dia menyimpannya di ruang bawah tanah dan menempatkannya pada laki-laki!
- Hentikan! Bezler memiliki ketertiban yang patut dicontoh di Gorlovka, tetapi algojo sebenarnya adalah Khodakovsky. Dia masih memiliki ini dari SBU!
- Khodakovsky?! Ya, dia lemah untuk pergi ke garis depan, dia bersembunyi di restoran pizza-nya. Dia tidak memotong apapun sama sekali! Dia punya masalah lain. Dia mengambil sepuluh lemon dari Akhmetka untuk menyerahkan Donetsk ke dill! Dari base kelima dia akan mengoper, dan dill akan masuk. Dan di markas ketiga dia sudah menyembunyikan dill dan menyabot kota di malam hari! Dia petugas SBU!
– Base kelima apa?! Kemarin saya ke sana bersama Horvat dan San Sanych! Semuanya baik-baik saja di sana! Kami punya masalah besar dengan Khmury! Dia sudah menjadi miliarder dengan uang dari bank-bank yang dijarah, kantor penukaran uang, pelacur dan terminal bus yang rusak!!!
- Secara umum, tidak akan ada pesanan! Tampaknya MGB telah mengambil alih, tetapi Pinchuk kini ditutup di ruang bawah tanah di Lubyanka. Mereka menangkap saya tepat di Moskow!
– Yang lebih penting adalah Zakhar melarikan diri dari kota dengan membawa jarahan! Kemarin Mercedesnya melaju menuju perbatasan!
Dll.
Desas-desus menggerogoti pikiran para milisi, dan keinginan untuk menggaruk-garuk lidah sambil meminimalkan rekreasi tradisional membentuk jenis rekreasi baru.
Sejak akhir Oktober 2014, Donetsk mulai dihantui informasi tentang kelompok sabotase dan pengintaian musuh yang diduga mempersiapkan dan melakukan serangan teroris. Selalu ada penyebutan truk sampah atau minibus tertentu, yang mengangkut mortir, menggunakannya untuk menargetkan sasaran di kota, dan menghilang dengan tergesa-gesa.
Tidak banyak prasyarat nyata untuk hal ini, tetapi rumor berkembang dengan latar belakang peningkatan tajam penembakan di daerah pemukiman kota tidak hanya dengan artileri, tetapi juga dengan mortir. Sejumlah besar warga sipil tewas, rumah dan infrastruktur lainnya hancur. Pembukaan tahun ajaran baru di Donetsk diakhiri dengan penembakan artileri dan mortir di salah satu sekolah. Mengingat jarak yang relatif pendek, yaitu dua hingga tiga kilometer, misalnya untuk mortir 82 mm, muncul pertanyaan tentang di mana harus menyerang. Musuh menyerang dari pinggiran yang didudukinya, tetapi ada juga dugaan adanya aktivitas sabotase. Kita tahu bahwa musuh sedang gencar-gencarnya melatih para penyabot dan teroris, namun saat itu kita masih lebih sering menjumpai para pendukung nasionalis, preman, atau penggemar fanatik. Secara bertahap, tingkat pelatihan sistematis para penjahat menjadi lebih tinggi, karena para profesional dari kalangan instruktur Barat terlibat dalam pelatihan mereka, yang telah membentuk kontingen serupa di seluruh dunia selama beberapa tahun.
Namun, pada saat itu, informasi tentang DRG67 dikonfirmasi hanya dalam seperseratus obrolan umum. Hal ini, antara lain, mempersulit pelaksanaan pekerjaan anti-sabotase yang sebenarnya, yang sebenarnya sangat diperlukan.
Pada saat yang sama, kami mengamati secara lebih luas aktivitas tradisional kelompok sabotase dan pengintaian. Serangan sepanjang 400 kilometer yang dilakukan pasukan terjun payung Ukraina di belakang kami pada Agustus 2014 sudah diketahui secara luas. Rincian kampanye ini kemudian dijelaskan kepada saya secara rinci oleh komandan batalion Brigade Lintas Udara ke-81 yang ditangkap, Oleg Kuzminykh, dengan kebanggaan dan kesenangan yang tak terselubung. Namun masih banyak serangan lain yang dilakukan kelompok musuh. Pada awal kejadian, terdapat informasi bahwa para penyabot yang terdaftar dalam milisi dan, dengan menggunakan dokumen, senjata dan kendaraan yang dikeluarkan, melakukan penyerangan dan kejahatan. Informasi tersebut juga memerlukan studi yang cermat dan tanggapan yang memadai. Fakta serupa terungkap, yang hanya mungkin terjadi dengan pendekatan profesional yang kompeten dari struktur keamanan.
Pada bulan Oktober 2014, terjadi beberapa upaya penembakan gedung MGB. Salah satu bangunan rusak, hampir seluruh jendela pecah, beberapa karyawan terluka, dan warga sipil tak terhitung tewas.
Berdasarkan percakapan terus-menerus tentang DRG, saya memerintahkan pembentukan kelompok konsolidasi untuk berpatroli di kota, membaginya menjadi beberapa sektor. Telah dibentuk kantor pusat operasional yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan operasional ke arah tersebut. “Naruzhka” dan layanan lainnya melakukan pencarian operasional terus-menerus. Pada tanggal 31 Oktober 2014, atas usulan Kementerian Keamanan Negara, rencana interaksi antardepartemen yang komprehensif ditandatangani dan diterima untuk dilaksanakan, yang memungkinkan terkoordinasinya upaya yang diperlukan di tingkat sistem.
Tidak banyak hasil yang didapat karena rumor yang berlebihan. Benar, kami menemukan beberapa penangkaran dan penyimpanan DRG klasik Ukraina, yang, memasuki wilayah kami, mengoreksi penembakan dan mengatur penyergapan. Pejuang saya bentrok dengan mereka. Ada kerugian di kedua belah pihak. Beberapa penyabot terbunuh di dekat Gorlovka dan Novoazovsk ketika mencoba memasuki wilayah kami. Namun hal ini sangat berbeda dengan informasi yang menghebohkan kota tersebut.
Secara umum, pekerjaan anti-sabotase dan anti-terorisme memerlukan konsistensi dan koordinasi setinggi mungkin dari semua lembaga penegak hukum dan partisipasi kunci dari sebagian besar departemen saya. Selalu ada kekurangan kekuatan, dan perlu mencari cadangan.
Keingintahuan yang menyedihkan dalam hal ini adalah Strelkov, yang muncul lagi di cakrawala. Pada awal Februari 2015, ia menerbitkan pernyataan menyedihkan di ruang informasi tentang kesiapannya bertugas di aparat keamanan DPR dan permintaan untuk “memobilisasi” dirinya.
Media meledak dengan headline “Igor Strelkov sedang bergerak ke Donbass”, “Mantan Menteri Pertahanan Igor Strelkov bergegas ke garis depan” dan lain-lain.
Sejak pesannya, khususnya, berbunyi: “... Saya memiliki pengalaman yang signifikan dalam operasional, operasional-tempur dan kepemimpinan intelijen dan kontra intelijen di garis depan dan di belakang garis depan, serta perang melawan senjata ilegal. kelompok dan bandit bawah tanah… Dengan kualitas apapun saya siap dipanggil untuk bertugas di TNI atau badan keamanan DPR atau LPR,” kemudian, sebagai Menteri Keamanan Negara saat ini, saya putuskan tanpa ikan, kata mereka, ada tombak.
Jumlah profesionalnya tidak mencukupi, dan meskipun Girkin ternyata adalah seorang komandan yang benar-benar tidak kompeten dan histeris, dia memiliki pengalaman di bidang pekerjaan anti-terorisme di Chechnya. Saya melakukan semua konsultasi yang diperlukan dalam hal ini dan memutuskan untuk menunjuk dia sebagai penasihat saya dalam bidang kontra-terorisme dengan jaminan bahwa dia akan benar-benar bekerja dan tidak mengobarkan api kesombongannya sendiri. Namun penantian diterimanya lamaran ini bagi saya ternyata sia-sia, begitu juga dengan penerima lain yang dinyatakan. Girkin memutuskan bahwa untuk dipekerjakan, lamaran di media atau jejaring sosial di Internet sudah cukup, dan tidak perlu dikirimkan ke calon pemberi kerja. Saya mungkin juga harus menjawabnya melalui media. Ini adalah teknologi ketenagakerjaan dan rekrutmen yang mutakhir. Tapi serius, karakter tersebut kembali mempromosikan dirinya di tengah kesedihan dan kesulitan Donbass, jauh dari peristiwa tragis di mana ia membangun ibu kotanya.
Gosip. Badan intelijen dan lembaga penegak hukum punya teknik seperti itu. Hal ini disebut “perpecahan kelompok kriminal dan destruktif dengan mengkompromikan para pemimpin.” Idenya, seperti namanya, sederhana saja. Dengan secara sengaja menciptakan dan menyebarkan rumor yang memfitnah, seringkali Anda bisa mendapatkan lebih dari sekadar kekuatan dan uang.
– Siapa yang kamu patuhi?! Anda datang untuk sebuah ide, dan komandan brengsek Anda ini merogoh koceknya!
Tekniknya sederhana. Pencemaran nama baik disertai dengan pengulangan moral.
Memang benar bahwa sebagian besar kekuasaan para pemimpin, terutama pemimpin informal, bertumpu pada otoritas. Dialah yang memaksa bawahannya untuk menuruti perintah tanpa mengeluh. Jika Anda menyalakan sumbu keraguan, tanamkan di kepala Anda gagasan bahwa pemimpin Anda adalah bajingan, pencuri, pengecut, orang yang merosot, maka cepat atau lambat hierarki subordinasi dan efisiensi akan mulai runtuh. Situasi seperti itu terutama terlihat jelas dalam perang. Komandan mengendalikan dalam kondisi ekstrim. Para pejuang selalu siap untuk membunuh dan mati. Inilah inti dari seorang prajurit sejati - membunuh dan mati sesuai perintah. Kondisi stres bagi jiwa kebanyakan orang memperburuk pandangan dunia, identifikasi diri, dan penilaian seseorang.
Ada beberapa tren utama dalam aliran rumor yang tiada henti. Di satu sisi, musuh terus-menerus menghasilkan berbagai “informasi yang salah” melalui media dan agen-agennya. Itu tidak mahal dan cukup efektif. Di sisi lain, kebingungan lokal, berbagai dampak konflik sebelum perang, dan khayalan sejumlah pembuat berita yang tidak memadai menciptakan tempat berkumpulnya gosip. Ditambah lagi, beberapa bajingan yang mencoba membuat karir politik untuk diri mereka sendiri dalam perang membesar-besarkan kebohongan orang Ukraina atau menciptakan kebohongan mereka sendiri.
Anda bisa mendengarkan apa saja! Tentang karavan mobil dengan emas ke daratan, tentang pemotongan terus-menerus bagian tubuh oleh masing-masing komandan, tentang tawar-menawar tanpa henti dengan orang Akhmetov dan adas untuk penyerahan pemukiman, tentang serangkaian konspirasi dan kudeta yang tak ada habisnya, dan seterusnya, terkadang lebih kecil , tapi tidak kalah cerahnya. Kadang-kadang ada beberapa prasyarat untuk sesuatu, tetapi kebanyakan saya harus berurusan dengan omong kosong. Seperti yang kalian ketahui, tidur akal melahirkan monster. Dan di sini semuanya tergantung pada kebiasaan dan keterampilan memperlakukan informasi sebagai produk elemen demi elemen dengan algoritmanya sendiri.
Saya sering diserang oleh bawahan dan aktivis dari departemen dan unit lain yang berinisiatif mengambil tindakan segera sehubungan dengan rumor tersebut. Mengingat banyaknya penggemar milisi yang direkrut pada saat itu, serta karyawan yang memiliki pengalaman terutama dalam pekerjaan meja, maka perlu untuk terus-menerus menahan dorongan tersebut dan mengarahkannya ke arah yang lebih profesional.
Faktanya adalah bahwa pekerja operasional dari lembaga penegak hukum atau struktur khusus mana pun dibagi ke dalam beberapa kategori tergantung pada spesifikasi pekerjaan dengan informasi.
Katakanlah pejabat urusan dalam negeri tidak cenderung melakukan pemeriksaan latar belakang yang panjang hanya karena kriteria efektivitas kegiatan resmi mereka. Kejahatan ini harus diselesaikan, dan semakin cepat semakin baik. Keunikan kegiatan badan keamanan negara, sebaliknya, memerlukan jalur yang lebih panjang untuk mengolah informasi, yang hasil akhirnya tidak selalu jelas. Di sini, data awal, meskipun dikonfirmasi, dapat dilaksanakan bukan melalui kasus pidana, tetapi melalui berbagai “tindakan pencegahan”, kombinasi, operasi khusus, menginformasikan kepada otoritas terkait, menerapkan tindakan administratif, menghilangkan prasyarat dan kondisi untuk kegiatan destruktif dan, dalam hal ini larangan bepergian ke luar negeri, bepergian untuk bekerja, dan sejenisnya.
Secara alami, dalam struktur seperti itu terdapat divisi menjadi spesialisasi. Akibatnya muncul divisi dan pegawai yang kurang lebih berorientasi pada hasil atau sebaliknya pada proses. Pembagian ini juga memungkinkan untuk memperhitungkan kualitas pribadi operator. Sejumlah layanan khusus memperkenalkan pendekatan ini ke dalam prinsip organisasi penataannya, memisahkan segmen pertambangan dan pengolahan. Seperti dalam proses apa pun, seseorang tidak dapat melakukannya tanpa bentuk-bentuk ekstrem, yang sering kali berubah menjadi rutinitas.
Akibatnya, misalnya di kepolisian muncul pegawai yang tidak mampu melakukan kegiatan yang bermutu dalam memperoleh informasi dan bekerja sesuai prinsip “tongkat”, padahal bagaimanapun caranya harus diberikan “tongkat”, yaitu adalah, memasukkan data tentang kejahatan yang terselesaikan ke dalam catatan statistik. Hal ini menyebabkan pemalsuan dan pemalsuan. Dan dalam keamanan negara, dibentuk pegawai yang bekerja “demi brankas dan meja”, yaitu berdasarkan prinsip jumlah “sertifikat” dan surat-surat lain yang disusun sebagai dasar pelaporan, tanpa memperhitungkan keefektifannya. . Dalam hal ini, timbul tanggung jawab mutlak atas keaslian dokumen Anda.
Masalah yang lebih serius mulai muncul ketika para karyawan tersebut, yang menghabiskan seluruh karir mereka secara pasif menangani informasi, diberi wewenang untuk mengendalikan nasib orang-orang dan mengambil keputusan sesuai dengan itu. Ada juga sejumlah di antaranya di Kementerian Keamanan Negara DPR. Dengan mata melotot, orang-orang ini membawa segala macam informasi sampah kepada saya dan menuntut “reaksi.”
Namun layanan khusus ini harus berbeda dari toko pinggir jalan dengan nenek-nenek yang mengupas benih dalam hal pendekatan profesional terhadap data. Ada masalah dalam hal ini. Saya harus menjelaskan hal-hal yang diketahui oleh profesional sejati mana pun. Selama bertahun-tahun menjalankan kegiatan operasional saya yang cukup intensif, saya tidak pernah menemukan informasi yang bertepatan pada tahap penerimaan dan pelaksanaan. Beginilah cara manusia diciptakan. Bahkan jika sumber Anda benar-benar tulus kepada Anda, kata-katanya seperti air yang mengalir melalui pipa. Tergantung pada kebersihan, kemudahan servis, dan keausan, mikropartikel komunikasi meninggalkan bekasnya di dalam cairan. Baik juga jika itu air, dan zat yang tidak kalah menyenangkannya. Dan informasi masyarakat mencerminkan karakteristik mereka, mewarnai mereka dengan corak kepribadian mereka. Pada saat yang sama, pelaporan mereka kepada badan keamanan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, ambisi, kepentingan pribadi, dan lain-lain.
Akibatnya informasi menjadi subjektif, dan tugas karyawan adalah memberikan karakter objektif. Proses kegiatan resminya seharusnya ditujukan pada hal ini. Sebaliknya, sering kali, dan terutama dalam perang, terdapat godaan untuk “bereaksi cepat.” Hasilnya adalah penangkapan massal, tindakan diskriminatif yang tergesa-gesa, dan metode ilegal. Hal ini menguntungkan pihak musuh.
“Pembersihan” personel secara bertahap yang saya mulai bertujuan, antara lain, untuk menghilangkan masalah-masalah tersebut, meskipun, tentu saja, proses seperti itu harus dilakukan secara konstan.
Salah satu kesulitan utama dalam situasi ekstrem apa pun ketika membuat keputusan manajemen adalah objektivitas dan keandalan informasi yang diperhitungkan. Kesulitan sering muncul dalam hal ini.
Sebagai contoh, saya ingat rapat staf berikutnya pada bulan Januari 2015, di mana para perwira dan komandan yang bertanggung jawab berdebat lama tentang kemungkinan merebut Pesok68 dengan pasukan yang tersedia. Hal ini akan memungkinkan untuk mengusir musuh dari Donetsk, dan dengan keberhasilan penangkapan Marinka, untuk sepenuhnya menghentikan penembakan kota tersebut dengan artileri Ukraina. Pada saat yang sama, terdapat laporan tentang karakteristik dan tingkat kesiapan tempur berbagai unit milisi yang siap menyerang musuh. Laporan-laporan itu bertolak belakang satu sama lain.
Akibatnya, Alexander Zakharchenko tidak tahan dan berkata bahwa dia akan pergi ke tempat itu dan mencari tahu sendiri. Oleg Bereza dan saya pergi bersamanya.
Kami pergi ke markas penyerangan, yang merupakan benteng terdepan milisi.
Kami mendekat. Praktis tidak ada pohon dalam radius satu kilometer dari markas. Beberapa mortir yang terbakar menyembul dari tanah. Mereka jelas secara teratur menyerang di sini dengan segala kemungkinan. Dingin. Ada salju kotor di tanah, menutupi lubang di sana-sini akibat penembakan. Kami mengetuk. Seorang tentara yang kusut merangkak keluar dari ruang bawah tanah markas besar, menyipitkan mata secara membabi buta ke cahaya siang hari dan menatap kami dengan bingung.
-Siapa yang tertua?
- Zhora...
- Divisi?
- "Timur".
Kami pergi ke markas besar, memanggil perwira senior, dan mendengarkan situasinya.
– Kekuatan apa yang kamu miliki?
- Enam puluh delapan orang...
- Musuh?
- Ya, tiga atau empat ratus orang...
Selanjutnya, kita membahas efektivitas artileri kita dan potensi tempur musuh.
Hmm... Begitu banyak untuk menyerang... Enam puluh delapan lawan empat ratus.
Zakharchenko menuntut untuk dibawa ke garis depan. Para prajurit menjawab bahwa dia sudah berada di garis depan. Zakharchenko bersikeras untuk mencapai posisi depan.
Seorang pemuda cerdas dengan baret merah marun dengan garis-garis “Timur” dipanggil. Memperkenalkan dirinya sebagai Kadet.
Ayo keluar. Di sini pemandu kami menjelaskan bahwa dia tidak akan memimpin lebih dari tiga orang. Area tersebut sedang dipindai, dan jika ada lebih banyak orang, maka Anda harus segera bersiap untuk penembakan dan pertempuran, dan dalam mode yang berlarut-larut.
Seluruh "pribadi" Zakharchenko, Bereza, dan milikku mulai berkumpul. Kami memerintahkan semua orang untuk tetap tinggal. Orang-orang berada dalam kebingungan. Semyon dan Berkut, ajudan dan kepala pengawal Zakhar, berdebat lama dengannya. Akhirnya kami bertiga berangkat, ditambah Kadet yang menunjukkan jalannya.
Zakharchenko mengarahkan dan menyalakan radio.
Zakharchenko masuk ke mobil di belakang kemudi, kondektur ada di dekatnya. Saya di kursi belakang bersama Oleg. Skema yang sudah familiar.
Prajurit brigade Vostok dengan tanda panggil "Kadet", desa Peski
“Saya tahu kata sandinya, saya melihat sebuah landmark, saya hanya percaya ini, cinta akan menyelamatkan dunia,” nyanyian Vera Brezhneva, seolah mencela apa yang terjadi di sekitar kita.
Kondektur diam-diam berkomentar, dan Alexander, menyadarinya, mematikan radio. Memang. Kita mungkin tidak mendengar suara tambang. Dill tidak berbagi filantropi dengan penyanyi senegaranya.
Dalam perjalanan, Kadet mengatakan bahwa dia bermimpi untuk kembali ke Slavyansk. Dia punya pacar dari sana, yang dengannya dia setuju untuk menandatangani kontrak hanya ketika kita merebut kota itu lagi.
Kami melewati belokan menuju Volvo Center dan memasukinya. Di dalam, di AGS dengan “siput” bertumpuk di dekatnya, kami meninggalkan mobil dan melewati pintu masuk lain ke posisi tersebut. Oleg yang pertama, diikuti oleh Zakharchenko, saya menutupi punggung mereka.
Kami pergi ke ruang istirahat kecil. Semuanya tidak cocok. Kami memeriksa area tersebut, Zakharchenko mengajukan pertanyaan klarifikasi.
Tentara dari posisi tersebut memperingatkan bahwa penembakan dapat dimulai kapan saja. Jika kuat, disarankan untuk melompat ke lubang persegi besar yang digali di pintu masuk ruang istirahat. Saya melihat ke dalam lubang dan mencari cara terbaik untuk memasangnya. Karena saya yang terberat, ini bukanlah pertanyaan yang mudah. Jika Anda melempar Zakharchenko terlebih dahulu dan melompat ke atas, Anda dapat mematahkan lehernya. Jika Anda sendiri yang melompat duluan, itu jelek. Kabut musim dingin yang tebal, kotor, dan berlumpur perlahan melayang di atas lapangan. Musuh sangat dekat.
Kami selesai dan kembali.
Sekali lagi kami yakin bahwa segala sesuatunya perlu diperiksa saat itu juga.
 
Menutup ketel
- San, kamu mau kemana?
Memasuki kantor Zakharchenko, kami melihatnya sedang mengumpulkan barang-barang bongkar muat. Jelas sekali bahwa dia sedang menuju ke suatu tempat di garis depan.
“Kami sepakat: ke mana Anda pergi, kami pergi.”
- Teman-teman, aku ingin melihat apa yang ada di Marinka. Ada opsi untuk mengambilnya.
- Oke, tapi kami akan pergi bersamamu.
- Ini akan datang.
Oleg dan saya bergegas pulang, segera mengganti pakaian sipil kami menjadi "gunung", dan menambahkan senapan mesin, granat, dan amunisi ke pistol kami. Pada saat ini, “pribadi” sedang dipersenjatai kembali. Mereka sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa para menteri bisa bergegas ke tempat yang panas.
Kami kembali ke "Altai" dan dari sana, bersama Zakharchenko, kami pergi ke garis depan, ke daerah Marinka. Kami berhenti di sebuah gedung toko kelontong. Dia tidak akan berada di sana dalam perjalanan kembali.
Kami sedang berbicara dengan para prajurit, dan pada saat itu penembakan dimulai. Pertama, ranjau terbang, kemudian artileri meriam dan roket bergabung dengan mereka. Kami berangkat ke kantor pusat perusahaan yang berdekatan dalam posisinya. Di sini Anda dapat berbicara dengan lebih atau kurang tenang. Laporan Abkhaz, diikuti oleh Mongol, lalu beberapa komandan lainnya. Menjadi jelas bahwa rencana awal untuk memimpin beberapa kelompok kecil di belakang garis musuh pada malam hari dan kemudian memotong jalan demi jalan dan menyerang secara terkoordinasi adalah tidak realistis. Keunikan medan, benteng musuh, dan hilangnya elemen kejutan mengganggu. Kami sedang menjajaki opsi.
Pada saat ini, mereka melaporkan bahwa rencana keluar salah satu unit yang sebelumnya direncanakan untuk mengembangkan serangan di dekat Uglegorsk telah terganggu. Kami akan pergi ke markas korps untuk mencari tahu.
Di markas besar kami mendengarkan cerita aneh bahwa tentara tidak menyerang karena mereka menguburkan rekannya. Jika dianalisis lebih rinci, menjadi jelas bahwa tidak ada cukup orang untuk melakukan serangan. Alhasil, Oleg meningkatkan seluruh cadangan pasukan khusus Kementerian Dalam Negeri. Bersama "Falcon" dan "Berkut" direkrut 150 orang, saya tambahkan cadangan pasukan khusus MGB. 75–80 lainnya. Zakharchenko mengumpulkan lebih dari satu setengah ratus anggota Garda Republik yang baru dibentuk. Kami membentuk kolom dan pergi ke markas brigade ketiga di Gorlovka.
Selama tiga hari ke depan, kami sedang menyusun rencana serangan baru. Kami tidur di sana, di markas. Kota Uglegorsk adalah titik kunci penutupan boiler Debaltsevo69. Tanpanya tidak akan ada boiler.
Rencana awalnya sederhana. Mengambil Uglegorsk berbahaya dan sulit. Oleh karena itu, perlu untuk memotong jalan menuju Artemovsk dan dataran tinggi dominan di sekitarnya. Dengan demikian, kota itu akan menjadi bagian dari kuali.
Operasi dijadwalkan pada pagi hari tanggal 28 Januari. Kelompok penyerang gabungan harus bergerak ke posisinya dari tepi sabuk hutan. Karena arah pergerakan ranjau, dua tangki dengan pukat ranjau akan bergerak di depan rombongan. Saya bertanggung jawab atas interaksi antara kapal tanker Diesel dan kelompok penyerang.
Pagi. Menit dan jam yang berharga hilang, tapi tidak ada pergerakan. Kapal tanker tidak dapat memasang pukat-hela (trawl) udang di atas tank. Salah satu tangki tidak memiliki boom bawah yang diperlukan untuk mengamankan pukat-hela (trawl) udang; tangki lainnya mempunyai masalah dengan winch.
Awal jam dua belas. Kami membawa Zakhar ke ruang "komandan" dan membujuknya untuk membatasi operasi. Selama. Setengah jam setelah rombongan berangkat, lokasinya dibakar oleh artileri musuh. Ketika kita menganalisis situasinya nanti, kita akan sampai pada kesimpulan umum bahwa apa yang terjadi adalah yang terbaik. Upaya untuk melaksanakan rencana ini akan mengakibatkan kerugian dan penundaan waktu yang jauh lebih besar dibandingkan kejadian setelahnya.
Dan kemudian Zakhar menawarkan untuk mengambil alih kota itu.
Petugas staf korps ragu-ragu. Tidak ada kekuatan yang tersisa untuk penyerangan, semua orang tersebar di sepanjang garis depan penyerangan ke Debaltseve. Tapi kami bersikeras. Kami diperkuat oleh batalion “Vani Severa” dari brigade ketiga, yang seharusnya bertindak sebagai penyerang sayap. Intinya, serangan ini melanggar semua aturan seni militer. Kelompok penyerangan terdiri dari sekitar 370 pejuang. Musuh yang bertahan memiliki setidaknya satu setengah hingga dua kali lebih banyak. Basis garnisun Ukraina adalah bagian dari Brigade Senapan Gunung Transkarpatia ke-128 ditambah unit-unit terlampir. Mengandalkan artileri, kejutan dan kesombongan. Baiklah, selamat mencoba, itu yang utama.
Menurut rencana, artileri kita harus menekan pos pemeriksaan musuh, setelah itu kelompok penyerang akan melancarkan serangan. Koordinasi umum dipercayakan kepada Krot, yang pindah dari Khmury ke Garda Republik, senior kelompok dari Kementerian Dalam Negeri - Alexei Dikiy, dari MGB - Mongol. Kenyataannya, pasukan khusus saya dipimpin oleh Vasily “Lenin” Evdokimov, yang ke depannya bersama Dikiy akan menerima Pahlawan DPR untuk Uglegorsk dan Debaltsevo.
Artileri berhasil dan serangan dimulai. Infanteri bisa masuk. Di sini Dikiy melapor kepada Bereza bahwa pos pemeriksaan yang diduga hancur terus menembaki mereka.
Kami memeriksa dengan pasukan artileri, mereka menghubungi pengadu - pos pemeriksaan telah dihancurkan!
Tapi apalah, para petarung tidak bisa mengangkat kepala karena “tebing” 70 buah dill! Oleg menegaskan, para artileri berbisik, mundur dan, menurut "kacang", menetapkan tugas yang ditentukan. Koordinatnya tercampur. Sementara artileri kami bekerja di pos pemeriksaan sesuai dengan serangan Brusilov, orang-orang memulai penyerangan. Di sisi lain kota, para pejuang dari Utara mencoba menyerang, tetapi serangan itu gagal setelah pukul tujuh tiga ratus.
Kelompok kami masuk. Pada siang hari, beberapa detasemen secara bertahap bergerak menuju pusat, menuju satu sama lain. Ketika menjadi jelas bahwa serangan itu berhasil, para penyerang mulai diperkuat oleh unit-unit yang dipindahkan dari arah depan yang lain.
- Sasha, kamu mau kemana?! – Pada saat penyerangan dimulai, Zakharchenko dengan cepat berjalan menuju pintu keluar bersama ajudan Semyon.
- Ya, saya akan pergi dan melihat...
-Kemana kamu pergi?! Kamu mengerti! Koordinasi antar unit, koherensi, dan aktivitas staf kini sepenuhnya berada di tangan Anda! Jika Anda terburu-buru ke garis depan sekarang, serangan akan berantakan. Dan kelompok-kelompok terpencar yang bekerja secara mandiri akan mendatangi Anda, mengganggu tatanan yang telah direncanakan. Anda dibutuhkan di kantor pusat.
Zakharchenko dengan enggan setuju... Selama setengah hari dia mengendalikan pertempuran di tempat. Di babak kedua, ketika sudah jelas bahwa pintu masuk kota telah berhasil diselesaikan, dia mulai berkumpul lagi. Kali ini kami tidak keberatan. Staf akan menanganinya, tapi pejuang kita akan melakukan perlawanan. Ayo pergi.
Pertama kita tiba di gedung administrasi salah satu tambang. Di sana Zakharchenko berkomunikasi dengan penduduk setempat dan memberikan wawancara kepada pers. Saat ini, saya menghubungi orang-orang saya dan mengambil cadangan dari unit komandan MGB.
Zakharchenko dan saya masuk ke jip dan keluar. Zakharchenko sendiri yang mengemudi, di sebelahnya adalah instruktur keamanannya, Maga Dagestan. Oleg dan saya duduk di kursi belakang.
Kami berkendara menuju pintu masuk kota. Dan kemudian sebuah pengangkut personel lapis baja meluncur ke arah kami. Garis-garis putih! Garis “kehamilan” menunjukkan bahwa mereka milik Ukraina! Sial, menurut laporan, ini adalah wilayah kita, pintu masuk ke kota! Apakah ini benar-benar serangan balasan?! Kami berkendara di sepanjang jalan sempit menuju sebuah lapangan. Tidak mungkin dimatikan, seluruh wilayah jalan ditambang. Kita akan melihat ini dalam perjalanan pulang.
Kami bersiap-siap untuk melompat keluar dari mobil. Sebuah RPG-18 tergantung di bagian belakang kursi.Setelah menghentikan mobil, Maga mengambil peluncur granat. Oh tidak. Semuanya baik-baik saja. Kami melihat lebih dekat. Kita! Mereka mengendarai kendaraan yang ditangkap. Diakui oleh benderanya. Kami keluar, berbicara, dan melanjutkan perjalanan.
Di pos pemeriksaan Ukrop kami bertemu dengan Dikiy dan Mongol, yang melaporkan situasinya. Rombongan bergerak menuju pusat kota menuju stasiun kereta api. Kami masuk ke mobil dan pergi ke sana.
Hari mulai gelap. Kami berhenti di tangki yang rusak. Di gedung tiga lantai yang bobrok di seberang jalan, api keluar dari beberapa jendela atas apartemen sebuah bangunan tempat tinggal di bawah sepotong atap yang tertiup angin. Salju dipenuhi asap mesiu. Perasaan kartu pos masa kecil tanggal 23 Februari dengan pemandangan perebutan Reichstag.
Kami melihat sekeliling dan memutuskan untuk bermalam di sini. Kami memilih gedung terpisah, yang dulunya merupakan semacam klub sosial, dan menugaskan kelompok untuk membuka pintu dan menyiapkan tempat untuk bermalam.
Saat ini, kru film dari saluran TV pusat yang dipimpin oleh Evgeniy Poddubny tiba. Zakharchenko memberikan apa yang kemudian menjadi wawancara keras, di mana terdengar suara tembakan penembak jitu. Seperti yang akan dijelaskan nanti, penembak jitu ini selanjutnya akan memperbaiki kerja artileri musuh.
Di depan kamera, Zakharchenko menunjukkan bendera Ukraina yang diambil dari garnisun kota, salah satu bawahan saya melaporkan kepadanya situasinya. Aku akan masuk ke dalam bingkai. Selanjutnya, plot ini akan sangat merugikan saya. Sampai saat ini, istri saya yakin saya duduk di kantor yang dijaga sepanjang waktu. Tapi ayahnya mengenali menantu laki-lakinya dalam cerita itu, mengiriminya tautan, dan saya ingin mendengarkan sesuatu.
Sepuluh menit berlalu dan ranjau mulai berjatuhan. Mula-mula jarang, kemudian semakin sering. Beberapa menit berlalu, dan artileri diaktifkan. Setelah salah satu ledakan, kita terkena gelombang kejut. Yang marah menimpaku, melindungiku dari pecahan yang beterbangan. Kulob jatuh di dekatnya. Saya merasakan di perut saya gelombang bumi bergetar akibat ledakan. Mereka semakin dekat, dan aku berusaha menjauhkan kakiku dari getaran itu. Sebuah pemikiran bodoh berputar di kepalaku bahwa jika kakiku robek sekarang, setidaknya aku harus berusaha menjaga alat kelaminku.
Saya mencoba menghubungi komandan cadangan saya dan memerintahkan mereka untuk datang kepada saya. Penembakan itu tepat sasaran, dan kami harus segera menemukan pengintainya. Tetapi pemimpin kelompok mulai mengemukakan alasan mengapa dia tidak dapat melakukan ini, dan saya memahami bahwa dia hanya takut.
Saya berbaring di samping tangki berasap. Tiba-tiba, sumbat udara menyumbat telinga dan, menembus kapas oksigen di paru-paru, masuk ke suatu tempat di dada karena deru ledakan, menghalangi yang lain. Dari sudut mataku, seolah-olah dalam gerakan lambat dari film epik, aku melihat menara tank yang sebelumnya hancur terbang di atas. Seperti yang akan dijelaskan nanti, salah satu rudal Grad mengenai muatan amunisinya, yang kemudian meledak.
Selanjutnya, cuplikan penembakan, ketika langit mulai menimpa kita, akan tersebar di televisi dalam cerita Poddubny. Aku meraih bahu Poddubny dan berteriak padanya agar bersembunyi di pintu masuk sebelah rumah.
Saya berlari ke gedung berlantai lima terdekat, dan kemudian gelombang ledakan lainnya menjatuhkan saya. Aku terjatuh terlebih dahulu ke dalam salju dan menyadari bahwa itu bukan hanya salju. Wajahnya tergores pecahan kaca yang jatuh dari jendela rumah di dekatnya. Sekitar sepuluh sentimeter dari mata, sebuah pecahan besar menonjol dari es dan tanah. Untung saja itu bukan pada dirinya.
Saya berbaring dan menunggu gelombang penembakan berikutnya dan berlari ke pintu masuk. Sudah ada sekitar sepuluh pejuang di sana. Kami berada di koridor.
- Teman-teman, masuk lebih jauh ke sayap, langit-langit di sana lebih andal, lebih aman di sana.
Seorang wanita tua kurus keluar dari pintu salah satu apartemen dan menatap kami dengan sedih. Omong kosong! Terjadi evakuasi warga sipil! Namun masih banyak yang tersisa...
Mole berlari ke koridor dan melaporkan situasinya.
– Dimana Zakharchenko?!
- Di pintu masuk berikutnya.
Saya lari ke rumah tempat Zakharchenko berada. Gelap, senter bersinar redup.
- Sashka! Mereka bekerja untuk Anda! – Di masa depan akan menjadi jelas bahwa hal ini memang benar adanya. Setelah kita pergi, apinya akan padam. Mungkin, telepon Zakhar dan telepon kami, ditambah pengintai, berpengaruh. - Kita harus pergi! Kamu tidak banyak berguna di sini, kamu lebih dibutuhkan di kantor pusat!
Zakharchenko berpikir lama dan dengan enggan menyetujuinya.
Kami mengirim orang untuk memutuskan mobil mana yang berjalan. Bagian rusak akibat penembakan. Zakharchenko mengemudi sendiri, dengan Maga di dekatnya. Oleg dan saya duduk di kursi belakang, dan di sini kami menempatkan Poddubny, yang berusaha memasang wajah berani dengan mengatakan bahwa dia mendapat kecaman di Ossetia Selatan. Dia mencari operatornya, yang juga dimasukkan ke dalam salah satu mobil.
Minibus lapis baja saya dengan kendaraan pribadi mengikuti kami. Setelah beberapa waktu, tembakan artileri mulai mengikuti kolom kami. Beberapa peluru penembak jitu menghantam mobil.
Jalur sempit jalan menuju Gorlovka tiba-tiba terhalang oleh minibus yang macet. Kami melompat keluar dan mencoba mendorong mobil keluar dengan tangan kami. Itu tidak berhasil! Kami masuk ke jip dan mencoba berkeliling. Tambang! Di bagian samping tambang, terdapat sekaleng besar makanan, menonjol tepat dari bawah kemudi mobil kami. Untung saja tidak meledak. Kami perlahan-lahan bergerak kembali ke kebiasaan.
Mobil yang macet itu akhirnya bergerak, dan kami mengikutinya. Saat ini gelombang “hujan es” mencapai kita. “Hailstones” jatuh tepat di belakangku, salah satunya jatuh di minibus lapis bajaku. Pecahannya akan merobek kandung kemih dan menusuk kaki si Jahat, serta meremukkan kaki Malta. Tas kerja saya yang saya tinggalkan bersama penjaga juga terbakar.
Kami bergegas dengan jip.
- Sanya, lebih cepat!
Bijaksana, Zakhar menambahkan bensin. Dia benar-benar tenang. Setelah bersamanya lebih dari sekali di garis depan, saya selalu memperhatikan ketenangan pedesaan ini. Keberaniannya tidak dibuat-buat dan sangat wajar.
Kami melewati gedung administrasi tambang. Itu adalah cadanganku yang kacau. Saya memerintahkan untuk mengatur evakuasi yang terluka, dan kemudian kami memindahkan Poddubny ke mobil lain, yang berjalan di depan, dan kami sendiri juga berangkat.
Penembakan dimulai lagi. Kaca mobil pecah, dingin. Saya duduk di sebelah kiri dan, meletakkan senapan mesin ke luar jendela, melihat ke ladang. Bereza duduk di dekatnya dalam posisi yang sama, dengan senapan mesin di jendela kanan. Malam itu ditusuk tanpa henti oleh pemboman meteorit. Ada suara di belakangku, seperti anak-anak sedang melempar kerikil kecil. Aku memakai tudung kepalaku, tapi tidak menjadi lebih hangat. Setibanya di sana, kita akan melihat bahwa seluruh batangnya tertutup pecahan.
Di belakang kami ada dua mobil lagi, mobil pribadi Zakhara. Beberapa saat kemudian, seseorang akan tertinggal. Tua yang duduk di belakang kemudi akan menerima pecahan yang akan masuk ke tubuh melalui samping. Dia mengenakan rompi antipeluru, yang akan merugikan. Pecahan dari dalam akan menghantam dinding kendaraan lapis baja, memantul ke sisi yang berlawanan dan membuat isi perut berantakan.
Ada banyak yang terluka di antara kita. Tidak ada yang terbunuh. Kami menganggapnya sebagai keajaiban, karena apa yang baru saja terjadi pada kami tidak bisa berakhir begitu saja. Beruntung!
Kami akan pergi ke Gorlovka. Benar-benar gelap, tidak ada yang tahu jalannya. Kami berhenti di sebuah pertigaan. Satu jalan menuju Gorlovka, jalan kedua menuju pos pemeriksaan Ukraina. Dimana yang mana? Kita akan berjalan ke arah yang benar, namun akan ada pula yang melakukan kesalahan...
Kami tiba dan menyerbu ke markas. Saya menempelkan senapan mesin ke dinding dan pergi mandi. Seorang petugas staf melompat dan mengamankannya. Sial, aku lupa...
Kelompok penyerang DPR di kota Uglegorsk. Berjuang untuk kota
Sehari kemudian, Zakharchenko akan kembali bergegas ke Gorlovka untuk mengoordinasikan pembersihan Uglegorsk dan penutupan lebih lanjut ketel uap. Kami akan mengejarnya dan membujuknya untuk kembali bersama kami, karena seluruh mekanisme pemerintahan sipil terhenti dengan kepergiannya. Banyak hal telah terakumulasi. Dalam perjalanan pulang kita akan ditembaki dengan mortir 82 mm.
Jatuhnya ranjau atau cangkang sama sekali tidak seperti di film. Di film-film, hal ini terjadi dengan cara yang sangat epik. Anda sepertinya mengevaluasi secara terpisah peluit, deru, konsekuensi, dan informasi logis. Sebenarnya... Perasaan yang aneh. Setiap orang mungkin memilikinya masing-masing. Saya pribadi merasa seperti paku. Paku berjejer menunggu hantaman palu. Dan palu besar dari langit menghempaskanmu ke tanah.
Apa bedanya perang ini dengan perang lain yang terjadi baru-baru ini? Apa yang dibakar oleh para sukarelawan dengan pengalaman tempur?
Dalam perang lokal dalam beberapa tahun terakhir, tidak pernah terjadi penggunaan artileri dan peralatan militer secara besar-besaran. Sering terjadi baku tembak, terkadang mortir.
Pusat Uglegorsk. Setelah pertempuran
Di sini terjadi perang dengan tentara negara terbesar di Eropa, yang dari sekelompok rakyat jelata yang tidak diklasifikasikan, di bawah pengaruh penasihat Barat, uang asing, mengirimkan senjata dan pengalaman tempur, propaganda yang terorganisir dengan baik untuk membodohi penduduk lokal, berubah. menjadi, meskipun miring, tetapi pasukan yang besar dan dibombardir.
Saya pernah mendengar dialog antara dua relawan Rusia.
– Kenapa kamu tidak memakai baju besi dan helm?!
- Ya, aku selalu bertarung seperti ini. Itu lebih nyaman bagiku. Lebih mobile. Perangkat keras ini tidak menyelamatkan Anda dari apa pun. Saya selalu seperti ini di Chechnya.
- Bodoh! – kata yang lebih berpengalaman, yang sudah bertarung di Donbass. – Jarang ada pengambilan gambar di sini! Kami dihantam oleh artileri dan tank. Ini adalah bagaimana Anda bisa melompat seperti ini ketika membersihkan benda hijau. Dan di sini sebagian besar kematian dan luka-luka disebabkan oleh peluru dan pecahan peluru. Dalam hal ini, kami adalah orang Chechnya di sini!
Pertengahan Januari 2015. Saya datang ke kantor pusat Zakharchenko di fasilitas Altai untuk mengerjakan dokumen dan mendiskusikan masalah. Saya naik ke lantai dua dan di pintu masuk ruang tunggu saya bertemu dengannya. Dua puluh lima lagi. Lagu lama. Bongkar, otomatis, berdiri di ambang pintu.
- Sanya, kamu mau kemana lagi?!
- Ya, semuanya baik-baik saja, Andryukha. Saya lihat saja apa yang ada di Marinka. Saya hanya akan melihatnya.
Sial, “Aku akan melihatnya saja.” Saya tidak punya waktu lagi untuk berganti pakaian, Zakhar melompat ke dalam mobil. OKE. Aku akan pergi bersamanya seperti ini. Kami tiba di sebuah pompa bensin. Di kafe pompa bensin, Zakhar, saya, asisten Zakharchenko, Semyon, dan Dima Berkut sedang minum kopi. Lalu kita melanjutkan. Di sepanjang Jalan Shkolnaya kami melewati sebagian Aleksandrovka.
Sebuah tank hancur di Uglegorsk.
Beberapa menit setelah penembakan, rudal Grad akan mengenai menaranya, amunisi akan meledak dan menara yang terputus akan terbang di atas kepala para pejuang.
Sepotong siaran Evgeniy Poddubny tentang Uglegorsk.
Selama pembuatan film, penulis buku tersebut tertangkap dalam bingkai
Berhenti, kamu tidak bisa melangkah lebih jauh dengan mobil, mereka akan menembakmu. Ayo keluar. Semua orang memakai perosotan, topi, topeng. Saya sendirian dengan mantel kasmir hitam dan sepatu bot “Mario Bruni” Italia. Oh, betapa indahnya. Sepatu bot Italia tidak nyaman di lumpur dan es. Sepatu bot musim dingin tentara yang normal di rumah. Sejak saat itu, saya akan selalu membawa satu set “slide” cadangan di bagasi.
Saat saya meluncur dan bergegas di belakang Zakhar, yang dengan cepat berjalan melalui rumah-rumah terakhir di desa, saya ingat bagaimana saya membeli sepatu bot ini.
...Pertengahan September 2014. Secara bertahap menjadi lebih dingin. Tidak ada sepatu hangat. Saya berharap untuk pulang ke rumah atau membelinya di Rostov, tetapi sangat mustahil untuk keluar. Saya meminta Ajudan Maxim untuk mencari tahu di kota mana Anda bisa membeli sepatu.
- Andrey Yuryevich, saya menemukannya! Ada toko di sini. Mereka dijual, pemiliknya telah berangkat ke Kyiv. Saya dulu punya sepatu yang sangat bagus. Mereka tutup sekarang, tapi masih terbuka.
Ayo pergi. Toko kecil yang rapi. Saya memerintahkan para penjaga untuk tetap di luar, dan saya masuk ke dalam bersama Maxim. Saya melarang Maxim mengambil senapan mesin. Ayo masuk. Gadis manis, sedikit ketakutan. Tolong tunjukkan sepatu dengan ukuran yang saya butuhkan. Dia membawanya dan mengukurnya. Di sini saya melihat kegembiraannya.
- Apa yang terjadi? Kamu sedang terburu-buru?
- Tidak tidak! Semuanya baik-baik saja!
Saya mengikuti pandangannya dan melihat bahwa dia sedang melihat ke balik etalase kaca ke jalan. Dan kemudian saya mengerti apa yang sedang terjadi.
- Maksim! Baiklah, mari kita bubarkan yang "pribadi"! Kenapa mereka menjadi seperti itu!
Prajurit saya, yang ditempatkan di sekeliling, menutup toko dan mengambil posisi tempur. Itu akan mengganggu siapa pun.
“Maaf, mereka tidak bisa beralih dari perang,” gumamku sambil membayar sepatu yang dipilih.
...Dan di sinilah aku dengan sepatu bot ini, bergegas ke posisi terdepan Marinsky. Kenapa kalau pakai seragam, tidak begitu terlihat betapa licin, kotor, dan dinginnya di sini!
Untuk sampai ke parit yang digali di atas bukit, Anda harus menaiki tanggul. Seseorang berhasil melompat dengan start berlari, seseorang harus mengistirahatkan lututnya di tanah yang dingin. Tentara "slide" memungkinkan. Mantel kasmir tidak cocok untukku. Entah bagaimana aku memanjat. Saya melompat ke parit.
- Kamerad Menteri, membungkuk! Anda satu-satunya di sini yang mengenakan jas hitam, target terbaik penembak jitu!
Saya tidak peduli dengan penembak jitu. Sepatu bot itu hampir seluruhnya terendam dalam lumpur dan, dari rumput yang menempel bercampur dengan kotoran yang mengingatkan pada pelet untuk rumah desa adobe, sepatu itu menjadi tiga kali lebih berat. Ini masalahnya.
Zakharchenko memeriksa wilayah dan posisi musuh. Setelah mendengar sebentar laporan dari komandan senior ke arah ini, saya mengingat dua dari mereka dan meminta Anda untuk menunjukkan kepada saya tumpukan sampah tempat tentara saya tewas.
Seminggu sebelum perjalanan ini, komandan pasukan khusus saya saat itu, Mongol, melaporkan kepada saya sekitar dua “dua ratus”71 di salah satu timbunan sampah Marinka. Para prajurit tersebut tewas dalam misi pengintaian untuk mengumpulkan informasi tentang pasukan Ukraina. Karena kejadian tersebut tidak saya izinkan, saya memerintahkan penyelidikan internal atas kejadian tersebut.
Namun verifikasi adalah verifikasi, dan kesempatan untuk melihat tempat kejadian dengan mata kepala sendiri tidak boleh dilewatkan.
Tumpukan sampah terletak jauh di sebelah kiri arah utama pasukan musuh, tetapi memberikan peluang bagus untuk mengendalikan lingkungan. Orang-orang itu memanjat dan ditembak di sana. Investigasi harus menjawab pertanyaan tentang penyebab dan pelakunya. Namun saya sendiri melihat titik buta dari musuh yang mendekat dan mundur serta memahami kesalahan perhitungan dalam perencanaan peristiwa. Rupanya, ada pertemuan dengan kelompok sabotase dan pengintaian, yang memilih tumpukan sampah untuk mengamati kami atau menempatkan penembak jitu.
 
Rumah
Pagi tanggal 3 Februari 2015. Sarapan disajikan di ruang tamu. Teh, sandwich. Oleg Bereza dan saya biasanya makan camilan di jendela besar ruang tamu untuk menikmati sinar matahari pagi setidaknya sesaat sebelum hiruk pikuk kehidupan sehari-hari yang akan datang. Aku keluar dulu untuk sarapan, Oleg masih bersiap-siap di kamarnya. saya gelisah. Saya tidak tahu kenapa. Saya sendiri tidak bisa merumuskan alasan kegugupan saya. Ledakan ranjau yang jarang terdengar di kejauhan, tetapi ledakannya terus-menerus, kita sudah lama terbiasa dengan hal ini. Saya pergi ke ruang tamu. Saya tidak duduk di meja, saya kembali ke tangga dan turun ke ruang bawah tanah. Saya memeriksa pencahayaan dan pintu. Semuanya baik-baik saja. Aku naik ke ruang tamu lagi, Oleg sudah turun.
“Dengar, ayo kita sarapan di ruang bawah tanah,” kataku.
- Untuk apa? Ini hari yang menyenangkan, apa gunanya turun?
- Saya tidak tahu, saya sendiri tidak mengerti. Entah kenapa aku merasa tidak nyaman...
- Ayolah, semuanya baik-baik saja. Sekarang ayo cepat makan dan berangkat kerja.
"Oke," saya setuju, dan kami duduk untuk sarapan.
Cangkang pertama akan membuat seluruh rumah bergetar. Saya sudah siap untuk hal seperti ini, jadi, sambil berbalik di kursi saya, saya mengambil tas kerja saya, berbalik ke arah tangga dan berteriak kepada "pribadi" dan nyonya rumah, yang membantu kami berkeliling rumah, untuk turun ke ruang bawah tanah. Ayo lari.
Selama satu setengah jam berikutnya kami menyetrika hampir tanpa henti. Kerang dan ranjau berjatuhan di sekitar rumah, semuanya berguncang. Jelas sekali bahwa mereka bekerja untuk kita. Keluar setelah “konser” berakhir, kami melihat sisa-sisa rumah tetangga yang terbakar. Beberapa ledakan tersebar di sepanjang jalan.
Sejak itu, Oleg tidak pernah meragukan intuisi saya, dan suatu hari saya secara tidak sengaja melihat di Internet rekaman pecahan penembakan ini72.
Saya pergi ke Donetsk selama beberapa bulan. Itu normal pada saat itu. Banyak dari mereka yang ingin mengambil bagian dalam pembelaan Donbass mengambil liburan dan pergi ke tempat yang diperintahkan oleh hati nurani, cita-cita, dan prinsip mereka. Ada yang selama seminggu, ada yang sebulan, ada yang beberapa kali. Faktanya, tidak ada yang menyangka bahwa semua ini akan berlangsung bertahun-tahun. Ketika menjadi jelas bahwa ceritanya berlarut-larut, keadaan banyak orang mulai menyerupai plot lagu Vladimir Vysotsky, “Tentang seorang pelari jarak pendek yang terpaksa berlari jarak jauh.”
Saya tidak terkecuali. Bekerja di posisi manajemen di salah satu perusahaan besar, saya berlibur dan pergi. Ketika perjalanan saya berlarut-larut, saya akhirnya harus berhenti dan mengabdikan diri saya di Kementerian Keamanan Negara DPR. Namun, segala sesuatu yang mempunyai permulaan, seperti kita ketahui, juga mempunyai akhir. Terus-menerus menunda keberangkatan saya untuk waktu yang singkat, saya mendefinisikan cakrawala masa tinggal saya di Donetsk sebagai tahun baru, 2015. Tapi saya harus tinggal lebih lama.
Dan sekarang saatnya untuk memutuskan: apa yang harus dilakukan? Alexander Zakharchenko dipanggil untuk tinggal di Donetsk selamanya. Cukup menggoda. Saya menyukai kota ini. Jalanan yang indah, infrastruktur modern dalam arti kata kota Eropa dapat membuat sedikit orang acuh tak acuh. Musim semi tahun 2015 sudah dekat, dan meskipun akhir musim dingin terasa gersang dan kelabu, aroma bunga mawar yang mendekat di kawasan cerah ini sudah bisa dirasakan. Alam di sekitar Donetsk memungkinkan untuk memuaskan selera yang paling menuntut. Pekerjaan yang saya lakukan jelas bagi saya dan memungkinkan saya untuk menyadari diri saya sepenuhnya. Pada dasarnya, semua yang saya rencanakan berhasil. Benar, seiring berjalannya waktu, pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengan keluarga saya menjadi semakin mendesak, namun saya menundanya untuk saat ini.
Tetapi. Mengapa semua pastoral ini dibuat selama perang? Ada sisi lain dari masalah yang berkaitan dengan tujuan awal. Saya terus-menerus mengingatkan diri sendiri mengapa saya ada di sini. Saya datang untuk membantu melindungi orang. Saya datang untuk sebuah ide besar. Seperti banyak lainnya. Lagi pula, hampir semua orang bepergian tanpa pamrih, dan bukan untuk membangun karier dan mengatur kehidupan mereka. Ada ungkapan yang dikaitkan dengan Napoleon: “Saya tahu banyak orang yang rela membunuh demi uang, tapi saya tidak tahu siapa pun yang rela mati demi uang.” Memang. Tidak mungkin mati demi uang atau harta benda lainnya. Maka Anda tidak bisa menggunakannya. Motifnya sangat berbeda. Apa pun, tapi bukan materi. Membantu orang yang dicintai, ambisi, kompleks, cita-cita. Bagaimanapun, perang di Donbass menentukan pemahaman tentang kemungkinan kematian akibat artileri dan penyebab lain yang tidak diperhitungkan dengan baik dengan radius peluang yang besar, berbeda dengan, katakanlah, pertempuran tembak-menembak klasik. Ya, dan tidak ada “tamu” khusus. Lebih banyak lagi yang disediakan sebagai pengganti mereka. Kesempatan untuk tidak acuh terhadap kejahatan, untuk bersentuhan dengan proses besar, untuk berada di dalamnya, dan tidak membara dalam pertempuran pasir kehidupan sehari-hari.
Saya ingat untuk apa saya datang. Dan dia membuat keputusan akhir untuk membalik halaman tersebut ketika dia menyadari prospek perubahan situasi. Sekali lagi saya memutuskan untuk mempercayai intuisi saya.
Pada 12 Februari 2015, Perjanjian Minsk Kedua ditandatangani. Tingkat penandatangan dokumen ini sangat tinggi: tanda tangan diberikan oleh para pemimpin Rusia, Jerman, Prancis, Ukraina, dan OSCE. Apalagi, pada 17 Februari, dokumen tersebut telah disetujui Dewan Keamanan PBB. Menjadi jelas bahwa mesin diplomatik dari semua negara terkemuka menjadikan perjanjian tersebut sebagai dasar untuk semua kegiatan selanjutnya.
Artinya, keputusan strategis tentang perdamaian telah diambil. Alasan para pihak berbeda-beda, namun faktanya tetap fakta. Solusi ini, tentu saja, tidak bisa dilaksanakan sekaligus. Operasi Debaltsevo baru saja berakhir, dan dokumen Minsk tidak terlalu mempengaruhi keinginan nyata dari perwakilan partai yang paling militan untuk berperang. Tujuan mereka sangat berbeda. Namun kami kehabisan sumber daya untuk melakukan serangan, dan Ukraina tidak mampu menyerang karena alasan militer-politik.
Menjadi jelas bahwa pemerintah Kiev telah memutuskan sendiri: Ukraina tidak membutuhkan Donetsk dan Lugansk dalam keadaan seperti ini. Karena penguasaan republik-republik di bawah kondisi baru menciptakan lebih banyak masalah bagi Kyiv daripada menyelesaikannya. Pelanggaran terhadap perjanjian Minsk akan mengubah Ukraina menjadi negara nakal, yang tidak diminati oleh negara-negara Barat. Beban pembangunan kembali kota Donbass, yang terlalu berat bagi perekonomian Ukraina, juga menakutkan.
Akibatnya, Kyiv akan berada di belakang, dan bukan di belakang garis demarkasi, beberapa juta penduduk Donbass, yang ingat siapa yang membom dan menghancurkan mereka. Dan juga banyak orang yang mendapat kecaman, putus asa, bosan dengan pemerintah Kyiv dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tidak nyaman, kaum nasionalis dan aktivis pro-Ukraina yang tidak lagi memiliki apa pun untuk menahan mereka di perbatasan timur. Euforia akan segera berlalu, dan permasalahan akan semakin parah. Maidan baru segera berubah menjadi pertanyaan.
Tentu saja, perdamaian sepenuhnya tidak mungkin terjadi, dan dari sudut pandang Kiev dan sekutunya, hal itu juga tidak praktis. Dan tidak mungkin menjaga seratus ribu orang di garis depan dalam ketegangan terus-menerus tanpa mengeluarkan tenaga. Oleh karena itu, provokasi dan bentrokan lokal dengan penembakan dan eskalasi yang terus menerus, yang seharusnya menciptakan perasaan bahwa “ini akan segera dimulai,” tidak dapat dihindari. Bukan perdamaian, tapi bukan lagi perang dengan tujuan memprovokasi kita untuk menyerang terlebih dahulu di ambang “pelanggaran”. Selain itu, masih ada ruang untuk bentrokan militer tanpa pelanggaran langsung terhadap perjanjian Minsk. Wilayah yang direbut DPR pada serangan Debaltsevo tidak secara formal termasuk dalam zona demarkasi yang disepakati. Artinya, menurut logika musuh, secara teori, upaya pasukan Ukraina untuk menangkap mereka bukanlah suatu pelanggaran. Ditambah lagi, terdapat sejumlah permukiman dan wilayah yang disebut zona “abu-abu” atau netral, yang juga menjadi wilayah konfrontasi.
Menurut perkiraan saya, situasi ini bisa berlangsung selama beberapa tahun saat ini, sementara partai-partai dan aktor-aktor nyata, yang menipiskan kain hantu "Minsk", bertukar hormat, mendorong dan memukul dengan kecepatan waltz yang santai, saling mencari kelemahan masing-masing. dan “memotong jendela peluang.”
Bagi Rusia, sangatlah penting untuk melanjutkan pertempuran untuk seluruh Ukraina. Jelas bahwa, menurut logika pusat administrasi Rusia, penolakan hukum terhadap republik rakyat dan konsolidasinya dalam bentuk pengakuan di tingkat negara bagian akan dimungkinkan secara kondisional hanya setelah kesimpulan yang jelas tentang hilangnya Ukraina dalam jangka panjang. . Sebelum ini, Donbass sebenarnya akan dipindahkan ke jalur Rusia, yang ia sendiri perjuangkan dengan gigih, tetapi dengan tetap mempertahankan kesenjangan politik melalui berbagai solusi.
Dan semakin sedikit perang yang terjadi, dengan latar belakang ketidakstabilan paramiliter yang suram, akan semakin muncul semua distorsi yang tidak dapat dihindari pada tahap pertama pembangunan negara mana pun, ditambah dengan kurangnya pengakuan dan ambiguitas dalam vektor pembangunan selanjutnya. Dengan korupsi, kelelahan masyarakat yang mendalam dan devaluasi prinsip-prinsip ideologi awal.
Dalam hal ini, perkembangan lebih lanjut dari peristiwa ini dapat diprediksi oleh saya. Saya dengan sadar mempertimbangkan situasi dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan saya.
Saya adalah seorang menteri masa perang. Tiba di Donetsk pada awal Juli 2014, ketika bentrokan lokal meningkat menjadi perang skala besar, ia berpartisipasi dalam melindungi penduduk lokal, membangun departemennya, dan memastikan keamanan Republik Rakyat Donetsk selama masa perang. Dan masuk akal jika saya melepaskan posisi saya setelah perang besar-besaran berakhir. Fungsi “startup” MGB berhasil saya laksanakan, menurut pendapat semua orang yang pendapatnya penting bagi saya.
Saat ini, Alexander Zakharchenko sedang terbaring di rumah sakit dengan luka setelah operasi Debaltsevo. Sambil makan borscht yang disiapkan istrinya dari panci di kamar rumah sakit, saya menceritakan keputusan saya kepadanya. Oleg Bereza mendukung saya. Hal ini mengejutkan Zakharchenko, dan dia mencoba meyakinkan kami untuk menolak. Tapi kami menjelaskan argumen kami dan meminta untuk tidak ikut campur.
Selama pertempuran di Debaltsevo, Zakharchenko menunjukkan dirinya secara heroik dan terluka di bagian tumit. Karyawan saya berada di sampingnya pada saat itu, dan saya tahu betul keadaan kejadian tersebut. Dia secara ajaib selamat. Lukanya, meski tampak tidak bersalah, ternyata sangat bermasalah. Lebih dari seratus pecahan tulang sulit disembuhkan, tekanan pada kaki saat berjalan tidak memungkinkan drainase tertancap di saluran lubang peluru, hal ini juga dipengaruhi oleh sifat gelisah Ketua DPR yang tidak ingin mengamati istirahat minimal. Sebelum kami pergi, kami memutuskan untuk merayakan teman kami. Karena pangkat letnan kolonel sebelumnya diberikan kepadanya oleh Bereza sebagai wakilnya, saya mengusulkan untuk memberinya pangkat kolonel. Itu cukup terhormat dan pantas. Seperti yang kemudian saya katakan dengan bercanda kepada Zakharchenko, “pandanglah kaisar Rusia.” Tidak ada mekanisme yang jelas untuk menetapkan pangkat militer dalam situasi seperti ini, sistem registrasi militer, standar angkatan bersenjata, dll. baru saja dikembangkan, dan Zakharchenko adalah Panglima angkatan bersenjata republik, jadi Saya hanya mengemukakan dan mengusulkan bentuk perintah bersama MGB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan tentang hal ini. Itulah yang mereka lakukan.
Saya mengabdikan beberapa hari berikutnya untuk persiapan serah terima jabatan dan mengucapkan selamat tinggal kepada personel. Dia mengadakan jamuan kecil di mana dia mengucapkan selamat tinggal kepada masing-masing kepala departemen. Mereka yang diundang memberi saya cincin leleh dengan simbol MGB, sebuah buku tentang Donetsk dengan tanda tangan semua orang, dan surat ucapan terima kasih dari seluruh tim dengan kata-kata yang baik dan hangat. Zakharchenko menyarankan untuk memperkenalkan posisi “Menteri Kehormatan” bagi saya, tetapi ini sudah mengubah situasi administratif menjadi lelucon, dan saya bersikeras untuk tidak melakukan ini.
Atas instruksi saya, pengacara MGB menyiapkan rancangan keputusan pengunduran diri untuk departemen saya dan Oleg. Zakharchenko dengan enggan menandatanganinya berdasarkan janji kami bahwa kami akan melihat-lihat, beristirahat dan berpikir untuk kembali. Dia kemudian akan yakin untuk beberapa waktu bahwa kami akan datang lagi.
Kami mengundurkan diri dari jabatan kami pada tanggal 1 Maret 2015. Itu adalah hari ulang tahun Oleg Bereza, yang kami rayakan bersama beberapa kepala Kementerian Keamanan Negara dan Kementerian Dalam Negeri dan dengan partisipasi Alexander Zakharchenko.
- Jadi, dengarkan perintahku. – Berdiri untuk bersulang, Zakharchenko melihat sekeliling ke arah mereka yang duduk. – Siapa yang bertanggung jawab atas pasukan khususmu?!
- Aku, Kamerad Kepala! – salah satu wakil Bereza, Igor Melnikov, melompat.
- Jadi seperti itu! Para menteri sudah mengundurkan diri, artinya mereka sekarang menjadi warga negara biasa! Tapi mereka juga temanku! Dan aku tidak ingin teman-temanku meninggalkanku. Semua jelas?!
– Benar, Alexander Vladimirovich!
Semua orang tertawa dan perlahan-lahan berpencar. Di tengah malam, “pribadi” senior memberi tahu saya bahwa beberapa acara sedang dipersiapkan. Di pagi hari, komandan pasukan khusus saya menelepon dan juga melaporkan bahwa dia telah mendengar tentang tindakan tertentu terhadap saya, dan meyakinkan saya akan kesetiaannya. Saya mengucapkan terima kasih dan memerintahkan dia untuk tidak melakukan apa pun.
Pada tanggal 2 Maret, tiket pesawat dari Rostov telah dibeli. Seharusnya aku tidak terlambat. Sebelum berangkat, kami akhirnya yakin bahwa instruksi Zakharchenko ditanggapi dengan serius. Pintu keluar dari kota diblokir.
Ya, setidaknya semacam hiburan, agar tidak terlalu sedih untuk pergi.
Kami berkendara di sepanjang jalur memutar. CD lagu-lagu patriotik diputar di radio mobil.
Selamat tinggal gunung, kamu lebih tahu
Siapakah kita di negeri yang jauh,
Jangan sampai dia menilai secara sepihak
Kami adalah orang yang melek kursi.
Hmm... Maxim selalu berusaha menebak suasana dan memutar musik yang sesuai. Tapi di sini dia jelas-jelas berlebihan. Saya melihat lanskap Donbass melalui jendela dan mencoba mencari cara untuk mengubah kata-katanya sehingga lagunya menjadi lebih bertema... Baiklah, mari kita ubah, mungkin, gunung-gunung menjadi tumpukan sampah. Atau apakah gundukan lebih baik? Selamat tinggal gundukan, kamu lebih tahu... Sebaliknya, timbunan sampah adalah gunung buatan, seperti...
Sementara itu, Baret Biru terus menyanyikan lagu hit mereka yang tak lekang oleh waktu dengan penuh semangat:
Kami tidak ditakdirkan untuk kembali ke sini lagi,
Berapa banyak dari kita yang tewas dalam perjalanan panjang ini,
Dan semuanya belum sepenuhnya selesai, tapi
Kita pergi, pergi, pergi, pergi...
Ya... Saya meminta Maxim untuk menaruh sesuatu yang lain. Oleg saat ini menegur mantan bawahannya yang tidak menguasai semua jalan. Sia-sia dia menegur!
Penyergapan, pasukan khusus polisi mengepung mobil kami. Jumlahnya terlalu banyak. Para petarung rupanya tidak diberitahu bahwa acara tersebut adalah acara latihan dan serius melakukannya. Oleg keluar, pertanian itu miliknya. Melnikov pasti ada di suatu tempat. Ah, ini dia.
Birch meminta agar diizinkan masuk, namun mantan deputi itu, yang mengalihkan pandangan dan menyembunyikan senyumnya, menolak, mengutip perintah Kepala Sekolah. Melnikov memiliki masalah dalam pelayanannya dan dalam hubungan dalam tim, dan melanggar perintah komandan, meskipun itu hanya lelucon, berbahaya baginya.
Oleg menelepon Zakharchenko, berbicara tentang pesawat, dan menyerahkan telepon kepada Melnikov. Dia menerima perintah, menghela nafas dan memberikan perintah kepada pasukan khusus. Kami berpelukan dan melanjutkan perjalanan. Berkat kejadian ini, pimpinan Ukraina akan menyatakan Menteri Dalam Negeri DPR ditangkap saat mencoba mengekspor beberapa juta dolar dan emas. Aku akan mengolok-oloknya untuk waktu yang lama nanti. Tepatnya sampai saat bid'ah serupa ditulis tentang saya. Setelah ini, tawaran untuk berbagi jarahan akan saling menguntungkan.
Donbass memberi saya banyak hal. Saya mendapat kehormatan untuk bersentuhan dengan benang merah sejarah yang hidup. Saya melihat orang-orang dan peristiwa-peristiwa yang menjadi inti dari Rusia yang sebenarnya. Peristiwa di mana seseorang benar-benar menampakkan dirinya, hanya mampu menunjukkan kualitas terbaik atau terburuknya, tanpa ada jalan tengah. Dimana beberapa stereotip runtuh, sementara yang lain berbentuk dogma dan aksioma. Omong-omong, kini banyak orang yang merentangkan spekulasi dan kebohongan, yang dihiasi dengan kompleksitas, ambisi, pembenaran diri, dan kelemahan orang lain, ke dalam kerangka kebenaran.
Saya melihat bentuk-bentuk pengorbanan manusia yang paling tinggi, yang mengangkat orang-orang yang tampaknya biasa-biasa saja ke atas para moderator imajiner dunia, dan bentuk-bentuk kejatuhan manusia yang paling rendah, sering kali berjalan berdampingan. Dimana kuat dan lemahnya ruh meninggikan yang terakhir di atas yang pertama dan menurunkan yang pertama di bawah yang terakhir. Dengan genangan air kecil berlumpur di mana tampak seperti danau tanpa dasar, dan kedalaman yang tak terduga. Saya melihat pahlawan yang disebut pengkhianat dan pengkhianat yang disebut pahlawan.
Pengalaman dari peristiwa-peristiwa ini sangat berharga.
Aku sangat beruntung.
Tahap baru dalam kehidupan Donbass akan datang, di mana kami berangkat dengan tekad untuk mati demi cita-cita kami, dan kami berangkat dengan rasa tanggung jawab, tidak sepenuhnya terpenuhi, tetapi terpenuhi secara maksimal. Apa selanjutnya untukmu, Donbass?
Moskow, Juni 2016
 
Aplikasi
 
Lampiran No.1
Republik Rakyat Donetsk
Dewan Menteri
Resolusi
Nomor 17-5 tanggal 17 Juli 2014
Tentang penciptaan
Kementerian Keamanan Negara
Republik Rakyat Donetsk
Sesuai dengan Pasal 80 ayat 16 Konstitusi Sementara Republik Rakyat Donetsk
Dewan Menteri memutuskan:
1. Bentuk Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk.
2. Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk, dalam waktu satu bulan sejak tanggal berlakunya resolusi ini, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, menyiapkan dan menyerahkan kepada Dewan Menteri Republik Rakyat Donetsk rancangan resolusi dari Dewan Menteri Republik Rakyat Donetsk, mengatur persetujuan Peraturan Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk, menetapkan jumlah maksimum personel militer, pegawai negeri sipil dan pegawai Kementerian Keamanan Negara lainnya Republik Rakyat Donetsk.
3. Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk, dalam waktu tiga bulan sejak tanggal berlakunya resolusi ini, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, mempersiapkan dan menyerahkan kepada Dewan Menteri Republik Rakyat Donetsk untuk diserahkan kepada Yang Tertinggi Dewan Republik Rakyat Donetsk rancangan undang-undang Republik Rakyat Donetsk "Tentang badan keamanan negara Republik Rakyat Donetsk".
4. Pimpinan Kementerian Pertahanan Republik Rakyat Donetsk, Panitia Khusus, Batalyon Vostok, dan formasi khusus dan militer Republik Rakyat Donetsk lainnya, dalam waktu seminggu sejak tanggal berlakunya resolusi ini, menyerahkan kepada Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk proposal mereka mengenai penggunaan sumber daya dan kemampuan yang tersedia dalam melakukan kegiatan intelijen, kontra intelijen, memerangi terorisme dan ekstremisme, melindungi dan melindungi perbatasan negara, menjamin keamanan pejabat senior dan fasilitas, melindungi perbatasan negara. sistem negara dan rahasia negara, pemberantasan korupsi, kejahatan terorganisir dan manifestasi kriminal lainnya yang mengancam kenegaraan Republik Rakyat Donetsk. Menetapkan bahwa aktivitas lebih lanjut dari unit-unit ini di wilayah di luar Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk adalah ilegal.
5. Menetapkan bahwa badan utama dan koordinator pelaksanaan fungsi negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 resolusi ini adalah Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk, yang mengatur tata cara, bidang, kompetensi, bentuk dan cara pelaksanaannya. , dengan pengecualian kegiatan struktur intelijen militer Kementerian Pertahanan Republik Rakyat Donetsk. Kegiatan ini dalam formasi lain tanpa persetujuan Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk dan sanksinya dilarang.
6. Sejak resolusi ini mulai berlaku, kegiatan Dinas Keamanan Ukraina, Badan Intelijen Asing Ukraina, Administrasi Keamanan Negara Ukraina, Dinas Perbatasan Negara, dan dinas khusus Ukraina lainnya dilarang di wilayah tersebut. Republik Rakyat Donetsk. Melarang pemberian bantuan kepada struktur-struktur ini oleh orang-orang yang berlokasi dan tinggal di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Jika bantuan tersebut diberikan, berikan penilaian hukum berupa kejahatan terhadap kepentingan Republik Rakyat Donetsk.
7. Menetapkan bahwa semua properti, real estat, wilayah, arsip, dan sumber daya lainnya dari Dinas Keamanan Ukraina, Badan Intelijen Asing Ukraina, Administrasi Keamanan Negara Ukraina, Dinas Perbatasan Negara berlokasi di wilayah Republik Rakyat Donetsk dipindahkan ke yurisdiksi Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk.
9. Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk melakukan inventarisasi dan menyusun daftar properti yang sebelumnya dimiliki oleh Dinas Keamanan Ukraina, Badan Intelijen Asing Ukraina, Administrasi Keamanan Negara Ukraina, dan Dinas Perbatasan Negara pada wilayah Republik Rakyat Donetsk.
10. Semua formasi militer, keamanan, khusus dan lainnya dari Republik Rakyat Donetsk, yang saat ini menempati sementara bangunan dan struktur yang sebelumnya milik Dinas Keamanan Ukraina, Badan Intelijen Asing Ukraina, Administrasi Keamanan Negara Ukraina, Perbatasan Negara Layanan di wilayah Republik Rakyat Donetsk, untuk melakukan segala upaya untuk melepaskan dan memindahkannya kepada pemiliknya, yang diwakili oleh Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk, untuk merelokasi dan mengosongkan tempat tersebut. Juga mentransfer ke pemilik kendaraan dan properti lainnya yang sebelumnya milik Dinas Keamanan Ukraina, Badan Intelijen Asing Ukraina, Administrasi Keamanan Negara Ukraina, dan Dinas Perbatasan Negara di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Jika hal ini tidak memungkinkan, sepakati dengan Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk mengenai prosedur penempatan sementara dan penggunaan bangunan, struktur, dan properti ini.
11. Para pemimpin militer dan pasukan khusus Republik Rakyat Donetsk, dalam waktu seminggu, setuju untuk tinggal di tempat yang ditentukan untuk masa transisi, yang hanya mungkin dengan persetujuan pemilik yang diwakili oleh Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk ketika menyusun dokumen terkait tentang penggunaan sementara. Dalam hal ini, pihak berwenang, militer, dan pasukan khusus wajib mengambil tindakan menyeluruh untuk menjaga keutuhan dan keamanan bangunan, struktur, serta semua properti, dokumentasi, komunikasi, dan sumber daya lainnya yang ditempati sementara. Tanggung jawab pribadi untuk pelaksanaan ketentuan ini terletak pada kepala formasi militer, khusus, dan lainnya terkait yang untuk sementara menduduki wilayah, bangunan, dan sumber daya lain dari Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk, yang sebelumnya milik Dinas Keamanan Ukraina. , Badan Intelijen Asing Ukraina, Administrasi Keamanan Negara Ukraina, Dinas Perbatasan Negara di wilayah Republik Rakyat Donetsk.
12. Mengecualikan tindakan apa pun untuk menarik sumber daya yang sebelumnya dimiliki oleh Dinas Keamanan Ukraina, Badan Intelijen Asing Ukraina, Administrasi Keamanan Negara Ukraina, Dinas Perbatasan Negara di wilayah Republik Rakyat Donetsk, tanpa izin dan koordinasi dengan Pemerintah Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk.
13. Para pemimpin militer, formasi khusus dan lainnya di Republik Rakyat Donetsk, yang tertarik pada kegiatan mereka tempat, kendaraan, sumber daya yang sebelumnya milik Dinas Keamanan Ukraina, Badan Intelijen Asing Ukraina, Administrasi Keamanan Negara Ukraina, Layanan Perbatasan Negara di wilayah Republik Rakyat Donetsk, setelah mendapat persetujuan dari pemilik penggunaan, untuk memastikan akses tanpa hambatan bagi pegawai Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk ke dokumen, arsip, bangunan, komunikasi, dan sumber daya lainnya di bawah kendali dan yurisdiksi aktual mereka saat ini.
14. Pegawai Dinas Keamanan Ukraina, Badan Intelijen Asing Ukraina, Administrasi Keamanan Negara Ukraina, Dinas Perbatasan Negara yang berlokasi di wilayah Republik Rakyat Donetsk, dalam waktu lima hari sejak tanggal berlakunya ini resolusi, tiba di Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk untuk pendaftaran, sertifikasi ulang dan menyelesaikan masalah layanan lebih lanjut. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini dianggap sebagai penolakan yang disengaja terhadap kegiatan Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk. Jika tidak hadir, orang-orang ini akan dideportasi dari Republik Rakyat Donetsk. Ketentuan ini tidak berlaku bagi sanak saudara dan anggota keluarga.
15. Menteri Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk harus mengembangkan langkah-langkah untuk menciptakan kondisi bagi adaptasi pegawai yang telah disertifikasi ulang yang sebelumnya bertugas di Badan Keamanan Ukraina, Badan Intelijen Luar Negeri Ukraina, Administrasi Keamanan Negara Ukraina, dan Badan Intelijen Luar Negeri Ukraina. Layanan Perbatasan Negara terletak di wilayah Republik Rakyat Donetsk.
16. Menteri Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk bertindak sebagai pemohon pendaftaran negara Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk sebagai badan hukum dalam kekuasaan eksekutif yang menyelenggarakan pendaftaran negara atas badan hukum dan pengusaha perorangan , dan juga mengambil tindakan lebih lanjut untuk membuka rekening giro Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk.
17. Kementerian Keuangan Republik Rakyat Donetsk, dalam waktu satu bulan, mengembangkan dan mengajukan persetujuan suatu tindakan normatif yang menjelaskan prosedur dan mekanisme pembiayaan kegiatan Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk.
18. Pengendalian atas kegiatan Kementerian Keamanan Negara Republik Rakyat Donetsk dipercayakan kepada Wakil Ketua Pertama Dewan Menteri Republik Rakyat Donetsk, yang bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum.
19. Resolusi ini mulai berlaku sejak diumumkan.
Ketua Dewan Menteri
Republik Rakyat Donetsk
A.Yu.Borodai
Menteri Dewan Menteri
B.A.Litvinov
 
Lampiran No.2
Mengenai wilayah berpenduduk,
dikendalikan oleh Republik Rakyat Donetsk
pada 12/04/201473.
Pada tanggal 4 Desember 2014, 6 dari 18 kabupaten di wilayah Donetsk, 12 dari 28 kota subordinasi regional, 9 dari 24 kota dan 52 dari 131 pemukiman tipe perkotaan berada di bawah kendali Republik Rakyat Donetsk di keseluruhan atau sebagian.
Di kota-kota dan wilayah Republik Rakyat Donetsk, proses pembentukan otoritas dan administrasi lokal, penegakan hukum dan otoritas pengatur, kecuali otoritas kehakiman, sedang berlangsung, termasuk:
Distrik:
1. Amvrosievsky - sepenuhnya di bawah kendali DPR:
– pusat regional – kota Amvrosievka;
– pemukiman tipe perkotaan (3):
– Kuteynikovo;
– Novoamvrosievskoe;
- Voikovsky.
2. Novoazovsky - sebagian di bawah kendali DPR:
– pusat regional – kota Novoazovsk;
– pemukiman tipe perkotaan – Sedovo.
3. Starobeshevsky - sepenuhnya di bawah kendali DPR:
– pusat distrik – pemukiman tipe perkotaan Starobeshevo;
– kota – Komsolskoe;
– pemukiman tipe perkotaan – Novy Svet.
4. Telmanovsky - sebagian di bawah kendali DPR:
– pusat distrik – pemukiman tipe perkotaan Telmanovo;
5. Shakhtarsky – sepenuhnya berada di bawah kendali DPR:
– pusat distrik – kota subordinasi regional Shakhtersk.
6. Yasinovatsky - sebagian di bawah kendali DPR:
– pusat distrik – kota subordinasi regional Yasinovataya.
Daerah yang dikuasai DPR di wilayah tertentu:
1.Artemovsky.
2.Volnovakhsky:
– pemukiman tipe perkotaan (2):
– Elenovka;
- Novotroitskoe.
3. Maryinsky:
– pusat regional – kota Marinka (sebagian);
– pemukiman tipe perkotaan (2):
– Aleksandrovka;
- Staromikhailovka.
Kota subordinasi regional:
1. Donetsk:
– kabupaten kota (9):
– Budyonovsky;
– Voroshilovsky;
– Kalininsky;
– Kiev;
– Kirov;
– Kuibyshevsky;
– Leninsky;
– Petrovsky;
– Proletarsky;
– kota – Mospino;
– desa – Gorbachevo-Mikhailovka.
2. Dokuchaevsk.
3. Gorlovka:
– kabupaten kota (3):
– Kalininsky;
– Nikitovsky;
– Pusat Kota;
– desa – Rumyantsevo.
4. Yenakievo:
– kota – Yuzhnokommunarsk;
– desa (3):
- Ramah;
– Korsun;
- Karlo-Marxovo.
5. Zhdanovka;
– desa – Olkhovka.
6. Kirovskoe.
7. Makeevka:
– kabupaten kota (5):
– Pusat Kota;
– Gornyatsky;
– Kirov;
– Soviet;
– Penjaga Chervonog;
– desa (17):
– Gruzsko-Zoryanskoe;
– Gruzsko-Lomovka;
- Tinggi;
– Mezhevoye;
- Mercusuar;
– Proletarskoe;
- Penambang batu bara;
– Guselskoe;
– Kolosnikovo;
– Sverdlovo;
– Yasinovka;
– Ruang istirahat;
– Krinichnaya;
– Bawahnya Krynka;
– Bolshoye Orekhovo;
- Oktober Merah;
- Lesnoye.
8. Bersalju:
– pemukiman tipe perkotaan (4):
– Brazhino;
– Limanchuk;
– Nikiforovo;
- Kemenangan.
9. Torez:
– pemukiman tipe perkotaan (2):
– Pelageevka;
- Longgar.
10.Khartsyzsk:
– kota (2):
– Zugres;
– Ilovaisk;
– desa (8):
– Nikolaevka;
– Zuevka;
– Troitsko-Khartsyzsk;
– Voykovo;
– Pokrovka;
- Milikku;
- Lebar;
- Gunung.
11. Shakhtersk (pusat distrik):
– pemukiman tipe perkotaan (4):
– Contarnoe;
– Moskow;
- Marah;
– Stozhkovskoe.
12. Yasinovataya (pusat distrik).
Struktur pemerintahan dan manajemen telah dibuat dan berfungsi di semua pemukiman.
Sektor utama perekonomian adalah: batubara, metalurgi, kokas, industri kimia, teknik berat, produksi bahan bangunan, tenaga listrik, transportasi.
Sektor industri di wilayah yang dikuasai diwakili oleh objek-objek berikut:
Metalurgi besi (4 pabrik metalurgi)
Pabrik Metalurgi Makeevka dinamai S.M. Kirov (Makeevka)
Pabrik Pengecoran Pipa Makeevka dinamai Kuibyshev (Makeevka)
Pabrik Metalurgi Yenakievo (Yenakevo)
Pabrik Pipa Khartsyzsk (Khartsyzsk)
Industri kokas dan kimia (5 pabrik kokas, 1 pabrik kimia)
Pabrik Kokas dan Kimia Avdeevka (Avdeevka)
Pabrik Kokas Yasinovskiy (Yasinovataya)
Pabrik Kokas Makeevka (Makeevka)
Industri Kimia Kokas Enakievo (Enakievo)
Pabrik Kokas Gorlovka (Gorlovka)
Kekhawatiran "Stirol" (Gorlovka)
Industri batubara
Sebagian besar perusahaan di cekungan batubara Donetsk berlokasi di wilayah tersebut, tingkat batubara kokas (Zh, K, OS) dan tingkat energi (T, A) ditambang. Produk batubara ditambang di asosiasi dan tambang independen berikut:
Asosiasi tambang (7)
Artemugol (Gorlovka)
Makeevugol (Makeevka)
Oktyabrugol (Kirovskoe)
Ordzhonikidzeugol (Yenakevo)
Snezhnoeantrasit (Snezhnoye)
Thorezantrasit (Torez)
Shakhterskantrasit (Shakhtersk)
Tambang independen dan manajemen tambang (6 tambang)
Milik saya No.17-17bis
Tambang "Komsomolets Donbassa" DTEK (Kirovskoe)
Milik saya "Rassypnyanskaya" (Torez)
Milik saya dinamai Gaevoy (Gorlovka)
Milik saya dinamai Pochenkov (Makeevka)
Manajemen tambang "Kirovskoe" (Kirovskoe)
Pabrik persiapan batubara (16):
Pabrik pengolahan pusat "Antrasit" (Makeevka)
Fasilitas Optik Pusat Komsomolskaya (Dimitrov)
Pabrik pengolahan pusat Gorlovsky (Gorlovka)
Fasilitas pemrosesan pusat Donetsk (Torez)
Pabrik pengolahan sentral Kalininskaya (Gorlovka)
Pabrik Pengolahan Pusat Kiselevskaya (Torez)
Pabrik pengolahan sentral Kolosnikovskaya (Makeevka)
GOF "Bintang Merah" (Torez)
Pabrik pemrosesan pusat Postnikovskaya (Shakhtersk)
Pusat Pelatihan Pusat Proletarskaya (Makeevka)
Pabrik pengolahan pusat Serditenskaya (Shakhtersk)
Pabrik pengolahan pusat Snezhnyanskaya (Snezhnoye)
Pabrik pemrosesan pusat Torezskaya (Kirovskoe)
Pabrik Pengolahan Pusat Uglegorsk (Yenakevo)
Pabrik pengolahan sentral Uzlovsky (Gorlovka)
Pabrik pengolahan pusat Shakhterskaya (Shakhtersk)
Fasilitas pembangkit energi (2 pembangkit listrik)
TPP Starobeshevskaya (pemukiman perkotaan Novyi Svet)
TPP Zuevskaya (Zugres)
Teknik Mesin
Pabrik Mekanik Energi Zuevsky (Zugres)
Pabrik Elektroteknik Torez (Torez)
Pabrik Pembuatan Mesin Snezhnyansky (cabang Motorsich, Snezhnoye)
Pabrik Otomasi Tambang Makeevka (Makeevka)
Pabrik Pembuatan Mesin Yasinovatsky (Yasinovataya)
Transportasi kereta api
Ini diwakili oleh jaringan perkeretaapian yang dikembangkan dan perusahaan-perusahaan Perusahaan Negara "Kereta Api Donetsk", serta akses kereta api dari departemen pemuatan dan transportasi sejumlah perusahaan pertambangan batubara.
Selain itu, sejumlah besar perusahaan industri kecil di berbagai sektor beroperasi di wilayah DPR. Mineral lain juga ditambang: napal, pasir konstruksi dan kuarsa, fluorit, fosfor, tanah liat keramik.
 
Catatan
1 Vladimir Yuryevich Antyufeev – b. 15 Februari 1951, 1992–2012 – Menteri Keamanan Negara Republik Pridnistrovia Moldavia; 10 Juli 2014 – 6 September 2014 – Wakil Ketua Pertama Dewan Menteri Republik Rakyat Donetsk.
2 Ravil Zakarievich Khalikov – b. 1969, 7 Juni – 25 September 2014 – Jaksa Agung Republik Rakyat Donetsk.
3 Alexander Vladimirovich Zakharchenko – b. 26 Juni 1972 Pendiri organisasi “Oplot of Donbass”, komandan militer Donetsk. Hingga 7 Agustus 2014 – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Rakyat Donetsk. Mulai 7 Agustus 2014 – Ketua Kabinet Menteri DPR, mulai 4 November 2014 – Ketua DPR. Dianugerahi Bintang Emas "Pahlawan Republik Rakyat Donetsk".
4 Alexander Sergeevich Khodakovsky – b. 1972 Hingga Maret 2014 – komandan unit regional SBU “Alpha” Donetsk. Ketua Organisasi Publik "Pasukan Patriotik Donbass", Komandan Batalyon (Brigade) "Vostok" TNI Angkatan Bersenjata DPR, November 2014 - Februari 2016 - Sekretaris Dewan Keamanan DPR.
5 Alexander Yurievich Boroday – b. 25 Juli 1972, 16 Mei - 7 Agustus 2014 - Ketua Dewan Menteri Republik Rakyat Donetsk, 7 Agustus - 20 Oktober 2014 - Wakil Ketua Pertama Dewan Menteri Republik Rakyat Donetsk, tokoh masyarakat Rusia , humas, ahli strategi politik.
6 “Tochka-U” adalah sistem rudal taktis presisi tinggi. Jarak tembak maksimum adalah 70 (120) km, massa peluncuran rudal adalah 2010 kg, daya ledaknya adalah 482 kg.
7 Igor Vsevolodovich Girkin (nama samaran “Igor Ivanovich Strelkov”) – b. 1970 Menteri Pertahanan DPR Kedua (16 Mei – 8 Agustus 2014). Pada 13 April 2014, ia tiba di kota Slavyansk, wilayah Donetsk, di mana ia mendeklarasikan dirinya sebagai komandan milisi lokal. Warga negara Rusia, pensiunan militer, sebelumnya bertugas di Dinas Keamanan Federal Rusia. Blogger Internet populer. Ia tertarik pada rekonstruksi peristiwa sejarah secara bertahap. Saat ini terlibat dalam aktivitas politik oposisi domestik Rusia.
8 Lihat Lampiran No.1.
9 Oleg Vladimirovich Bereza – b. 1977 Menteri Dalam Negeri Pertama Republik Rakyat Donetsk - 17/07/2014 - 01/03/2015. Pensiunan militer Federasi Rusia. Dianugerahi Bintang Emas “Pahlawan Republik Rakyat Donetsk”.
10 Keputusan Kabinet Menteri DPR Nomor 17-5 tanggal 17 Juli 2014. “Tentang Pembentukan Kementerian Keamanan Negara” (lihat lampiran).
11 Pada malam tanggal 25-26 Mei 2014, pendukung DPR yang bersenjata berusaha merebut bandara Donetsk. Tujuan dari operasi tersebut adalah untuk membangun kendali atas menara kendali dan landasan pacu guna menghentikan pengangkutan pasukan dan perlengkapan militer melalui udara. Operasi tersebut, yang direncanakan dan dipimpin oleh komandan batalion Vostok, Alexander Khodakovsky, melibatkan detasemen gabungan sukarelawan Rusia dan Ukraina yang dipindahkan ke subordinasinya, yang tiba di Donetsk dari wilayah Rostov pada 25 Mei. Selama serangan yang gagal dan tindakan tidak terkoordinasi lebih lanjut selama retret, sejumlah besar anggota milisi tewas dan terluka.
12 Igor Nikolaevich Bezler, tanda panggilan “Bes”, (lahir 30 Desember 1965, Simferopol) – salah satu pemimpin milisi, dari musim semi hingga November 2014 – komandan “Milisi Rakyat Donbass” di Gorlovka. Dia tiba di Slavyansk sebagai bagian dari “detasemen Strelkov” sebagai salah satu komandannya. Setelah konflik dengan Strelkov, dia pindah ke Gorlovka, tempat dia tinggal sebelumnya, mengatur pengambilan kota di bawah kendali milisi dan memimpinnya. Selanjutnya, Gorlovka dan sekitarnya dikepung oleh pasukan Ukraina.
13 ZU-23-2 - Meriam antipesawat kembar 23 mm Soviet yang terdiri dari dua meriam antipesawat, satu peralatan mesin, dan sebuah penglihatan.
14 Angkatan Bersenjata Ukraina.
15 Konferensi pers V.V.Putin pada 4 Maret 2014
16 “cyborg Ukraina” - begitulah propaganda Ukraina menyebut tentaranya berpartisipasi dalam pertempuran di bandara Donetsk. Pada gilirannya, penduduk Donetsk memperhatikan bahwa anonim dari kata “cyborg” adalah kata “peti mati”, yang lebih akurat mencerminkan esensi dari proses tersebut.
17 Sergey Nikolaevich Dubinsky (tanda panggilan “Petrovsky”, “Khmury”, “Bad Soldier”, “Bison” (“Bison”)) – lahir pada tahun 1962, lulus dari Institusi Pendidikan Tinggi Timur Jauh, pensiunan militer, kolonel Federasi Rusia menyimpan. Sebelumnya, ia bertugas di angkatan bersenjata Uni Soviet (wakil komandan kompi pengintai 181 MRR, 108 MSD), Federasi Rusia, di mana, sebagai wakil komandan salah satu kantor komandan militer di Republik Chechnya, ia bertemu Igor Girkin (Strelkov). Di DPR, I. Strelkov diangkat menjadi wakil intelijen, Mayjen DPR, pencipta DPR GRU.
18 Perusahaan militer swasta.
19 Keamanan pribadi.
20 “Setelan tahan angin gunung” adalah kamuflase Rusia yang terkenal dan sangat umum.
21 Arsen Sergeevich Pavlov (juga dikenal sebagai Motorola; lahir 2 Februari 1983, Ukhta) – komandan unit khusus “Sparta” Republik Rakyat Donetsk, dianugerahi Bintang Emas “Pahlawan Republik Rakyat Donetsk”.
22 Adanya sejumlah besar norma yang saling bertentangan, dan ketidakpastian sehubungan dengan kemungkinan pilihan tindakan ini dapat menimbulkan fenomena yang disebut anomie oleh E. Durkheim (keadaan tidak adanya norma).
Anomie adalah suatu kondisi sosial yang ditandai dengan rusaknya sistem nilai yang disebabkan oleh krisis seluruh masyarakat, pranata sosialnya, kontradiksi antara tujuan yang dicanangkan dan ketidakmungkinan pelaksanaannya bagi mayoritas.
23 Batalyon penyerangan terpisah ke-24 “Aidar” adalah unit Angkatan Darat Ukraina, yang sebelumnya merupakan unit sukarelawan wilayah Lugansk, yang dikenal luas sehubungan dengan kejahatan perang yang dilakukan di wilayah Lugansk sebagai bagian dari unit ATO.
24 Alexei Aleksandrovich Dikiy - sejak Oktober 2013, wakil kepala GUMVD - kepala polisi kriminal wilayah Donetsk, kolonel polisi. Kemudian, di bawah Menteri Oleg Vladimirovich Bereza, Wakil Menteri Pertama Kementerian Dalam Negeri DPR. Saat ini menjabat Menteri Dalam Negeri DPR, Mayjen Polisi. Berdasarkan Keputusan Ketua DPR Nomor 65 tanggal 21 Februari 2015, ia dianugerahi gelar “Pahlawan Republik Rakyat Donetsk” atas partisipasinya dalam pertempuran di dekat Debaltsevo.
25 Yasinovataya adalah sebuah kota di Republik Rakyat Donetsk. Bagian dari aglomerasi Donetsk. Ini merumahkan persimpangan kereta api yang besar.
Pistol otomatis Stechkin (APS) 26 9-mm adalah pistol otomatis yang dikembangkan pada akhir 1940-an - awal 1950-an oleh desainer I. Ya.Stechkin. Kapasitas magasin 20 peluru. Sarung pantat kayu disertakan.
27 Mariupol adalah sebuah kota di wilayah Donetsk di tenggara Ukraina, di tepi Laut Azov di muara sungai Kalmius dan Kalchik. Jumlah penduduk kota ini per 1 Januari 2015 sebanyak 476.827 jiwa. Ini memiliki kepentingan strategis bagi Ukraina. Kota ini memiliki pelabuhan internasional dan sejumlah perusahaan industri besar. Secara geografis menghubungkan Republik Rakyat Donetsk dengan Krimea.
28 Unit tujuan khusus “Azov” (bahasa Ukraina: Підрузіл ззіліні позняння “Azov”) adalah unit tujuan khusus linier dalam unit militer No. 3057 dari Asosiasi Wilayah Operasional Timur Garda Nasional Ukraina. Dibentuk dari relawan nasionalis pada Mei 2014 di Mariupol sebagai batalion Layanan Patroli Polisi Tujuan Khusus Kementerian Dalam Negeri Ukraina. Pada bulan September 2014, unit tersebut dikerahkan ke sebuah resimen, dan pada bulan November 2014, unit tersebut dipindahkan ke Garda Nasional Ukraina. Unit ini memiliki simbol fasis nasional dan ideologi yang sesuai.
29 Igor Evgenievich Khakimzyanov – b. 25 Juli 1980 - Menteri Pertahanan pertama Republik Rakyat Donetsk dari 10 April hingga 7 Mei 2014. 7 Mei 2014 ditangkap oleh otoritas Ukraina di Mariupol, 15 September 2014 - dibebaskan melalui pertukaran.
30 Eduard Basurin – Wakil Komandan Korps Milisi Rakyat DPR, sebelum diangkat – Wakil Komandan Batalyon Kalmius. Ia secara de facto merupakan perwakilan media resmi angkatan bersenjata DPR.
31Vladimir Petrovich Kononov – b. 1974, Menteri Pertahanan DPR ketiga (15 Agustus 2014 – sampai sekarang), Letjen TNI DPR. Dianugerahi Bintang Emas "Pahlawan Republik Rakyat Donetsk".
32 Kota kecil, bagian DPR, di perbatasan LPR dan Rusia.
33 http://www.russiapost.su/archives/37405
34 https://www.youtube.com/watch?v=ibGQ9SHFCdo
35 Eugene Onegin" (1823–1831) oleh A. S. Pushkin (1799–1837), bab. 2, bait 14.
36 http://www.koob.ru/ponomarenko. Victor Viktorovich Ponomarenko adalah seorang ilmuwan Rusia yang telah terlibat dalam penelitian di bidang karakterologi praktis selama lebih dari 20 tahun. Seorang psikiater, di masa lalu adalah spesialis "tertutup" dari salah satu lembaga penegak hukum Federasi Rusia. Peserta dalam operasi khusus di titik-titik "panas", kolonel cadangan, psikolog ahli dari Kantor Kejaksaan Agung Federasi Rusia dan Departemen Investigasi Kriminal Moskow dalam penyelidikan kejahatan yang mendapat tanggapan publik yang besar (tindakan ilegal terhadap D. Kholodov, V .Listyev, kejahatan berantai di taman hutan Losiny Ostrov, serangan teroris di metro Moskow, serangan teroris di Dubrovka, dll.). Dosen di Institut Bisnis dan Administrasi Bisnis Akademi Ekonomi Nasional di bawah Pemerintah Federasi Rusia, Akademi Administrasi Publik di bawah Presiden Federasi Rusia. Penulis buku “Karakterologi Praktis dengan Unsur Peramalan dan Manajemen Perilaku “7 Radikal”.
37 I.Girkin. "Detektif Kastil Haldiborn"
38 Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Jiwa: DSM-IV. – Edisi ke-4, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0 %D0 %BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0 %B9 %D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 #cite_note -DSM-5-2
39 Badan Intelijen Asing Ukraina.
40 Sergey Anatolyevich Zdrilyuk (tanda panggil “Abwehr”, 23 Juni 1972, wilayah Vinnitsa, SSR Ukraina) adalah seorang tokoh militer aktif di Republik Rakyat Donetsk. Tiba di Slavyansk sebagai bagian dari "grup Strelkov". Setelah lulus dari sekolah militer, ia bertugas di kontra intelijen SBU dan polisi pajak. Dia mendapatkan ketenaran pada musim semi 2014 selama protes di tenggara Ukraina sebagai kepala kontra intelijen Republik Rakyat Donetsk. Sejak 12 Mei 2014 - Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Donetsk.
41 Andrey Evgenievich Purgin (lahir 26 Januari 1972, Donetsk) – Tokoh sosial politik Donetsk, Ketua Dewan Rakyat DPR periode 14 November 2014 hingga 4 September 2015, sebelumnya Wakil Ketua I Dewan Menteri Republik mulai 16 Mei 2014 Pendiri gerakan Republik Donetsk.
42 https://www.youtube.com/watch?v=bGhQCEeR2r4
43 Leonid Eduardovich Slutsky (lahir 4 Januari 1968) adalah seorang politikus Rusia. Wakil Duma Negara sidang ketiga (1999–2003), keempat (2003–2007), kelima (2007–2011) dan keenam (sejak 2011), anggota Fraksi LDPR.
44 Kopanka adalah suatu usaha penambangan batubara secara ilegal dengan cara kuari atau bawah tanah. Hal ini umum terjadi di wilayah dimana penambangan batu bara industri telah berhenti, namun cadangan batu bara masih relatif dekat dengan permukaan (singkapan dari tambang yang tertutup atau tidak digunakan lagi).
45 Rinat Leonidovich Akhmetov – b. 1966 di Donetsk. Ia dianggap orang terkaya di Ukraina. Untuk waktu yang lama ia menyandang gelar tidak resmi "penguasa Donbass". Presiden klub sepak bola Shakhtar, pendiri perusahaan Manajemen Modal Sistem, wakil Verkhovna Rada Ukraina dari Partai Daerah, pendiri Yayasan Tata Kelola Efektif dan yayasan amal Pengembangan Ukraina. Sebelum peristiwa tahun 2014, wilayah Donetsk dengan kediamannya di Donetsk dianggap sebagai wilayah kekuasaan utama. Pemilik sebagian besar perusahaan paling menguntungkan di wilayah tersebut.
46 http://fakty.ua/198962-rada-utochnila-zakon-o-dekommunizacii
47 Lebih lanjut tentang ini di bagian ketiga.
48 Red herring (secara harfiah berarti “red herring”) dalam jargon badan intelijen Amerika adalah operasi disinformasi, sebuah manuver pengalih perhatian yang, karena kecerahan dan publisitasnya, mengalihkan perhatian dari proses lain. Fungsi lain dari operasi ini mungkin adalah untuk mendiskreditkan gagasan yang dinyatakan secara publik.
49 http://crime.in.ua/statti/20140725/nasledstvennost
50 Alexander Glebovich Nevzorov - Jurnalis, reporter, presenter TV, humas Soviet dan Rusia. Sutradara, penulis skenario dan produser film dokumenter. Politisi, wakil Duma Negara empat pertemuan (1993–2007). Penasihat Direktur Jenderal Channel One (sejak Mei 2016).
51 Konstantin Valerievich Malofeev – b. 1974 – Pengusaha Rusia yang menerima gelar tidak resmi “oligarki Ortodoks.” Kepala perusahaan investasi Marshall Capital, ketua dewan direksi grup Tsargrad dan pemilik saluran TV dengan nama yang sama. pendiri Yayasan St. Basil Agung, anggota Komisi Patriarkat untuk Masalah Keluarga dan Perlindungan Ibu, anggota dewan pengawas kemitraan nirlaba “Liga Internet Aman”.
52 “Rodnyansky menyewa “mantan ketua DPR” Borodai untuk melawan Kolomoisky” // http://obozrevatel.com/politics/74230-rodnyanskij-nanimal-eks-premera-dnr-borodaya-dlya-borbyi-s- kolomojskim.htm
53 Milisi (dari bahasa Latin Milisi - tentara) - di Rusia selama Perang Rusia-Prusia tahun 1806–1807. - milisi, dibubarkan setelah Perdamaian Tilsit. Pada akhir abad ke-19 – awal abad ke-20. di Kuban dan Dagestan - pasukan tidak teratur.
54 Saur-Mogila adalah sebuah gundukan di distrik Shakhtarsky di wilayah Donetsk, salah satu ketinggian Punggungan Donetsk (277,9 m). Di puncak gundukan terdapat pos penjagaan Cossack dan benteng Front Mius. Setelah Perang Patriotik Hebat, sebuah kompleks peringatan dibuat di Saur-Mogila. Gundukan tersebut merupakan bagian dari taman lanskap regional Donetsk Ridge.
Selama pertempuran pada bulan Agustus 2014, kompleks peringatan dihancurkan oleh penembakan terus-menerus. Ini menjadi tempat pertempuran sengit antara milisi Donbass dan Angkatan Bersenjata Ukraina.
55 Evgeniy Eduardovich Mikhailov (lahir 1963) – Gubernur Wilayah Pskov Federasi Rusia dari tahun 1996 hingga 2004. Pada tanggal 29 Juli 2014, ia diangkat ke posisi Menteri Dewan Menteri - Manajer Urusan Negara Dewan Menteri Republik Rakyat Donetsk. Dia bekerja di pos ini hingga November 2014.
56 Kursus petarung muda. Masa awal dinas militer bagi taruna universitas militer.
57 Kata-kata dari lagu “Officers” oleh O. Gazmanov.
58 Daerah tertentu di wilayah Donetsk dan Lugansk. Ketentuan dari perjanjian Minsk.
59 18 Maret 2014 di wilayah pusat fotogrametri Direktorat Navigasi Topografi Militer Pusat Direktorat Utama Dukungan Operasional Angkatan Bersenjata Ukraina (unit militer A-3674, Republik Krimea, Simferopol, Pobedy Avenue 213) selama pengambilalihan unit di bawah kendali pasukan bela diri Kementerian Pertahanan Krimea, dua orang tewas dan dua orang luka-luka - 1 tewas dan 1 luka-luka dari unit militer dan 1 tewas dan 1 luka-luka dari unit militer. kekuatan.
60 Ukraina. Terjemahan: “Rekan-rekan yang terhormat! Terima kasih atas simpatinya! Kami memahami betapa sulitnya bagi Anda di sana ketika semua aturan dinas rahasia diabaikan, orang-orang “dari jalanan” ditunjuk untuk menduduki posisi tersebut, dan segala sesuatu yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun bertugas menjadi serba salah. Kami dengan tulus bersimpati dengan Anda. Masyarakat di mana pun sama, baik di Transcarpathia maupun Krimea, dan kami bersumpah untuk membela mereka, apa pun risikonya. Namun rakyat Krimea menginginkan satu hal - perdamaian, ketenangan, harmoni, dan penghormatan terhadap hak sah mereka atas bahasa, budaya, dan keamanan. Kami tetap setia pada sumpah kami. Krimea adalah rumah kami. Orang tidak ditembak di sini, orang tidak disiksa, mereka tidak dipermalukan karena pandangannya sendiri, dan tidak ada yang menganggap perwakilan lembaga penegak hukum sebagai pengkhianat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka mendapat dukungan hangat dari masyarakat. Sayangnya, hal serupa tidak terjadi di wilayah lain di Ukraina. Rekan-rekan yang terkasih, kami berharap Anda memiliki ketahanan dan keberanian, karena bagi banyak petugas SBU yang jujur, cobaan sulit demi kehormatan dan martabat masih akan datang.”
61 Departemen operasi dan teknis.
62 Garrote (Spanyol garrote, dar garrote – memutar, mengencangkan; mengeksekusi) – alat untuk mencekik seseorang. Ada dua kegunaan utama: instrumen eksekusi dan penyiksaan dan sejenis senjata tajam. Biasanya terbuat dari tali yang kuat sepanjang 30–60 cm dengan pegangan terpasang di ujungnya.
63 http://uapress.info/ru/news/show/77432
64 Vladislav Yurievich Surkov – asisten Presiden Federasi Rusia.
65 “Jika kita tidak menguasai kota ini, kita semua akan mati, ini sangat bisa dimengerti. Aku berjanji, dan rakyatku berjanji, bahwa kami tidak akan meninggalkan Slavyansk…” – kata Strelkov” // , – i-moi-lyudi-obeschali, – apa...
66 Chernomorskoe (Chornomorske Ukraina; hingga 1945 – Chabanka, hingga 1988 – Gvardeyskoe) adalah pemukiman tipe perkotaan di distrik Kominternovsky di wilayah Odessa, Ukraina.
67 Kelompok sabotase dan pengintaian (menurut terminologi Soviet, DRG biasanya menunjuk musuh, dan RDG - kelompok pengintai dan sabotase - untuk pasukannya sendiri).
68 Peski adalah sebuah desa di distrik Yasinovatsky di DPR. Berdekatan dengan bandara Donetsk. Dari desa ini, artileri Ukraina secara teratur menembaki sasaran sipil di DPR, dan terutama kota Donetsk.
69 Pertempuran di wilayah Debaltsevo, “kuali Debaltsevo”, “busur Debaltsevo” - permusuhan skala besar yang intens pada Januari-Februari 2015 di wilayah kota Debaltsevo setelah penghentian gencatan senjata yang sebenarnya. Pertempuran di wilayah Debaltsevo berlanjut setelah berakhirnya Perjanjian Minsk Kedua pada 12 Februari, ketika para pemimpin republik rakyat menyatakan bahwa wilayah tersebut adalah “wilayah internal” DPR dan oleh karena itu perjanjian tersebut tidak berlaku untuknya. Pertempuran berakhir dengan mundurnya pasukan Ukraina, kota Debaltsevo, Uglegorsk dan sekitarnya berada di bawah kendali DPR.
70 NSV "Utes" (Indeks GRAU - 6P11) adalah senapan mesin berat Soviet 12,7 mm, yang dirancang untuk memerangi sasaran lapis baja ringan dan senjata api, untuk menghancurkan personel musuh dan menghancurkan sasaran udara.
71 Bahasa gaul militer. Kargo “100” – amunisi. “Dua ratus” – tewas, “tiga ratus” – terluka, “empat ratus” – terguncang. Kadang-kadang mereka memilih "lima ratus" - pemabuk, pembelot, pengecut.
72 “Penembakan kota Donetsk, distrik Kuibyshevsky 03/02/2015” // https://www.youtube.com/watch?v=jY66qBmqY6c
73 Sebelum serangan Debaltsevo.
